







Rp28.000 + 2CD + Poster Kalender 


UX 


DO MORE WITH LINUX & OPEN SOURCE 





Banyak hal yang berkembang di Linux. 


Namun, siapa saja yang berhak memperoleh 
mahkota Sang Juara? h34 


A Y 

^ Looking Glass 3D A 
E Y Jika selama ini kita dihadapkan dengan tampilan 
n» DI LENG KAPI 2 CD desktop berdimensi 2. Maka bersiaplah untuk 
i | ie) a menikmati desktop dengan tampilan 3 dimensi. h72 
Looking Glass3D RP52 =s- | V 
Software desktop unik. h- Lusit usciti 

— Banyak image viewer yang tersedia di Linux. Pilih yang 
sesuai dengan selera Anda. h26 


LDAP 
A= 4 LDAP merupakan sebuah protokol untuk mengakses 
° = 7 . informasi berbasis direktori melalui sebuah jaringan. 
GQview 1.4.5 — . Apa sih maksudnya? h45 
Tampilkan file-file E 
image Anda. 


EP 





Tux Paint 0.9.14 
Berkreasi dengan 
gambar karya sendiri. 


; ti = 
3 LA k 


2 Jaga 














FULL VERSION 


Tutorial 
u n s su e Pentingnya Menggunakan GPG. h50 


Jetducks 1.0 RE» Menjadikan KDE Lebih Indah. h54 
Game bebek yang WN UNY ° Memonitor Jaringan dari Web. h63 
lucu dan menarik. JU Wy) + Transfer File via Bluetooth. h67 


Lom Mese 


"M e Linux, Open Source, dan Robotika. h74 





| 





| 














301063 


























995152 











8 








Januari 
M S 





R K J S 


2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
34, ? 25 26 27 28 29 


] Januari : Tahun Baru 2005 
2] Januari : Idul Adha (10 Dzulhijjah 1425 H.) 





R K J S 
2 3 4 5 
6 7 8 9 10 411 12 
17 14 15 16 17 18 19 


20 21 22 23 24 25 26 
21 28 29 30 31 
25 Maret : Wafat Yesus Kristus 





J lọ 17 IS 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 3l 


5 Mei : Kenaikan Yesus Kristus 
14 Mei : Hari Raya Waisak 





— 05 05:29 OR 991 538 





September 

MS S J S 
1 2 3 4 

EE E E: C MEE MEN 

12 13 14 15 16 17 18 


I 2 NEU 0 a a S 
26 27 28 29 30 


2 September : Isra Mi'raj Nabi Muhammad S.A.W. 
(27 Rajab 1426 H.) yang diperingati 
hari kamis tanggal 1 September 2005 


November 


M S S J S 


l 2 3 4 5 

6 7 S 9 10 Ill 12 
i3 14 15 16 17 18 19 
21 L 0) 0) | 2G 


27 28 29 30 3l 
3 - 4 November : Idul fitri (1-2 Syawal 1426 H.) 








KALENDER 2005 + a, 
tL 1104 01/2005 (Tr LOW 


Februari 


M S S5 


l 2 3 4 5 

6 7 8 2 10 11 12 

17 14 15 16 17 18 19 

20 24 22 29 2243. 23 20 
Zi 2s 


9 Februari : Tahun Baru Imlek 2556 
10 Februari : Tahun Baru Hijriah (1 Muharram 1426 H.) 





J S reliable and fast hosting 
http://www./flow.com 


3 E 5 6 J 8 9 
l ll 12 13 14 15 16 
J jo no 20 Oj 8 
24 25 26 27 28 29 30 






| April : Hari Raya Nyepi 


$ 
22 April : Maulid Nabi Muhammad S.A.W. 
(12 Rabiul Awal 1426 H. ) 


R K J S 

l 2 3 4 

3 © 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 2) 22 23 24 25 
o TTS 2 0 


| Devi-Linux -.. 


1 r 2 3 4 5 6 e°, 
7 8 9 10 1] 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
II ND E NUNT 
28 29 30 31 


17 Agustus : Proklamasi Kemerdekaan R.I. 





aee 


SUSE 


A NOVELL BUSINESS 








Feaore 





Oktober 
M S 





2 3 4 3 6 1 8 
9 10 11 12 13 14 15 
l6 17 18 19 20 21 22 


2⁄ 74 25 26 27 28 29 slackware 


l 3. n u x 








Desember 
M S S S 
] DS 
diii LINUX 
1 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 DO MORE WITH LINUX & OPEN E 
25 26 27 28 29 30 WWW. infolinux. web. 


Donroe registered trademarks by Mandrakes i daan a registered trademark of Software In The Public Interest, Inc 

25 D b H : R N t ] Fedora is regis ister red TE ade ema o ane Hat, lc . Slackware is a resistere A t dene of Patrick Volkerding and Slackware Linux, Ihe 
E d tr ade emark of Xa dio s Corpor . KNOPPIX is E: Ue. project created by Klaus Knopper. 

esember arl aya ata SUSE is registered trademark Df SUSE LINUX AG.Linux is a registered trademark of Linus Tor valds. 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








DARI REDAKSI 


Seuntai Kata Dari Kami 





Empat Tahun InfoLINUX 


atu Januari 2005 ini, InfoLINUX genap 

berusia empat tahun. Majalah ini lahir 

dari idealisme para pendirinya yang ingin 
menyediakan informasi dan peranti lunak bebas 
(free software) dan open source berbasis sistem 
operasi Linux. Sungguh menggembirakan, setiap 
bulan InfoLINUX tidak hanya ditunggu pelang- 
gan warga Indonesia, namun juga beberapa 
ekspatriat dan pelanggan dari negara-negara 
tetangga. Itu terjadi karena InfoLINUX merupa- 
kan majalah dan CD-ROM spesialis Linux dan 
open source satu-satunya dan yang pertama di 
Indonesia, bahkan di ASEAN. 

Selama empat tahun yang lalu, kami telah 
melakukan beberapakali perubahan dan perbaik- 
an isi dan tampilan InfoLINUX, sesuai dengan 
harapan dan keinginan pembaca. Memasuki ta- 
hun kelima, tepatnya mulai edisi 02/2005, kami 
akan meningkatkan bobot isi InfoLINUX. Ba- 
nyak pembaca setia yang telah bersama InfoLI- 
NUX sejak edisi 2001 atau 2002, 2003 dan 2004, 
mulai mengharapkan banyak artikel yang lebih 
mengarah ke aplikasi profesional. Tutorial dan 
ulasan software akan meningkat dari seputar 
desktop ke arah server dan networking. 

Bagaimana dengan pembaca pemula yang 
mengharapkan tutorial ringan seputar desktop 
Linux? Tidak perlu khawatir, kami akan menyer- 





Pati Aa 


takan tutorial semacam itu dalam bentuk lain. 
Misalnya, kami akan menyajikan artikel-artikel 
dalam format HTML atau PDF yang disertakan 
melalui CD-ROM InfoLINUX. Kami juga akan 
lebih banyak menerbitkan buku-buku mini 
yang dilengkapi CD-ROM, mulai dari seputar 
distro dan aplikasi Linux yang ditujukan untuk 
pemula, aplikasi perkantoran, manajemen dan 
keuangan, pemrograman, database, petunjuk 
membangun distro, hingga security atau teknik 
hacking di Linux. 

Sebagai pelengkap untuk melaksanakan tugas 
kami dalam memasyarakatkan Linux, open source 
dan free software, kami juga akan lebih mening- 
katkan kegiatan seminar dan workshop. Banyak 
pembaca yang protes kepada kami, mengapa 
workshop InfoLINUX hanya diselenggarakan di 
Jakarta dan sekitarnya? Kami sepakat, namun 
kami tidak bisa melakukan itu sendiri karena sum- 
ber daya kami sangat terbatas. Kami akan menga- 
jak kerja sama berbagai kalangan komunitas, 
perorangan, organisasi atau perusahaan, terma- 
suk Anda. Di dunia free software ini, kami tidak 
bisa memaksa pihak lain mempromosikan Linux, 
meskipun kami yakin Linux dan open source itu 
pilihan terbaik. Kami mencoba melakukannya 
mulai dari diri sendiri, dari yang sederhana, dan 
dari sekarang juga. Bagaimana dengan Anda? A 





www.infolinux.web.id 


RUSMANTO 
PEMIMPIN REDAKSI 


(rus@infolinux.co.id) 





:LINUX 
Kontak 


E-mail redaksional: 
redaksi@infolinux.co.id 


Klinik bantuan Linux: 
klinik@infolinux.co.id 


CD yang bermasalah: 
redaksi@infolinux.co.id 


Mailing-list pembaca: 
pembaca@infolinux.co.id 
mendaftar: 
pembaca-subscribe@infolinux.co.id 


Ingin mengirimkan naskah: 
submissions@infolinux.co.id 


Sirkulasi: 
sirkulasi@infolinux.co.id 


Situs: www. infolinux.web.id 


Alamat surat ke: 

Jl. Kramat IV No. 11 Jakarta 10430 
Telepon: (021) 315-3731, 
230-5318, 316-2108 

Faksimili: (021) 315-3732 


Berlangganan InfoLINUX atau 
pemesanan edisi-edisi sebelumnya: 
Telepon: (021) 4682-6816, 
461-6779 

Faksimili: (021) 4682-6817 





INFOLINUX 01/2005 3 





Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








InfoLINUX 01/2005 





Indeks 


Samurai Pa 





N 


a 


NG 


^ 
1 
À | N 


N 


= 





Dari Redaksi 3 
Indeks 4 
Berita dan Profil 

2004, Tahunnya Linux 6 
Browser FireFox on Fire 7 
FSF Akan Mengeluarkan Lisensi GPL 3 7 


Profil: Arie Reynaldi Zanahar, Dari Sipil ke Linux 7 


Adobe Melirik Linux 8 
Eropa Menolak Menggunakan Paten Software 8 
Gaya Amerika 

Lubang di Java Membuat Linux Mudah Diserang 9 
Pembuat Phone Merangkul Linux 9 
Profil: Dudi Gurnadi, Dari Air ke Linux 9 
Opini 

I Made Wiryana: 10 
Distro ini, Distro itu atau sekadar Distro lain 

Budi Rahardjo: 11 
Kebebasan Nomor 2 dalam Software Bebas 
Michael S. Sunggiardi: 12 
ICT Indonesia Menuju 2005 

Surat Pembaca 14 
Pengantar Ulasan 16 
Ulasan Hardware 

ASUS EXTREME AX 800XT 17 
ELSA FALCOX RADEON X 60XT 17 
HIS Excalibur Radeon 9600Pro 18 


4  INFOLINUX 01/2005 


HIS Excalibur Radeon 9600XT Platinum 
HIS Excalibur 9550 
Gigabyte GeForce PCX 5300 


Ulasan Distro 
Move 2 
Ubuntu 4.10 


Ulasan Software 
Aide 0.10 

Bing 1.0.4 

Ding 1.3 

Fping 2.2b1 


Ulasan Game 
NiL 
Racer 


Ulasan Buku 

Knoppix Hacks 

Professional Red Hat Enterprise Linux 3 
Understanding the Linux Virtual Memory 
Manager 


Pengantar Adu Software 


Adu Software 
Gwenview 
KuickShow 
gqview 
PixiePlus 
flphoto 


www.infolinux.web.id 


18 
19 
19 


20 
20 


22 
22 
23 
23 


24 
24 


25 
25 
25 


26 


27 
27 
28 
28 
29 

















Eye of GNOME 
Software Pilihan 
Info CD 


Bisnis 
Linux di Operator Telepon Selular MSI 


Komunitas 


Apa Sih Sebenarnya... 
LDAP? 


Klinik 


Tutorial 

Pentingnya Menggunakan GPG 
Menjadikan KDE Lebih Indah! 

Mount dan unmount 

Bekerja dengan Printer di SUSE 
Memonitor Jaringan dari Web 

Transfer File via Bluetooth 

Desktop 3D dengan Java Looking Glass 
Linux, Open Source, dan Robotika 


Info Harga 
Teka-Teki Linux 


Edisi Mendatang 





72 


82 





BERITA 





Sekilas Info dari Dunia TI 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








6 


MNovell, pada tanggal 8 November 2004 
lalu mengeluarkan sistem operasi desktop 
Linux, yaitu Linux Desktop 9, dan distro 
ini ditujukan kepada para enterprise yang 
menginginkan sistem operasi alternatif 
dari Windows. Sistem operasi baru ini 
dibasiskan pada SUSE Linux Enterprise 
Server 9, dan pada bundelnya disertakan 
dengan beberapa aplikasi open source. 
Yang disertakan dengan Linux Desktop 
9 adalah aplikasi suite OpenOffice edisi 
Novell, browser FireFox dari Mozilla, client 
kolabirasi Evolution, dan ZenWorks Linux 
Management, sebuah aplikasi administra- 
tor-run untuk depploying, monitoring, dan 
desktop PC managing yang berjalan pada 
Linux. 


mYayasan Mozilla merilis e-mail cli- 
ent Thunderbird versi 0.9, dengan dua 
perubahan terbesar yaitu folder-folder 
Saved Search (alias Virtual Folder) dan 
Message Grouping. Walaupun akhir-akhir 
ini browser FireFox menjadi tajuk utama di 
sejumlah media, e-mail client Thunderbird 
ini juga menarik perhatian para pengguna. 
Dan meskipun waktu rilis Thunderbird 1.0 
tinggal sebentar lagi, para pengembang 
masih terus menambahkan fitur-fitur baru 
pada versi 0.9 ini. 


mSun Microsystems bertujuan untuk 
memperlambat momentum Red Hat 
Linux dengan memberi Solaris 10 dan 
menawarkan jasa migrasi gratis melalui 
partner-partner mereka. Sun, yang akan 
meluncurkan versi terbaru dari sistem 
operasi Unix pada pertengahan November 
lalu, mengatakan bahwa produk mereka 
ini akan bersaing dengan model bisnis 
Red Hat dan melangkah lebih maju dengan 
memberikan kepada pelanggannya untuk 
men-download dan menjalankan Solaris 
10 tanpa harus membayar. 


BDistributor Linux SUSE telah mem- 
peringatkan bahwa terdapat salah satu 
lubang sekuriti yang sangat membaha- 
yakan pada kernel Linux versi 2.6, dimana 
terdapat lubang yang mengizinkan para 
penyerang untuk melakukan shutdown se- 
buah sistem yang berjalan pada software 
berbasis kernel 2.6. 


INFOLINUX 01/2005 


2004, Tahunnya Linux 





ika kita melihat sepanjang tahun 2004, 
terlihat jelas bahwa Linux yang meme- 
gang tampuk kekuasaan sistem operasi. 
ita bisa lihat perusahaan-perusahaan yang 
memegang peranan penting dalam perkem- 
bangan Linux, seperti Hewlett-Packard, 
IBM, Novell dan Oracel. Mereka memper- 
cayakan sistem operasi Linux sebagai saha- 
bat pada produk-produk mereka. 

Dan hingga saat ini, siapa saja yang meng- 
gunakan Linux? Tentu jumlahnya semakin 
bertambah dan akan terus bertambah. Peru- 
sahaan-perusahaan kecil, baik profit mau- 
pun nonprofit, bahkan pemerintahan juga 
mulai menggunakan Linux. Apalagi dengan 
gerakan yang diperlihatkan oleh beberapa 
pemerintahan di Eropa. Bagaimana dengan 
IGOS yang diikrarkan pemerintah kita be- 
berapa waktu lalu? Walaupun gerakan ini 
belum terasa menggigit di negara kita, tetapi 
kedepannya dipercaya akan membangkit- 
kan semangat open source di Indonesia. 

Sebuah grup analisis ternama dunia, 
Gartner, menyampaikan bahwa sistem 
operasi Linux mengalami perkembangan 
pendapatan global sebesar 55,7 persen dari 
tahun sebelumnya dan kenaikan untuk se- 
tiap unit-unitnya sebesar 45,2 persen. 

“Pasar server masih dikendalikan oleh 
segmen x86,” demikian kata Mike McLaugh- 
lin, kepala analyst Gartner. “Hal itu, beserta 
diterimanya Linux dalam area-area aplikasi 


www.infolinux.web.id 





tambahan dalam lingkup enterprise, maka 


akan terus mengendalikan permintaan.” 

Perusahaan analisis tersebut menemu- 
kan bahwa vendor terkemuka IBM yang 
memegang peranan dalam penjualan server, 
apalagi market share-nya masih bertahan 
pada sepertiga dalam triwulan ketiga tahun 
2004. 

Sedangkan Unix dan “sistem operasi lain’ 
masih berlanjut dengan penurunan yang 
lambat, Gartner menemukan dengan pengu- 
rangan pendapatan masing-masing sekitar 
3,6 persen untuk Unix dan 5,8 persen untuk 
‘sistem operasi lain’. 

Kenapa Linux, sistem yang berlogo Tux 
ini bisa menguasai tahun 2004? Karena ba- 
nyak yang telah menyadari bahwa dengan 
menggunakan Linux, kita bisa terhindar dari 
yang namanya ketakutan (fear), ketidakpas- 
tian (uncertainly), dan keraguan (doubt), 
serta semua ketakutan-ketakutan masalah 
hak cipta, studi-studi mengenai ROI (return 
on investiment) dan TCO (total cost of owner- 
ship) yang mahal, intinya adalah bahwa 
Linux memang bisa diandalkan. 

Bagaimana perkembangannya di tahun 
2005? Masih banyak pihak yang yakin akan 
perkembangan Linux di masa mendatang. 
Hal ini didasari dengan perkembangan 
komponen-komponen Linux yang semakin 
maju. Lihat saja browser FireFox yang sema- 
kin memperlihatkan kejayaannya. A 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


| Tutorial 





Browser FireFox on Fire 


B rowser-browser lain sudah mulai mem- 
perlihatkan kekhawatirannya dengan 
munculnya FireFox rilis terbaru. Karena, 
peminat browser ini langsung meningkat 
drastis pada awal kemunculannya. Menurut 
Yayasan Mozilla, tercatat lebih dari 5,6 juta 
copy dari browser stand-alone FireFox 1.0 
sudah di-download dalam waktu dua ming- 
gu pertama kemunculannya. 

“Angka tersebut benar-benar mengejut- 
kan kami,” demikian kata Chris Hofmann, 
direktur teknisi Mozilla. “Musim panas lalu, 
ketika US-CERT membuat rokumendasi 
untuk mengabaikan Internet Explorer, kami 
melepaskan 200,000 hingga 300,000 (copy) 
per hari, tetapi ketika FireFox 1.0 rilis, kami 
melakukannya lebih dari sejuta per hari un- 
tuk beberapa hari.” 

“Orang-orang sudah frustasi dan muak 
dengan Internet Explorer,” tambah Hoff- 
man. “Mereka mencari solusi lain. Dimulai 
dengan perhatian terhadap sekuriti dari In- 





ternet Explorer, dan gembira ketika meng- 


gunakan FireFox yang simpel dan “bersih '.“ 

Selain itu, grup Mozilla juga mengu- 
mumkan bahwa telah memasukkan versi 
preview terbaru dari browser Mozilla suite. 
Mozilla 1.8 Alpha 5, edisi re-rilis terbaru 
— yang mana sudah termasuk browser 
dan juga terintegrasi dengan email client 
— dapat didownload di http://ftp.mozilla. 
org/pub/mozilla.org/mozilla/releases/ 
mozillal.8a5/. à 


BERITA 


Sekilas Info dari Dunia TI 











FSF Akan Mengeluarkan 


Lisensi GPL 3 


PL, yang merupakan lisensi free-soft- 

ware yang digunakan secara luas, dicip- 
takan oleh Richard Stallman sang pendiri 
Free Software Foundation (FSF), pada tahun 
1991. Perubahan yang direncanakan pada 
rilis selanjutnya, yaitu versi 3, yang draft- 
nya akan mencul tahun depan, difokuskan 
pada beberapa topik yang mencerminkan 
perubahan yang dinamis dalam industri 
software sejak awal 1990-an — lisensi hak 
cipta dan masalah-masalah paten, pertanya- 
an mengenai bagaimana berurusan dengan 
penggunaan software melalui sebuah jari- 
ngan, dan perhatian-perhatian terhadap 
disekitar trusted computing. 

GPL 3 nantinya juga ditujukan pada per- 
bedaan antara hukum copyright di negara- 
negara berbahasa Inggris dengan negara- 
negara di Eropa Barat, demikian kata Eben 
Molgen, general counsel untuk yayasan FSF, 


GPL 3 


yang mengautorisasi lisensi baru ini dengan 





Stallman. 

Sekilas mengenai GPL (General Public 
License), dengan lisensi ini, user dapat men- 
jalankan program untuk maksud apapun, 
user dapat mempelajari bagaimana pro- 
gram tersebut bekerja dan mengadaptasinya 
demi kebutuhannya sendiri, dan juga user 
dapat mengakses kode source, sehingga de- 
ngan mengakses kode source ini, user dapat 
mengembangkan program tersebut menjadi 
lebih baik dan merilis hasil pengembangan 
tersebut ke publik, dan juga dengan perlin- 
dungan dari GPL, user dapat mendistribusi- 
kan kembali copy-copy program tersebut, 
baik yang belum tersentuh maupun yang 
telah dikembangkan sendiri. Â 


www.infolinux.web.id 


Arie Reynaldi 
Zanahar 

Tergoda Linux dari te- 
man chatting... 





Dari Sipil ke 
Linux 


MArie Reynaldi Zanahar adalah salah satu 
pendiri KPLI Jakarta. Saat ini, Arie berprofe- 
si sebagai System Administrator / Network 
Engineer pada sebuah perusahaan Jepang 
di Indonesia yang bergerak di bidang pen- 
jualan peralatan dan makanan kesehatan. 
Mengapa lulusan Teknik Sipil Universitas 
Tarumanagara Jakarta ini terjun ke dunia 
Linux? 

Arie tergoda dengan Linux dari seorang 
teman chatting di IRC, sekitar 1997. Distro 
yang dicobanya waktu itu Slackware dalam 
bentuk disket yang ia download dari Inter- 
net. Ia belajar Linux dari teman dan dilanjut- 
kan secara otodidak. “Pertama, saya baca 
buku “Mengenal UNIX' dan coba-coba telnet 
ke komputer teman. Lalu saya diajari teman 
cara install Linux sampai akhirnya saya bisa 
sendiri,” ujarnya. 

Di perusahaan sekarang Arie meng- 
gunakan Linux untuk LAN dengan Samba, 
DHCP, DNS, Mail dan Web. “Selain itu saya 
juga maintain Linux yang diinstall pada be- 
berapa workstation. Karena otodidak, saya 
metode belajar saya ambur-adul, saya tidak 
mendalami programming, tapi lebih ke in- 
frastruktur seperti LAN, server dan lain- 
lain,” kata Arie. 

Saat dimintai komentar tentang 
pengembangan Linux di Indonesia, ia ber- 
ujar, “Pengembang di Indonesia seharus- 
nya juga belajar manajemen perusahaan. 
Jadi si pengembang tidak hanya mengikuti 
apa kata mereka, tapi juga memberi masu- 
kan agar sistem berjalan dengan baik. Kita 
sebetulnya juga membutuhkan support. 
Support di sini bisa dikembangkan menurut 
distro dan aplikasi seperti mail, web, dan 
database. Juga jasa pelatihan.” 

Ariedapatdihubungiviareymanx@yahoo. 
com atau http://www.reynaldi.com. 


INFOLINUX 01/2005 7 


BERITA 





Sekilas Info dari Dunia TI 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








8 


mSymantec, pada pertengahan November 
lalu menghadirkan update pertama untuk 
software remote control pcAnywhere mi- 
liknya setelah setahun, dan menambahkan 
sebuah host Linux dan menaikkan seku- 
riti. PcAnywhere 11.5, demikian kata Mike 
Baldwin, seorang manajer produk senior 
di Symantec, sekarang sudah termasuk 
dengan host Linux. "Salah satu cita-cita 
dari rilis kali ini adalah memberi dukungan 
lebih pada cross-platform.” 

Software untuk host Linux berjalan 
pada mesin dimana users ingin mengakses 
atau mengontrol secara remote. Sistem- 
sistem remote berjalan di Windows atau 
client-client berbasis Java bisa terkoneksi 
dengan dan akses ke mesin Linux melalui 
berbagai rute, termasuk TCP/IP. 


mPatrick Volkerding, yang merupakan 
maintainer Slackware, pada pertengahan 
November lalu terkena penyakit yang mis- 
terius yang membuat dia harus memerlu- 
kan pelayanan kesehatan dan membuat 
pengembangan Linux Slackware dalam 
status “on hold'. Dalam e-mail yang diki- 
rimkan sendiri oleh Patrick dengan subject 
“Last post?', sebagian dari e-mail tertulis, 
“Hi folks. If you're reading this, | thank 
you. Perhaps you'll have a role to play in 
bringing about the miracle that | desper- 
ately need. First, Pd like to apologize for 
the lack of updates lately in Slackware 
-current and stable... | know there are a 
few outstanding issues that need to be 
addressed. However, l've been too sick 
to work for a couple of weeks and now I 
am away from my computers and at my 
parents' house in Fargo, North Dakota 
where my only online access is through 
an AOL dialup...” Sementara kesehatan 
Patrick belum membaik, para pengguna 
distro Slackware saat ini paling tidak 
masih bisa memperoleh update-update 
sekuriti bagi rilis-rilis Slackware terbaru: 
“Bruno H Collovini dan Piter Punk di Brazil 
telah membantu untuk membuat update- 
update sekuriti untuk Slackware selama 
saya (Patrick) masih belum bisa bertugas. 
Mereka telah membantu Slackware ber- 
tahun-tahun dan saya mempercayai dan 
mangizinkan patch-patch yang dikeluar- 
kan mereka. 


INFOLINUX 01/2005 


Adobe Melirik Linux 


anda-tanda meningkatnya minat ter- 

hadap desktop Linux dan software open 
source diperlihatkan oleh Adobe Systems 
Inc., yang merupakan pembuat software 
imaging dan grafis yang terkenal serta stan- 
dard-bearer dari PDF. 

Walaupun detil rencana terhadap Linux 
dan open source ini masih sangat sedikit, 
perusahaan ini telah bergabung dengan grup 
Linux-advocacy besar dan menyewa teknisi 
dan para pekerja business development yang 
difokuskan pada desktop Linux. 

Seorang juru bicara Adobe pada awal 
November lalu telah mengkonfirmasikan 
bahwa Adobe telah bergabung dengan Open 
Source Development Labs, tetapi dia tidak 
mengetahui secara pasti kapan perusahaan- 
nya (Adobe) menjadi anggota dari grup 
tersebut. 

Open Source Development Labs 
(OSDL), yang berbasis di Beaverton, Ore., 
yang juga merupakan tempat tinggal dari 





sang pencipta Linux, Linus Torvalds. Grup 


non-profit ini memiliki fokus pada mening- 
katkan pengadopsian Linux di bidang enter- 
prise dan menjalankan fasilitas testing. Ang- 
gota-anggota pendirinya sudah termasuk 
perusahaan-perusahaan besar seperti IBM, 
Hewlett-Packard Co. dan Intel Corp. 

Serta awal November lalu, terdapat dua 
job postings yang muncul di situs web pe- 
rusahaan yang menunjukkan ke-agresif-an 
Adobe terhadap rencana Linux. A 





Eropa Menolak Menggunakan 
Paten Software Gaya Amerika 


asa depan mengenai kontroversi 
legislatif European Union yang akan 

mengizinkan beberapa paten software me- 
nimbulkan keragu-raguan setelah pemerin- 
tahan Polandia berpindah haluan, dengan 
alasan bahwa keputusan tersebut bisa me- 
nyakiti bisnis skala kecil dan menengah. 

Menteri Penelitian Ilmiah dan Teknologi 
Informasi Polandia, Michal Kleiber, menga- 
takan bahwa departemennya akan mem- 
buka kembali pembahasan sedikit di EU 
mengenai paten yang seharusnya diperbo- 
lehkan bagi program-program komputer. 

Padahal para pembuat equipment besar 
Eropa, seperti Nokia, Ericsson, Siemens, 
Philips Electronics dan Alcatel sudah mem- 
peringatkan bahwa jika milyaran yang digu- 
nakan dalam penelitian dan pengembangan 
akan sia-sia jika mereka ditolak diberi akses 
untuk proteksi paten. 


www.infolinux.web.id 





Pada berita lain dikatakan bahwa biaya 


legal yang diasosiasikan dengan penyelesai- 
an perdebatan paten software akan berlipat 
ganda jika EU mengesahkan proposal untuk 
memperkenalkan undang-undang hak cipta 
gaya Amerika. 

Open Source Risk Management (OSRM) 
berpendapat bahwa keputusan EU mem- 
perkenalkan paten software tersebut dapat 
menimbulkan konsekuensi berakibat fatal. A 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


| Tutorial 





Lubang di Java Membuat 
Linux Mudah Diserang 


ebuah lubang di plug-in untuk Java mi- 

lik Sun Microsystems yang digunakan 
pada berbagai browser dan sistem operasi 
bisa membuat sebuah virus menyebar ke 
dalam komputer-komputer yang menggu- 
nakan sistem operasi Microsoft Windows 
dan Linux. 

Celah ini ditemukan oleh peneliti ke- 
amanan dari Finnish, Jouko Pynnonen di 
bulan Juni lalu, dan telah di-patch bulan 
Oktober lalu oleh Sun Microsystems, hanya 
saja detil-detilnya belum dipublikasikan 
hingga akhir November lalu. Provider infor- 
masi keamanan, Secunia, mengirimkan in- 
formasi mengenai lubang ini dalam sebuah 
nasehat dan memberi rating bug ini sebagai 
gangguan “sangat kritis”. 

Pada plug-in Java ini terdapat sebuah 
fungsi yang meng-enable program-program 
web kecil - yang dikenal dengan applets 


- agar dapat berjalan de- 


ngan aman pada sebuah yor? 
pengguna. @ 


Namun dengan adanya 


komputer 


lubang keamanan ini, 
plug-in dapat seenaknya 


C | 


korban melalui browsernya sendiri untuk 


memperbolehkan situs- 
situs web yang nakal 
untuk mengakses sang 


mem-bypass (melewati) proteksi-proteksi 
yang ada. 

“Lubang keamanan ini dapat membi- 
arkan pengeksekusian kode milik sang pe- 
nyerang tanpa harus melakukan interaksi 
dengan user (terpisah dengan menampilkan 
sebuah halaman web) yang biasanya berarti 
sebuah klasifikasi “critica?,” demikian kata 
Jouko Pynnonen dalam sebuah konferensi 
pers. Ô 


BERITA 


Sekilas Info dari Dunia TI 











Pembuat Phone Merangkul 


Linux 


alaupun masih bergerak secara lam- 
bat, namun sistem operasi Linux 
semakin memperlihatkan keeksistensinya 
dalam pasar mobile communication dan 
memiliki kesempatan untuk memperoleh 
pengikut seperti halnya OEM dan operator- 
operator yang memperlihatkan kemajuan 
mereka dalam jaringan suara dan data. 
“Terdapat banyak filosofi yang dibutuh- 
kan dalam membuat phone baru, dengan 
mengikutkan kebutuhan milik mereka ma- 
sing-masing,” demikian kata analyst IDC, 
Alex Slawsby. “Linux memiliki kesempatan 
di sana, karena tidak ada player tunggal yang 
dominan dalam pasar mobile OS.” 
Motorola telah memperlihatkan keter- 
tarikannya dalam Linux, dengan mem- 
perkenalkan handset Linux-Java di Asia dan 
meluncurkan strategi MotoJuix untuk men- 
dorong platform baru perusahaan. 





Dua manufaktur juga telah mengadopsi 


Montavista Linux, sistem operasi Linux 
untuk ponsel 3G yang ditawarkan oleh Do- 
CoMo, sebuah perusahaan telekom terbesar 
Jepang, dengan carrier's advanced jaringan 
FOMA (freedom of mobile multimedia). 
Linux bisa menjadi sistem operasi pilih- 
an para operator yang mencari fleksibilitas 
dan kendali yang tinggi pada service jaringan 
lokal mereka, demikian Alex Slawsby me- 


nambahkan. A 


www.infolinux.web.id 


Dudi Gurnadi 
“Mengatur server 
supaya mengirim 

laporan rutin.” 





Dari Air ke Linux 


MDudi Gurnadi a.k.a junet atau jun3t adalah 
salah satu “tukang insinyur” pengairan yang 
profesinya tidak berhubungan langsung 
dengan air. Rupanya, pesona Linux mampu 
membawanya masuk dunia teknologi infor- 
masi, bahkan sejak ia masih kuliah di juru- 
san Teknik Pengairan, Universitas Brawijaya 
Malang, 1995-2002. 

Junet mengenal Linux kurang lebih 
sejak awal tahun 1999. Pada waktu itu ia 
dikenalkan kepada Linux Mandrake oleh 
seorang temannya, tapi belum sempat 
mencobanya. “Pertama kali saya mencoba 
Linux dengan distro Red Hat 6.1, dan terus 
terang saya tertarik dengan tampilan GUI- 
nya pada waktu itu yang terkesan futuristik 
buat saya,” kata Junet. 

Tahun pertama bersama Linux, ia habis- 
kan banyak waktu untuk eksperimen Local 
Area Network. Dari sanalah Junet mulai 
mendapat tawaran untuk instalasi server- 
server warnet dan laboratorium sekolah. 
Aplikasi server yang pernah diinstalasinya 
sangat bervariatif, mulai dari proxy server, 
dns server, mail server ataupun web server. 
“Untuk firewall biasanya saya mempergu- 
nakan Linux Router Project atau LRP,” kata- 
nya. Distro yang disukainya saat ini Fedora 
Core. 

Beberapa warnet dan lembaga pendidi- 
kan di Malang yang pernah diLinuxkannya 
adalah Warnet Anuneanu, Warnet Care, 
Warnet Hijau, Warnet Dypho, Warnet Tan- 
jung, Warnet Air, Warnet Kingkong, SMUN 
1 Batu Malang (situs dan Sistem Informasi 
Akademik dengan PHP, MySOL dan LTSP), 
dan situs SMKN 3 Jombang. la juga salah 
satu anggota dan pengelola situs Brawi- 
jaya Linux User Group Ngalam (balung. 
brawijaya.ac.id). Junet dapat dihubungi via 
gurnadi@gmail.com atau http://dgk.or.id. 


INFOLINUX 01/2005 9 





Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


| Tutorial 





I Made Wiryana 








P>. 
< as 


istro adalah pemaketan kernel Linux, library, utilitas dan 
D aplikasi-aplikasi ditambah program instalasi dan admin- 
istrasi sistem ke dalam suatu paket siap pakai. Ada distro 
untuk berbagai penggunaan, seperti Red Hat, SuSE, dan Mandrake. 

Ada pula distro penggunaan khusus seperti untuk firewall, untuk fo- 

rensik dan sebagainya. Di Indonesia pun distro-distro lokal sudah 

bermunculan seperti Trustix Merdeka, WinBI, LinuxSehat, Rimba- 

Linux, dan kini Blankon Linux. 

Suatu distro biasanya dikembangkan dengan berbagai dorongan 
yang berbeda, misal untuk belajar mengetahui bagaimana suatu distro 
dibangun, atau untuk belajar mengetahui bagaimana proses lokalisasi 
dilakukan. Alasan lain adalah untuk memenuhi kebutuhan layanan 
yang diberikan oleh suatu perusahaan. Misal suatu perusahaan sering 
menyediakan membuat sistem Intranet server dengan konfigurasi ter- 
tentu, agar pekerjaannya lebih mudah, maka disusun sebuah distro 
khusus untuk itu. Sehingga bila ada klien yang menghendaki hal yang 
sama, maka lebih mudah untuk 
dibuat. Dorongan lain adalah untuk 
membuat produk distro (komersial 
atau non komersial) untuk digu- 
nakan masyarakat luas. 

Untuk menjadi suatu distro yang 
diterima dan digunakan masyarakat 
luas, di samping distro itu harus dilengkapi dengan program instalasi 
dan administrasi yang baik, ada juga beberapa hal lainnya. 

@ Tersedianya satu set paket program aplikasi yang dapat me- 
menuhi kebutuhan umum pengguna, misal aplikasi perkantoran, 
e-mail, browser dan lain sebagainya. Memang kebebasan memilih 
aplikasi terkadang menimbulkan sedikit kebingungan bagi peng- 
guna baru. Tentu saja aplikasi itu sebaiknya dilengkapi dengan 
help yang mudah dimengerti pengguna biasa. 

@ Tersedia patch yang rutin untuk paket-paket program pada distro 
tersebut. 

@ Tersedianya paket program tambahan pihak ke-3 yang mudah 
diinstal pada distro tersebut. 

@ Tersedianya dokumentasi yang lengkap, baik online dokumen 
ataupun manual untuk program yang menyertainya. 

@ Dan satu hal yang tidak terkesan teknis tapi penting, yaitu me- 
miliki tampilan yang menarik mata pengguna baru. Ini termasuk 
theme, wallpaper, font dan hiasan lainnya. 


10  INFOLINUX 01/2005 


. yang dibutuhkan pengguna 
luas adalah distro yang ber- 
basiskan distro mainstream... 


Distro Ini, Distro Itu atau 
~ Sekadar Distro Lain 





Sayangnya dalam pembuatan distro di Indonesia, para pengem- 
bang masih berkutat terhadap teknik pemaketan distro itu sendiri. 
Maklum kita sendiri masih pada taraf mempelajari teknik pembua- 
tan distro, sehingga sisi inilah yang paling menjadi perhatian. Hal-hal 
yang sepele tapi menjadi perhatian utama pengguna biasa seringkali 
masih luput dari perhatian pengembang distro di Indonesia, misal 
seperti font dan dokumentasi online. Mungkin sudah saatnya titik 
berat perhatian sekarang ke arah pengguna bila ingin mengembang- 
kan distro yang akan digunakan oleh orang banyak. 

Salah satu saran untuk pembuatan distro yang diharapkan digu- 
nakan oleh pengguna umum secara luas di Indonesia, pembuatan 
distro sebaiknya melalui disain yang berpusat dari pengguna umum, 
melalui survei ataupun studi bagaimana distro itu akan digunakan, 
dan apa kebutuhan pengguna umum tersebut. Bukan sekadar dari 
kira-kira para developernya. Untuk itu distro yang telah ada dapat 
digunakan sebagai pijakan melakukan pengujian usabilitas. Penem- 
patan dan pengelompokan menu 
dan icon, walau sepele sangat me- 
nentukan mudah diterimanya 
suatu distro. 

Mungkin saat ini yang dibutuh- 
kan pengguna luas adalah suatu 
distro yang berbasiskan distro 
mainstream yang memenuhi persyarat. Yang perlu dilakukan adalah 
menambahkan fitur-fitur yang memenuhi kebutuhan lokal peng- 
guna Indonesia. Misalnya: 

@ Penambahan database perangkat keras yang ada di Indonesia. Se- 
hingga memudahkan proses instalasi dan konfigurasi. 

@ Penambahan manual ataupun penerjemahan. Terutama ketika 
pengguna akan melakukan administrasi sistem ataupun menggu- 
nakan sistem. Tentu saja bahasa yang digunakan manual tersebut 
harus mudah dipahami oleh pengguna. 

@ Penambahan utilitas ataupun konfigurasi yang sesuai dengan 
yang biasa digunakan pengguna Indonesia, misal apliaksi penal 
ke ISP yang ada di Indonesia, atau instalasi perangkat keras yang 
sering menjadi masalah pengguna di Indonesia, misal untuk per- 
angkat winmodem. 


Semoga tidak sekadar menjadi “distro” lain yang tidak memenuhi 
kebutuhan utama pengguna Indonesia. Selamat memaket distro. A 


www.infolinux.web.id 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








N | enurut Free Software Foundation yang didirikan oleh 
Richard Stallman, filosofi dari software bebas (free 
software) ada empat kebebasan (freedom). Kebebasan 

nomor dua mengatakan bahwa kita bebas untuk menyebarkan 

kembali hasil salinan perangkat lunak yang bersifat bebas sehingga 
dapat membantu sesama. Mari kita bahas kebebasan nomor dua 
ini lebih lanjut dengan cerita sebagai berikut. 

Pada suatu hari, anda membeli sebuah software pengolah kata 
(wordprocessor). Sayangnya software ini bersifat komersial dan bu- 
kan software bebas yang gratis. Anda memasang software tersebut 
pada komputer anda dan anda gunakan untuk keperluan anda. 
Puas. 

Hari berikutnya, seorang tetangga anda yang baik hati datang 
untuk menanyakan sesuatu tentang komputernya. Karena anda 
baik hati, dan tetangga anda ini sering membantu anda juga, maka 
anda bantu dia dengan menjawab pertanyannya. Kemudian anda 
tunjukkan bahwa tetangga anda ini 
software 


membutuhkan pengolah 


kata seperti yang anda baru beli. Dia 


minta salinan software tersebut. 

Wah, anda bingung karena diha- 
dapkan pada dua pilihan yang susah. 
Di satu sisi anda ingin membantu tetangga anda ini karena dia baik 
hati. Sangat berat untuk menolak memberikan bantuan. Anda in- 
gin menjadi tetangga yang baik. Di sisi lain, anda melanggar lisensi 
software yang anda miliki tersebut jika anda memberikan salinan- 
nya kepada tetangga anda tersebut. Pasalnya, lisensi software terse- 
but tidak memberikan ijin untuk membuat salinan meskipun sali- 
nannya tersebut tidak anda jual. Bak mendapat buah simalakama. 
Jadi anda harus bagaimana? 

Dalam menghadapi masalah seperti ini — menghadapi pilihan 
yang dua-duanya tidak bagus — biasanya dipilih yang paling sedikit 
buruknya. Tetangga anda orangnya baik kepada anda. Dia tidak 
pernah menyakiti anda, dan bahkan banyak membantu anda keti- 
ka anda mengalami kesulitan. Sementara itu anda tidak kenal den- 
gan pembuat software yang diminta. Bahkan perusahaan pembuat 
software ini sudah besar dan kaya raya. Dihadapi dengan masalah 
seperti ini, orang cenderung untuk memberikan salinan software 
tersebut. Bukan maksud dari anda untuk melanggar lisensi soft- 


www.infolinux.web.id 


Kebebasan Nomor 2 
dalam Software Bebas 


Inilah pentingnya software 
terkesan dan bertanya apakah dia bisa bebas, dia membuat kita 
menjadi orang yang baik. 


Budi Rahardjo 











ware — melanggar lisensi tetap salah - tapi situasilah yang memaksa 
anda. 

Nah, cerita ini akan menjadi lain jika anda memiliki pilihan dan 
kebebasan. Jika software yang anda gunakan adalah software yang 
memiliki sifat bebas (free software), maka anda tidak akan meng- 
hadapi dilema tersebut. Ketika tetangga anda meminta salinan dari 
software bebas yang anda gunakan, maka dengan senang hati anda 
dapat memberikan salinannya. Anda menjadi tetangga yang baik 
tanpa harus berbuat salah. Inilah pentingnya software bebas, dia 
membuat kita menjadi orang yang baik. 

Apakah software bebas harus gratis? Tidak! 

Kebetulan anda memiliki tetangga lain yang tidak begitu baik 
kepada anda. Dia sombongnya bukan kepalang. Ketika anda mem- 
butuhkan bantuan dia, dia sering menolak untuk memberikan 
bantuan. Nah, tentangga ini datang ke rumah anda dan meminta 
salinan software bebas yang anda gunakan karena dia mendengar 
dari tetangga yang baik itu bahwa an- 
da memberikan salinan software be- 
bas. Karena dia bukan tetangga yang 
baik, maka anda mengatakan bahwa 
anda akan memberikan salinan soft- 
ware tersebut asal dia mau mem- 
bayar. Dia marah bukan kepalang. 
Bolehkah anda melakukan hal tersebut terhadap software bebas? 
Jawabannya adalah boleh. Namanya juga bebas. Anda bebas mau 
memberikan, bebas menjualnya, pokoknya bebas. Kalau dia tidak 
suka, dia bisa pergi ke tempat lain dan mendapatkan software yang 
sama dan mungkin gratis. Kalau dia punya akses Internet, dia juga 
bisa mengambil sendiri. Tapi, mungkin seluruh kampung tidak 
ada yang mau membantu dia secara gratis karena dia orangnya gi- 
mana gitu. 

Software bebas bukan hanya masalah ke-gratisan-nya saja yang 
penting, akan tetapi filosofi kebebasan inilah yang penting. Inilah 
yang membedakan antara “free software” yang dipromosikan oleh 
Free Software Foundation dengan software GNU-nya dan “open 
source”. Kelompok software bebas lebih menekankan kepada as- 
pek filosofinya, tidak sekedar bisa akses ke source code saja. 

(Cerita ini diilhami dari isi ceramah Richard Stallman waktu 
dia ke Bandung. Informasi mengenai filosofi kebebasan dari soft- 
ware bebas dapat diperoleh dari situs www.gnu.org). A 


INFOLINUX 01/2005 || 





Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


| Tutorial 





Michael S. Sunggiardi 





| 
| 
$ 


- 


22 


D a 


ES 
= 
— 
— 
= 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Jo 
| 


> 
- Ps 
TE 
s p 





d 2005 


etelah sukses dengan pesta demokrasi memilih presiden secara 

langsung, tahun depan menurut informasi yang dapat diper- 

caya, Indonesia akan kembali menerapkan Undang-undang 
Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan lebih serius dan benar. Saya 
sebut serius dan benar, karena pada kenyataannya, UU HAKI yang 
santer didengung-dengungkan tahun lalu, tiba-tiba tidak terdengar 
gaungnya. Malah pembajakan peranti lunak semakin menggila, terli- 
hat dari toko yang menjual peranti lunak sekarang merambah ke tem- 
pat yang bukan daerah penjualan komputer atau perlengkapannya. 

UU HAKI memang tidak mudah diterapkan di Indonesia, karena 
selain daya beli masyarakat yang sangat kecil, penanggulangan hukum- 
nya juga dapat dikatakan masih dalam tingkat belajar. Harga satu set 
komputer, masih jauh lebih murah ketimbang peranti lunak Microsoft 
Windows ditambah Office. Sementara kalau dengan kondisi sekarang, 
satu set peranti lunak senilai ribuan dolar Amerika, dapat dibeli den- 
gan seharga Rp 50.000,- dalam kemasan DVD yang dapat menyimpan 
puluhan peranti lunak. 

Mandegnya penerapan UU 
HAKI ini juga karena sulitnya 
pihak vendor menyesuaikan 
kebutuhan dan niat pemakai 
komputer untuk mematuhi UU 
yang ada, karena sampai tulisan 
ini dibuat, Microsoft Indonesia yang mewakili vendor peranti lunak, 
tidak dapat membuat aturan pengecualian harga. Walaupun sudah 
diusahakan dengan memperkenalkan Microsoft Windows versi Indo- 
nesia yang entah kenapa tidak kedengaran sebagaimana mestinya. 

Selain masalah UU HAKI, pengembangan, pengetahuan dan 
penerapan komputer dan Internet di Indonesia tergolong terbe- 
lakang, jika dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lain. Bahkan 
Vietnam yang baru keluar dari peperangan yang lama, dapat menyu- 
sul posisi Indonesia dalam pengembangan komputer dan Internetnya, 
terutama di sisi infrastrukturnya. 

Keterbelakangan ini terjadi karena tidak ada dukungan yang serius 
dari pemerintah, baik melalui aturan maupun melalui pengerahan 
dana dan human resource. Impian membuat yang namanya electronic- 
government (e-gov) hanya tinggal mimpi, kalau boleh dibilang hanya 
menghabiskan anggaran dan sumber korupsi pejabat terkait. 

Proyek e-gov yang angkanya selalu dalam satuan milyar rupiah 
hanya dapat menjadi prasasti semata. Begitu selesai dibangun, semua 


12 INFOLINUX 01/2005 


Proyek e-gov yang angkanya selalu 
dalam satuan milyar rupiah hanya 
dapat menjadi prasasti semata. 


EIC Indonesia Menuju 


perantinya praktis tidak dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, 
karena sebagian besar pegawai negeri yang terkait, belum terbiasa 
dengan komputer. Masih lebih enak menggunakan kertas dan buku, 
karena dapat dimanipulasi dengan mudah. 

Sebetulnya, apabila pemerintah betul-betul memanfaatkan sistem 
komputer yang sudah dibangun, efisiensi akan segera didapat, di 
samping mempermudah semua urusan yang biasanya rumit di ad- 
ministrasinya. Selain itu, pemasok komputer dan perlengkapannya, 
juga dapat berimprovisasi meningkatkan kemampuannya dalam 
membangun, merawat dan mengembangkan sistem yang ada, sehing- 
ga akhirnya akan muncul tenaga-tenaga ahli yang berkompeten. 

Pada saat sebelum terbentuknya Kabinat Indonesia Bersatu, semua 
pelaku komunitas komputer dan teknologi informasi, yang sering dise- 
but kelompok ICT, berharap was-was, bahwa akan “keluar” menteri 
yang khusus menaungi masalah ICT. Tetapi, rupanya, pemerintahan 
di bawah presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih belum yakin 
dibentuknya ICT. 
sehingga tetap memperta- 


menteri 


hankan Meneg Kominfo yang 
dikepalai oleh Sofjan Djalil 
yang nota bene-nya bukan 
orang komputer atau ICT. Pe- 
milihan Meneg Kominfo yang 
bukan orang komputer bukan merupakan hal yang tabu, hanya saja 
akselerasi dari meng-ICT-kan Indonesia menjadi terhambat, karena 
menteri dan stafnya harus selalu belajar dan mengkaji ulang semua hal 
yang berhubungan dengan ICT. 

Seorang menteri yang mengepalai satu departemen boleh saja bu- 
kan seorang ahli dari bidang yang dipimpinnya, karena keahlian yang 
harus dimiliki oleh seorang menteri adalah keahlian mengatur dan 
memanfaatkan komunitasnya untuk kesejahteraan bersama. Syarat 
utama dari seorang menteri ICT adalah mau mendengarkan usulan, 
berdiskusi dan harus dapat menerima pembaruan dari sistem yang 
sudah ada, karena bidang ICT ini merupakan bidang yang punya 
pergerakan yang tinggi dan terkadang mengubah pola pikir standar 
menjadi yang tidak standar. 

Mudah-mudahan saja, kementerian Kominfo yang selama ini su- 
dah lekat dengan komunitasnya, dapat dipertahankan untuk mewu- 
judkan kemajuan bangsa Indonesia melalui teknologi komputer dan 
Internet. 2 


www.infolinux.web.id 


SURAT PEMBACA 





Pesan, Kesan, dan Ide Anda 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








Sampaikan opini, pendapat, kritik dan saran Anda dengan menulis surat ke InfoLINUX di 
Redaksi InfoLINUX, Jl. Kramat IV No. 11 Jakarta 10430 atau e-mail di redaksi@infolinux.co.id, 


Driver buat RedHat 9-nya mana? 

Salam kenal InfoLINUX! 

Saya sudah 6 bulan terakhir selalu membeli 

majalah InfoLINUX dan punya saran nih 

untuk kemajuan InfoLINUX. 

1. Bagaimana kalau setiap software yang 
terdapat di CD2 juga disertakan de- 
pendency-nya, jadinya saya tidak harus 
download dari Internet yang mengaki- 
batkan keluar biaya lagi. Untuk CDI 
kalau perlu berisi dependen semuanya, 
soalnya didirectory PENTING tidak me- 
madai alias kurang. 

2. InfoLINUX menurut saya terlalu ber- 
lebihan dalam memuat driver modem & 
VGA card sampai 4 edisi (8 - 11) untuk 
distro yang sama pula, sedangkan saya 
sendiri sebagai pengguna distro Redhat 
9 selalu menunggu kapan driver untuk 
Redhat 9 dimuat oleh InfoLINUX, khu- 
susnya untuk modem (HSF Conexant), 
sehingga saya harus download dari Inter- 
net untuk mendapatkannya. Tetapi saya 
minta maaf sebelumnya apabila ternyata 
driver buat RedHat 9 sudah pernah 
dimuat di CD InfoLINUX sebelumnya. 

3. Tambahkan theme yang indah-indah 
pada CD2 untuk Gnome atau KDE. 

4. Bagaimana kalau setiap aplikasi atau soft- 
ware yang terdapat pada CD InfoLINUX 
disertakan pula alamat website-nya jan- 
gan hanya yang dibahas saja yang ada. 

5. Untuk edisi 10/2004 mengenai rubrik 
Adu Video Player, saya mengharapkan 
agar software-software jangan hanya di 
adu, tetapi dimasukkan juga didalam CD 
InfoLINUX. 

6. Saya membeli InfoLINUX edisi 10/04 
tetapi CD1 SUSE Live Evaluation tergores 
sehingga tidak terbaca, waktu membeli 
saya tidak perhatikan. Cara menukarnya 
lewat pos atau bagaimana? 


Atas jawaban yang diberikan saya ucap- 
kan terima kasih. Maju terus InfoLINUX! 


Priyo S. — via e-mail 


Salam kenal juga buat bung Priyo dan 
terima kasih atas kesetiaannya terhadap 


|4  INFOLINUX 01/2005 


InfoLINUX pada enam bulan terakhir, 

mudah-mudahan tidak lekas bosan. Jawa- 

ban-jawaban atas saran bung Priyo adalah 
sebagai berikut: 

1. Format CD InfoLINUX yaitu CD per- 
tama berupa distro yang hanya terdiri 
dari satu CD saja, di CD kedua baru 
berisi software-software. Dan menge- 
nai dependency, karena keterbatasan 
ruang CD, kami tidak mungkin mema- 
sukkan semua dependency, terkadang 
dependency itu sudah tersedia pada CD 
instalasi distro Linux Anda. 

2. Mengenai driver modem ini, untuk 
saat itu, kami hanya mampu memberi- 
kan driver modem khusus untuk dis- 
tro-distro tersebut. Tapi Anda jangan 
khawatir, karena pada edisi ini, kami 
menyediakan driver-driver yang ter- 
baru dan disediakan untuk berbagai 
distro. Selain itu, kami sediakan juga 
driver modem NetoDragon dan Smar- 
tLinkv90-92 yang biasanya bermasalah 
untuk Linux. 

3. Bung Priyo, theme-theme tersebut 
akan kami usahakan pada edisi-edisi 
mendatang. Harap bersabar. 

4. Sebenarnya disetiap paket software su- 
dah terdapat file teks (biasanya berna- 
ma README) yang memberitahukan 
alamat situs mereka. Jadi bung Priyo ti- 
dak perlu bingung untuk mencari tahu 
tentang alamat situs mereka. 

5. Software-software yang dibahas pada 
rubrik Adu Software tidak selalu kami 
masukkan dalam CD. Dan pada Info- 
LINUX edisi 10/2004, kami juga tidak 
memasukkan software-software yang 
diadu tersebut karena pada beberapa 
distro, software-software tersebut su- 
dah disertakan, jadi kami merasa tidak 
perlu untuk memuatnya ke dalam CD. 

6. Jika CD InfoLINUX yang Anda terima 
rusak, Anda dapat menukarkannya 
dengan cara mengirimkan CD tersebut 
ke alamat redaksi InfoLINUX. 


Ditunggu saran-saran dari bung Priyo 
lainnya demi kemajuan majalah kita ini. 


www.infolinux.web.id 


Mau dong membeli buku yang 
diulas InfoLINUX? 

InfoLINUX, saya mau tanya nih, gimana 
cara membeli buku yang ada di rubrik Ula- 
san Buku pada InfoLINUX edisi 11/2004, 
yaitu buku tentang Linux Kernel Develop- 
ment. Terima kasih atas responnya. 


Inong - via e-mail 


Beberapa buku yang diulas dalam rubrik 
Ulasan Buku, belum semuanya tersedia 
di toko-toko buku di Indonesia, namun 
Anda dapat memesannya melalui Internet. 
Seperti buku Linux Kernel Development, 
Anda dapat memesannya langsung ke situs 
resminya, yaitu www.samspublishing.com 
atau Anda bisa juga memesannya melalui 
situs-situs belanja on-line seperti Amazon 
(www.amazon.com). 


Kepentok library Glut nih! 

Maaf... bukannya saya nggak suka da- 
pet bonus poster dari InfoLINUX, maaf 
juga... bukannya poster dari InfoLINUX 
tidak keren, maaf... tetapi dinding kamar 
saya yang sempit ini sudah tidak muat 
lagi kalau terus menerus ditempeli poster. 
Usul 
berupa stiker? Kan keren tuh, bisa ditem- 


saya, bagaimana kalo bonusnya 
pel di motor, mobil, jendela dan lain- 
nya, kan sekalian promosi Linux sambil 
jalan... “Open Source On The Road” gitu. 
Oya, saya ingin menginstalasi FlightGear 
tetapi kepentok di (library) Glut. Kok tidak 
dimasukkan di direktori PENTING-nya In- 
foLINUX pada edisi yang lalu, ya? 


Kaka Kour — via e-mail 


Maaf juga nih buat kembarannya Mpo' 
Minah, jika kamar Anda penuh dengan 
poster dari InfoLINUX, tapi kamar Anda 
menjadi “berwarna” bukan dengan poster- 
poster dari kami? Usul Anda mengenai 
stiker akan kami pikirkan. Mudah-muda- 
han bisa terwujud pada edisi mendatang. 

Paket library glut biasanya sudah dis- 
ertakan pada setiap CD instalasi distro 
Linux, dan paketnya bernama freeglut. 
Jadi Anda tidak usah bingung, ok! 





PENGANTAR 


Pengantar Ulasan 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








Wes E Wi di S li 

| 
"9. 

a | a irya || a Im 
"2*1 
| 

aa a 
IA/IF AN (ry) I n? In : , 





INDEKS 


Hardware 

Video Card 17 
ASUS EXTREME AX 800XT 

Video Card 17 
ELSA FALCOX RADEON X 60XT 

Video Card 18 
HIS Excalibur Radeon 9600Pro 

Video Card 18 
HIS Excalibur Radeon 9600XT Platinum 
Video Card 19 
HIS Excalibur 9550 

Video Card 19 


Gigabyte GeForce PCX 5300 


Distro 

Move 2 20 
Ubuntu 4.10 20 
Software 

Aide 0.10 22 
Bing 1.0.4 22 
Ding 1.3 23 
Fping 2.2b1 23 
Game 

NiL 24 
Racer 24 
Buku 

Knoppix Hacks 25 


Professional Red Hat Enterprise Linux 3 25 
Understanding the Linux Virtual 25 
Memory Manager 


l6  INFOLINUX 01/2005 








w Fedora Project, sponsored by Red Hat - Mozilla Firefox 
File Edit View Go Bookmarks Tools Help 


GG x E> x = l x A http://fedora.redhat.com/docs/udev/ 


You will get some SELinux errors, and syslogd will not work as expected. 


Current Problems on Fedora 
All open bugs for udev 
Nvidia 


If you have udev >= 032-5, load the nvidia module: 


cp -a /dev/nvidia* /etc/udev/devices 
ch root.root /etc/udev/devices/nvidia* 


The Bugzilla for this problem is 123999. 


Palm Pilot 


If you have udev >= 032-5, execute the command: 





ln -s ttyUSB1 /etc/udev/devices/pilot 


Quick solution: If you do not need rhgb, just load the nvidia module in /etc/rc.1ocal 


Bug udev dengan 
nVidia pada FC 


“| Q Go IG. 








eperti pada awal rilisnya Fedora Core 

2, dimana terdapat masalah dengan 

driver nVidia, dan pada rilis kali ini 
masalah driver nVidia (saat menulis ar- 
tikel ini masih versi 6629) masih muncul 
kembali. Kali ini driver nVidia bermasalah 
dengan udev di Fedora Core 3, yaitu terjadi 
tampilan yang aneh atau pada kasus lain, 
yang terjadi adalah hang jika menggunakan 
driver nVidia. Nah bagaimana menyele- 
saikannya? Pada situs resmi Fedora, tidak 
lengkap memberikan penyelesaian, sehing- 
ga banyak pengguna yang tidak mengerti. 
Di sini InfoLINUX akan memberikan dua 
buah solusi yang bisa Anda gunakan. Di 
sini, kami asumsikan driver nVidia telah 
sukses diinstalasi. 

Solusi pertama, driver nVidia ini ternya- 
ta bermasalah dengan tampilan boot grafis 
redhat yang muncul pada awal booting Fe- 
dora, sehingga Anda harus menghapusnya. 
Caranya, Anda login sebagai ‘root’, kemudi- 
an edit file ‘/etc/grub.conf yang merupakan 
soft link dari file ‘/boot/grub/grub.conf. 


Prosedur Pengujian “Linux Ready” 


Mulai edisi Mei 2003, /nfoLINUX menerapkan prosedur baru dalam pemberian label “Linux Ready” 
sus PC dan notebook. Sebuah PC atau notebook yang berpredikat “Linux Ready”, berarti semua pef 


Di dalam file ini, hapuslah kata 'rhgb' pada 
baris kernel. 

kernel /boot/vmlinuz-2.6.9-1.667 
ro root=LABEL=/1 quie( 

vga-788 


Kemudian, editlah file ‘/etc/rc.local un- 
tuk memuat driver nVidia. Tambahkan 
baris berikut: 

/sbin/modprobe nvidia 


di dalam file tersebut. Setelah itu reboot 
komputer Anda dan beres! 

Solusi kedua, karena udev merupakan 
fitur baru dan belum berkenalan dengan 
driver nvidia. Nah, agar Fedora Core 3 
mengetahui keberadaan driver-driver nVi- 
dia, loginlah dengan user root, kemudian 
jalankan perintah: 
cp -a /dev/nvidia* /etc/udev/ 
devices? 


Nah, sekarang Anda tinggal mereboot 
komputer Anda. Selesai! Y 


heral standar seperti sound card, kartu jaringan, dan modem dapat berfungsi sebagaimana mestinya 
mulai instalasi sebuah distro Linux dilakukan. Distro Linux yang kami gunakan dalam pengujian “Linux 
Ready” adalah Knoppix 3.4, Mandrakelinux 10.0, Red Hat 9, Fedora Core 2, dan SUSE LINUX 9.1.—Red. 





www.infolinux.web.id 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





VIDEO CARD 


















Spesifikasi Hardware 


Manufaktur ASUS 

































































Model EAX800XT-A319 2DT P 256M A 
GPU ATI Radeon X800 XT 

Memori 256 MB 

Tipe Memori DDRAM2 

Interface PCI Express 16x 

Kecepatan RAMDAC 400MHz 

Harga $810.00 











PT Astrindo Senayasa, Telp. (21) 612-1331 











V card produk dari Asus 


ini memiliki kotak berukur- 


an besar untuk sebuah video 
card. Selain itu juga memiliki 
harga yang sangat tinggi, hal ini 
membuat video card ini mem- 
peroleh nilai yang sangat rendah 
dalam kategori harga. 

Di dalam kotak yang besar 
ternyata video card ini mem- 
berikan bonus yang banyak, 
seperti CD-CD software dan 
game, konverter DVI ke VGA, 
bahkan sebuah webcam, namun 
sayangnya video card ini kurang 
memberikan perhatiannya kepa- 
da pengguna Linux, karena tidak 
ada satupun CD software dan 
game tersebut yang diperuntuk- 
kan bagi Linux. 

Manual yang disertakan beru- 
pa lembaran yang berisi panduan 
instalasi dengan bantuan gambar 
untuk memudahkan pengguna, 
namun juga tidak terdapat pan- 
duan untuk pengguna Linux. 


WWW.asus.com 


Pengujian performa video 
card ini, kami menggunakan 
distro SUSE 9.1 Professional 
kernel 2.6.4 dengan driver fglrx- 
3.14.1 serta aplikasi benchmark 
SPECViewperf-7.1.1. Skor-skor 
yang diperoleh video card ini, 
yaitu: 3D Studio Max 12,497, 
Design Review 16,428, Data Ex- 
plorer 48,254; Lightscape 13,032; 
PRO/Engineer 8,241; UniGrap- 
hics 9,666. EWS 





Perlengkapan 20% 





Performa 3596 


Handling 596 


Layanan 5% 


Harga 35% 
Hasil Pengujian 
Perlengkapan | Z77/7/24///// 6, 











Handling MUA 8,3 
Layanan £#######f#/// 85 
Harga MMIII 30 
Performa 9993333 10.0 




















Hasil Tes dan Ulasan Hardware 








VIDEO CARD Po 








Spesifikasi Hardware 
































Isa mengeluarkan video card 
dengan GPU dari ATI Rade- 
on X600 Series. Dengan interface 
PCI Express 16x, video card ini 
hadir dengan harga yang luma- 
yan terjangkau namun dengan 
kemampuan yang lumayan juga. 
Video card ini juga mem- 
berikan bonus, seperti CD-CD 
software dan game, hanya saja 
perhatiannya kepada Linux ma- 
sih belum ada, karena tidak ada 
satupun CD software dan game 
tersebut yang diperuntukkan 
bagi Linux, bahkan driver untuk 
Linux juga tidak disertakan. 
Manual yang disertakan beru- 
pa buku — berbeda dengan video 
card lainnya yang biasanya beru- 
pa lembaran — yang berisi pan- 
duan instalasi hardware maupun 
driver, namun tidak ada pem- 
bahasan bagi pengguna Linux. 
Pada buku ini juga dilengkapi 
dengan bantuan gambar untuk 
memudahkan pengguna. 


www.infolinux.web.id 


Manufaktur ELSA 

Model FALCOX RADEON X 60XT 
GPU ATI Radeon X600 XT 
Memori 128 MB 

Tipe Memori DDRAM 

Interface PCI Express 16x 
Kecepatan RAMDAC 400MHz 

Harga $240.00 

Kontak www.elsa.com 

Situs www.elsa.com 





Pengujian performa video 
card ini, kami menggunakan 
distro SUSE 9.1 Professional 
kernel 2.6.4 dengan driver fglrx- 
3.14.1 serta aplikasi benchmark 
SPECViewperf-7.1.1. Skor-skor 
yang diperoleh video card ini, 
yaitu: 3D Studio Max 10,217; 
Design Review 15,280; Data Ex- 
plorer 42,376; Lightscape 11,510; 
PRO/Engineer 7,397; UniGraph- 
ics 8,010. MEWS 





Perlengkapan 20% 





Performa 35% 


Handling 596 


Layanan 5% 


Harga 35% 
Hasil Pengujian 
Perlengkapan | Z###/7/////// 4,1 











Handling HAHAHAHA 8.8 
Layanan 19999999817 20 
Harga KAA 5.1 
Performa "11/1717 LL 














INFOLINUX 01/2005 17 





Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





Hasil Tes dan Ulasan Hardware 








VIDEO CARD s 














Spesifikasi Hardware 











VIDEO CARD Pl 








Spesifikasi Hardware 







































































Manufaktur HIS Manufaktur HIS 

Model Excalibur Radeon 9600Pro Model Excalibur Radeon 9600XT Platinum 

GPU ATI Radeon 9600Pro GPU ATI Radeon 9600 

Memori 128 MB Memori 128 MB 

Tipe Memori DDRAM Tipe Memori DDRAM 

Interface AGP 8x Interface AGP 8x 

Kecepatan RAMDAC 400MHz Kecepatan RAMDAC 400MHz 

Harga $155.00 Harga $174.00 

Kontak Asia Raya Computronics, Telp. (21) 601-8488 Kontak Asia Raya Computronics, Telp. (21) 601-8488 
Situs www.hisdigital.com Situs www.hisdigital.com 





ideo card dari produsen 

HIS ini menggunakan 
interface AGP 8x, GPU ATI Ra- 
deon 9600Pro, bus memory 128 
bit agar transfer data tekstur dan 
vertex dari sistem memory ke 
chip lebih cepat. 

Layanan informasi yang dise- 
diakan di Internet sangat baik. 
Di situsnya diberi penjelasan 
produk, fitur-fitur yang dita- 
warkan, spesifikasi video card 
hingga FAO, hanya saja tidak 
terdapat troubleshooting untuk 
membantu pengguna jika mene- 
mui masalah dengan video card. 

Manual yang disertakan beru- 
pa buku — berbeda dengan video 
card lainnya yang biasanya beru- 
pa lembaran — yang berisi pan- 
duan instalasi hardware maupun 
driver, namun tidak ada pem- 
bahasan bagi pengguna Linux. 
Pada buku ini juga dilengkapi 
dengan bantuan gambar untuk 
memudahkan pengguna. 


|8  INFOLINUX 01/2005 


Pengujian performa video 
card ini, kami menggunakan 
distro SUSE 9.1 Professional 
kernel 2.6.4 dengan driver fglrx- 
3.14.1 serta aplikasi benchmark 
SPECViewperf-7.1.1. Skor-skor 
yang diperoleh video card ini, 
yaitu: 3D Studio Max 9,992; 
Design Review 14,266, Data Ex- 
plorer 40,021; Lightscape 9,933; 
PRO/Engineer 7,02; UniGrap- 
hics 6,998. NEWS 





Perlengkapan 20% 





Performa 3596 


Handling 5% 


Layanan 5% 


Harga 35% 


Hasil Pengujian 
Perlengkapan JAMI 3,5 
Handling 1999999117 88 
Layanan 4###f#////// 98 








Harga 199983331117) 80 
ZfgZNlg£fff// 84 





Performa 














pese HIS merilis video 
card dengan GPU ATI 
Radeon 9600 Series dengan per- 
lengkapan yang lebih baik dari 
produk lainnya. 

Layanan informasi di Inter- 
net yang disediakan sangat baik, 
karena dilengkapi penjelasan 
produk, hingga FAQ, hanya saja 
pada situsnya tidak terdapat in- 
formasi troubleshooting untuk 
membantu pengguna jika mene- 
mui masalah dengan video card, 
dan yang terutama juga belum 
dilengkapi informasi bagi peng- 
guna Linux. 

Buku manual yang disertakan 
juga memuaskan, karena ber- 
beda dengan video card lainnya 
yang biasanya berupa lembaran. 
Hasil performa tidak jauh ber- 
beda dengan produk Excalibur 
Radeon 9600Pro. Hal ini dapat 
dilihat dari hasil pengujian dari 
kedua video card yang menggu- 
nakan interface AGP 8x ini. 


www.infolinux.web.id 


Pengujian performa video 
card ini, kami menggunakan 
distro SUSE 9.1 Professional 
kernel 2.6.4 dengan driver fglrx- 
3.14.1 serta aplikasi benchmark 
SPECViewperf-7.1.1. Skor-skor 
yang diperoleh video card ini, 
yaitu: 3D Studio Max 9,986, 
Design Review 14,246, Data Ex- 
plorer 40,032; Lightscape 9,934; 
PRO/Engineer 7,022; UniGrap- 
hics 6,992. NEWS 





Perlengkapan 20% 





Performa 3596 


Handling 596 


Layanan 5% 


Harga 35% 
Hasil Pengujian 
Perlengkapan JSAM 4,1 


Handling Z 778] 77872224; 3,8 
Layanan ZTdgMgBg M li^: 55 








Harga HAHAHAHA) 15 
7/11/1111 Mie: 





Performa 1 














Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








VIDEO CARD 















Spesifikasi Hardware 
Manufaktur 





HIS 



























































Model Excalibur Radeon 9550 
GPU ATI Radeon 9550 
Memori 128 MB 

Tipe Memori DDRAM 

Interface AGP 8x 

Kecepatan RAMDAC 400MHz 

Harga $91.00 











Asia Raya Computronics, Telp. (21) 601-8488 














ideo card dari produsen 

HIS ini menggunakan GPU 
ATI Radeon 9550 Series, dan 
memiliki harga yang tidak mem- 
buat kantong Anda gugup. 

Manual yang disertakan 
berupa buku — berbeda dengan 
video card lainnya yang biasanya 
berupa lembaran — yang berisi 
panduan instalasi hardware 
maupun driver, namun tidak 
ada pembahasan bagi pengguna 
Linux. 

Layanan informasi di inter- 
net yang disediakan oleh pro- 
dusen HIS sangat baik, karena 
dilengkapi penjelasan produk, 
fitur-fitur yang ditawarkan, spe- 
sifikasi video card hingga FAO, 
hanya saja pada situsnya tidak 
terdapat informasi troubleshoot- 
ing untuk membantu pengguna 
jika menemui masalah dengan 
video card, dan yang terutama 
juga belum dilengkapi informasi 
bagi pengguna Linux. 


www.hisdigital.com 





Pengujian performa video 
card ini, kami menggunakan 
distro SUSE 9.1 Professional 
kernel 2.6.4 dengan driver fglrx- 
3.14.1 serta aplikasi benchmark 
SPECViewperf-7.1.1. Skor-skor 
yang diperoleh video card ini, 
yaitu: 3D Studio Max 9,532; 
Design Review 14,132; Data Ex- 
plorer 39,877; Lightscape 8,998; 
PRO/Engineer 6,976; UniGraph- 
ics 6,990. NEWS 





Perlengkapan 20% 





Performa 35% 


Handling 5% 


Layanan 5% 


Harga 35% 
Hasil Pengujian 
Perlengkapan ` Zf#f#///////// 3,4 











Handling 10999999117 88 
Layanan MRAM 5 
Harga IILLLL LLL Lee 
Performa 11899801117 78 




















Hasil Tes dan Ulasan Hardware 








VIDEO CARD C | 








Spesifikasi Hardware 


























Manufaktur Gigabyte 

Model GV-NX53128D 
GPU GeForce PCX5300 
Memori 128 MB 

Tipe Memori DDRAM 

Interface PCI Express 
Kecepatan RAMDAC 400MHz 

Harga $108.00 





PT Nusantara Eradata, Telp. (21) 601-8218 





ada pengujian hardware 

kali ini, kami juga menguji 
sebuah video card dengan GPU 
dari nVidia, yaitu GeForce PCX 
5300 dengan produsen yang 
mengeluarkannya adalah Giga- 
byte. 

Video card dari Gigabyte 
ini dilengkapi memory dengan 
kapasitas 128MB, dengan tipe 
memorinya DDRAM, serta bus 
memory 64 bit. Bonus yang di- 
berikan seperti CD-CD software 
dan game, hanya saja CD-CD 
tersebut diperuntukkan bagi 
pengguna Windows. 

Manual yang diberikan juga 
berupa buku, bukannya lem- 
baran seperti produk-produk 
video card lain pada umumnya. 
Informasi mengenai video card 
ini pada situs resminya terkesan 
sangat sederhana, hanya dileng- 
kapi informasi spesifikasi video 
card, gambar dan fitur download 
driver. 


www.infolinux.web.id 


gigabyte.com.tw 





Performa video card ini 
kami uji dengan menggunakan 
SPECViewperf-7.1.1 
di atas Fedora Core 2 kernel 


aplikasi 


2.6.5 serta driver versi 6111 
dari nVidia. Skor-skor yang 
diperoleh video card ini, yaitu: 
3D Studio Max 10,975; Design 
Review 31,044; Data Explorer 
42,201;  Lightscape 10,432; 
PRO/Engineer 9,15; UniGrap- 
hics 7,956. NEWS 





Perlengkapan 20% 





Performa 35% 


Handling 596 


Layanan 5% 


Harga 35% 
Hasil Pengujian 
Perlengkapan | Zf#f#/£//////// 3,8 











Handling 11111171 11 
Layanan KAA) 0,5 
Harga 18989383817 20 
Performa ZTFZB,08 1117 70 














INFOLINUX 01/2005 19 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








Ulasan Distro 




































































Spesifikasi Distro 


Move2 í 














Mandrakesoft Move Mozilla Firefox € Applications Computer ggg Courtesy of OSDir.com $ Q] Wed 20 Oct, 7:15 PM 
File Edit View Go Bookmarks Tools Help 
] 
Ka " Tp - = RI e | I http://www.mandrakesoft.com/products/move [~] Q Go ie | 
P Mandrakelinux * Mandrakestore * Mandrakeclub * Mandrakeexpart * Mandrakebizcases * Mandrakeonline * Mandrakepartner [4 
Assistive Technology Preferences 
Mandrakestore | 
Mandrakesoft 
n E eT 
[ Enable assistive technologies, 
B ! | Full R FAQ | Hard Ci tibility | Resell Legal n . °, . ° 
|e a ega ace Lael ee Note: Changes to this setting will not take effect until you next log in. 
Search 
Mandrakesoft Move 
Applications 
[| T 1 , ~- w L 
ake off into the Linux world “D Direct Access “ç = : c : 
* Go to pag +] Q Start these assistive technologies every time you log in: 
| Have you always wanted to try out Linux but were afraid you weren't up to the International jS = 
| task? Here's Move, the easiest and safest way to test drive Linux. Languag zj , sc reenreader 
H , Built on the Live-CD technology, Move enables you to run a full operating Magnifier 
š system from just one CD, anywhere, without the need for installation. Move is Mandrakesoft stock -—X 
3 i truly mobile. This is the only productof its kind to offer built-in handling of USB Euronext (MAKE.PA) : On-screen keyboard 
e s? keys, allowing for automatic and seamless backup of configuration settings, as 6.00 € 
~ well as user data, up to 1.5 GB". 2 ee š ; 4 
=e, E : I (- s USD) No Assistive Technology is available on your system. The 
Move features the award-winni ng Mandrakelinux, widely recognized for its i le k b A Ji d A d 
user-friendliness, together with a collection of applications equivalent to or gox package must be installed in on er to get on-screen 
' ' 
compatible with Microsoft® Windows® software. So there are no more barriers Newsletter keyboard support, and the gnopernicus package must be 
to prevent you from taking off into the Linux world. To be informed of installed for screenreading and magnifying capabilities. 
Mandrake Soft's latest news 
SERM — m please enter your E-mail in the | | d Xcl 
urchase Now nc services: field below: Bue | Ps Ia ose and Loa Out Close 
2 Compatible USB keys -1 month Mandrakeclub Standard membership | our E-mail P =g D = 
2 Product Sheet - 1 month Web support and press [enter 1 
- 1 "Discovering Linux" Manual (120 pages) 
qu 
Secure 
Move does not require an installation. 





Spesifikasi Distro 







































































Pembuat MandrakeSoft Pembuat Mark Shuttleworth 

Situs www.mandrakesoft.com/products/move Situs www.ubuntulinux.org 

Lisensi GPL Lisensi GPL 

Kernel 2.6 Kernel 2.6.8.1 

Desktop KDE 3.2 Desktop Gnome 2.8 

Office OpenOffice.org 1.1, Kontact Office OpenOffice.org 1.1.2, Evolution 2.0.2 
Internet Kongueror 3.2, Kopete Messenger, Kbear Internet Firefox 0.99, Gaim 1.0 

Server - Server Apache 2.0.50, MySQL 4.0.20, PHP 4.3.8, Samba 3.0.7 
Multimedia Totem, Audacity, Gimp Multimedia XMMS 1.2.10, Gimp 2.0.2 

Game Game-game KDE Game - 

Tool K3B Tool Vim 6.3, Nautilus 2.8.1 

















istro Live CD Move 2 di- 

dasarkan pada distro Man- 
drakelinux 10.0, sehingga apabi- 
la kita menjalankan Move 2 ini, 
kita seakan-akan menggunakan 
Mandrakelinux 10.0. Bedanya, 
kita menggunakannya secara 
live CD alias kita tidak perlu lagi 
menginstalasinya ke harddisk, 
tetapi kita hanya menjalankan- 
nya langsung dari CD. 

Tidak banyak yang berubah 
pada Move 2 dari Mandrake- 
update-update 
terbaru baik pada kernel dan ap- 


Move, kecuali 
likasi-aplikasi lainnya. 

Ketika pertama kali booting 
dengan Move 2, kita diharuskan 
untuk melakukan pengaturan 
terlebih dahulu, seperti bahasa 
yang digunakan, keyboard lay- 
out, port mouse yang digunakan. 
Pengaturan ini dapat disimpan 
pada USB drive Anda agar untuk 
booting selanjutnya tidak perlu 


20 INFOLINUX 01/2005 


melakukan langkah-langkah 
pengaturan tersebut. 

Pada Move 2, tidak terdapat 
icon di desktop untuk melaku- 
kan mount ke harddisk kita (sep- 
erti halnya Knoppix), walaupun 
Move 2 tetap dapat melakukan 
mount, seperti ke partisi Win- 
dows di direktori ‘/mnt/win_c‘ 
dan seterusnya. Dan Move 2 bisa 
mengenali jika terdapat harddisk 
eksternal dan langsung melaku- 
kan mount secara otomatis. 

Untuk multimedia tersedia 
Totem player jika Anda ingin 
menjalankan CD atau DVD. 
Ketika menjalankan CD audio, 
Totem berjalan lancar, namun 
ketika kami menjalankan DVD 
selalu terjadi kerusakan. (EWS 


Kebutuhan Hardware 
Prosessor Minimum: 
kelas Pentium atau Athlon 





Harddisk 
Memori 











Minimum: 128MB 





buntu merupakan distro 

turunan dari Debian, dan 
pada rilisnya ini diberi kode 
dengan nama “Warty”. Ubuntu 
kali ini juga merilis versi Live CD 
yang sekilas terlihat mirip den- 
gan Knoppix. Ubuntu yang baru 
merilis versi stabil yang pertama 
ini kemungkinan akan menjadi 
distro baru yang akan menarik 
perhatian terutama para peng- 
guna Linux. Apalagi buat mer- 
eka yang lebih memilih Debian 
dan Gnome sebagai lingkungan 
kerja, maka Ubuntu akan men- 
jadi favorit. Ubuntu ini dibasis- 
kan pada Debian Sid (cabang 
Debian unstable), namun den- 
gan paket-paket up-to-date, ter- 
masuk Gnome 2.8. 

Pada awal booting CD instala- 
si Ubuntu, kita ditawarkan ban- 
yak bantuan, seperti menekan 
F1 untuk help. Tampilan insta- 
lasi masih berupa teks. Yang 


www.infolinux.web.id 


menarik, saat proses instalasi 
Grub, Ubuntu mempermudah 
pengguna dengan kemampuan 
untuk mendeteksi distro Linux 
lain yang terdapat di mesin kita 
dan langsung dimasukkan dalam 
daftar booting Grub. 

Yang menarik setelah men- 
ginstalasi Ubuntu adalah ac- 
count root di disabled secara de- 
fault, namun user pertama yang 
terdaftar setelah instalasi diberi 
kemampuan superuser dengan 
menggunakan perintah “sudo”. 
Walaupun terdengar tidak me- 
nyenangkan pada awalnya, 
namun hal ini perlu diberi pu- 
jian karena memberikan latihan 


sekuriti yang baik. NEWS 


Kebutuhan Hardware 
Prosessor Minimum: 
kelas Pentium atau Athlon 
Minimum: 350MB 
Standar: 1.8 GB 
Minimum: 32MB 











Harddisk 








Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








Ulasan Software 











NETWORK TOOL NETWORK TOOL 








A Shell - Konsole 
Session Edit View Bookmarks Settings Help 


BS a A 
Session Edit View Bookmarks Settings Help 


Shell - Konsole El Bi 



























linux:/home/DATA/NOP/home # bing -d 192.168.0.1 192.168.0.50 

BING 192.168.0.1 (192.168.0.1) and 192.168.0.50 (192.168.0.50) 
44 and 108 data butes 

1024 bits im 0.000ms 


Usage: aide «options? command 


——— 192.168.0.1 statistics — 
bytes out in dup loss rtt (ms): min aug max 


Initialize the database 




















-u 
-—vers ion 
Show version of AIDE and compilation options. 
-h 
—-hel 
Show this help message 
Options: 
-c config file 
--config-config file 
Get config options from config file. 
-B "config stuff" 
I--before-"config stuff" 
Before config file is read use these options. 
-A "config stuff" 
--after-"config stuff" 
fifter config file is read use these options. 


Where report output is written to. 
-Yverbosity level 
——yerbose-verbosity level 

Level of debug messages. 
—--config-check just read config-file 









nop@linux:/hone/DATA/NOP/hone» ff 





Spesifikasi Software 




















alah satu mimpi yang paling 

menakutkan bagi seorang 
sysadmin barangkali digantinya 
fungsi suatu program dengan 
fungsi lainnya. Sebagai contoh, 
program Is yang sering diguna- 
kan rupanya berubah fungsi dari 
sekedar menampilkan isi suatu 
direktori menjadi menampilkan 
isi suatu direktori dan mengirim 
data penting ke internet. System 
compromise yang terselubung 
begitu akan lebih susah untuk 
dideteksi dengan cara biasa. 
Selain itu, system compromise 
seperti ini jahat sekali. 

Kita sebenarnya dapat secara 
manual memeriksa md5sum dari 
suatu program dan menyimpan- 
nya ke database kita sendiri. 
Penulis juga pernah membuat 
script untuk kebutuhan serupa. 
Namun, sebenarnya, sebuah 
program intrusion detection sys- 
tem AIDE (Advanced Intrusion 
Detection Environment) dapat 
digunakan untuk memenuhi ke- 


22 INFOLINUX 01/2005 


Pembuat rammer@cs.tut.fi 
Situs http://www.cs.tut.fi/-rammer/aide.html 
Lisensi GPL 
Harga Gratis 
Dependensi X, pustaka OpenGL 
System e CPU setara Pentium | 
Reguirement * RAM sebesar 64 MB 
e Ruang kosong harddisk 1 MB 





butuhan pemeriksaan integritas 
file tersebut. 

Pertama menjalankan, kita 
perlu meminta AIDE untuk 
membuat database inisial. Se- 
lanjutnya, kita dapat meminta 
aide untuk memeriksa integri- 
tas file tertentu. Apabila Anda 
melakukan upgrade misalnya, 
anda dapat meminta aide untuk 
memperbaharui databasenya. 

Program ini mudah diguna- 
kan. Dokumentasinya pun cu- 
kup lengkap. QNop 





Dokumentasi 
Fungsionalitas Yo 


40% 





Fitur 30% 


Hasil Pengujian 

Fungsionalitas ##8####f#f##// 9,2 
Fitur ILL LLL 9 
Dokumentasi Z$###J#####// 9,3 























—-check 44 37410 37409 07 0.313 0.336 50.432 
Check the database 108 37409 37409 07 0.443 0.470 49.542 
-u 
— update --- 192.168.0.50 statistics -— 
Check and update the database non-interactively. bytes out in dup loss rtt (ms): min aug max 
--compare 44 37409 37409 0x 0.016 0.022 0.405 
Compare two databases 108 37409 37409 07 0.012 0.015 18.678 










--- estimated link characteristics -— 

warning: rtt small hosti 0.313ms > rtt small host2 0.016ms 
warning: rtt big hosti 0.443ms > rtt big host2 0.012ms 
warning: rtt big host2 0.012ms < rtt small host2 0.016ms 
warning: delta big rtts -0.431ms < delta small rtts -0.297ms 


linux:/hone/DATA/NOP/hone # B 





@ Shell 


minimum delay difference is zero, can't estimate link throughput. 





Spesifikasi Software 























ing adalah program yang 
dapat digunakan untuk 
mengukur bandwith dari point 
satu ke point lainnya. Program 
ini berbasiskan pada program 
ping, sehingga nama bing ter- 
bentuk dari bandwith dan ping. 
Bing akan memeriksa real 
throughput pada suatu link de- 
ngan mengukur waktu yang 
dibutuhkan oleh cycle ICMP 
reguest untuk berbagai paket de- 
ngan berbagai ukuran pada setiap 
akhir dari link. Cara ini dalam be- 
berapa kasus cukup akurat. 
Secara teori, program ini 
membantu melakukan deduksi 
roundtrip time (xtt) dari suatu 
host pertama ke host kedua de- 
ngan menghitung rtt dari host 
kita ke host pertama dan dari 
host kita ke host kedua. 
Selanjutnya, dengan bekerja 
mengukur berbagai paket ber- 
bagai ukuran, bing dapat pula di- 
gunakan untuk menghitung raw 
capacity (bps) dari sebuah link. 


www.infolinux.web.id 


Pembuat Pierre Beyssac <pb@fasterix.freenix.fr> 
Situs http://web.cnam.fr/reseau/bing.html 
Lisensi BSD 
Harga Gratis 
Dependensi - 
System e CPU setara Pentium | 
Reguirement e RAM sebesar 64 MB 
e Ruang kosong harddisk 1 MB 





Program ini tidak sepenuh- 
nya dapat diandalkan untuk ha- 
sil yang akurat. Namun, setidak- 
nya, program ini adalah solusi 
murah dan mudah untuk ke- 
butuhan pengukuran bandwith 
sederhana. 

(dan 
contoh penggunaan) yang baik 


Sebuah dokumentasi 


telah disediakan bagi pengguna 
baru. Contoh-contoh yang di- 
sertakan dapat digunakan seba- 
gai contoh penggunaan di jari- 
ngan lokal. YNop 









Dokumentasi 


Fungsionalitas Yo 


40% 


Fitur 30% 


Hasil Pengujian 


Fungsionalitas III IIS 9,3 
IL LL LLL LL He 
19988908017 93 





Fitur 
Dokumentasi 

















Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








DICTIONARY 








Datei Einstellungen Suchparameter Suchverhalten 


Ding: Dictionary Lookup 





<|>] Suchwort [guter] De<->En —| Suche | Léschen | BE 











einen guten (schlechten) Leumund haben 
einen guten (schlechten) Leumund haben 
in guten Verhältnissen leben 
einen guten Verlauf nehmen 

nun in guten Zeiten 

guten Absatz finden 

Das Bessere ist des Guten Feind. 
Er ist wohl von allen guten Geistern verlassen. 
Er kann einen guten Puff vertragen. 

Er lásst den lieben Gott einen guten Mann sein. 
Guten Abend! 

Guten Appetit! 

Guten Morgen! 

Guten Rutsch (ins neue Jahr) ! 

Guten Tag! 

Guten Tag! 

Hallo!; Guten Tag! 

Hallo, guten Tag! 

Ich bin guten Mutes. 

Sei guten Mutes! 

Unsere Produkte finden guten Absatz. 
Abgang {i} 

nach dem Abgang von der Schule 

sich einen guten Abgang verschaffen 
Manieren gpi} 

gute Manieren 

schlechte Manieren 

mit guten Manieren 

Riecher fm} /ugs; (Gespür) 

einen guten (für etw.) Rieser haben 
Umgangsform {fF 

Umgangsformen 491? 

mit guten Umgangsformen 

gute Umgangsformen 

Mandel x); Wechsel {m}; Wandlung {7} 

dem Wandel unterliegen 

Wandlung zum Guten 

eine Wandlung durchmachen 

beschmutzen; verschmutzen; beflecken 
beschmutzend; verschmutzend; befleckend 
beschmutzt: verschmutzt: befleckt 


to have a good (bad) reputation 
to be in good (bad) repute 

to live at ease 

to go well 

fair-weather 

to find a ready market 

Better is the enemy of good. 
He has really taken leave of his senses. 
He can take it. 

He lets things slide. 

Good evening! 

Enjoy your meal! 

Good morning! 

Have a good New Year!; Happy New Year! 
Good morning!; Good afternoon!; Good day! 
How do you do? /Z7 

Hello! 

How are you? 

I’m of good cheer. 

Cheer up! 

Our products meet with a ready market. 
leaving; departure; exit 

after leaving school 

to make a graceful exit 

manners 

good manners 

bad manners 

well-mannered 

nose 

to have a sixth sense (for sth.) 
manner; behavior z 
manner 

of good address 
etiquettes 

change 

to be subject to change 
change for the better 
to undergo a change 

to soil 

soiling 

soiled 


























28 Ergebnisse 379 msec 


|jusrishareidictiger-eng.txt 


































Ulasan Software 








NETWORK TOOL 





Session Edit View Bookmarks Settings Help 








Shell - Konsole 








20 192.168.0.200 192.168.0.201 192.168.0.202 192.168.0.210 


192.168.0.210 is unreachable 
linux:Zhone/DATA/NOP^/hone # B 


@ Shell 


linux:/home/DATA/NOP/home # fping 192.168.0.1 192.168.0.3 192.168.0.50 192.168.0.100 192.168.0.110 192.168.0.111 192.168.0.1 ^ 












Spesifikasi Software 


Spesifikasi Software 























ampai saat ini, Jerman masih 

merupakan negara penghasil 
teknologi super canggih. Dan, 
sekaligus, merupakan salah satu 
negara tujuan sekolah lanjutan. 
Namun, untuk itu, kita perlu 
menguasai bahasa jerman. 

Dalam menguasai suatu ba- 
hasa, berbagai cara dapat di- 
lakukan. Untuk meningkatkan 
perbendaharaan kata misalnya, 
kita dapat membaca kamus. 
Baik kamus online ataupun ka- 
mus offline. 

Bagi Anda yang ingin me- 
nambah perbendaharaan kata 
dalam bahasa Jerman, Anda 
dapat mempergunakan program 
ding. Ding adalah kamus bahasa 
Inggris — Jerman yang sangat he- 
bat. Program yang juga dibuat 
oleh orang jerman ini mem- 
buktikan kualitas produk khas 
jerman: teliti dan canggih. User 
interfacenya, walaupun terkesan 


sederhana, cukup memperhati- 
kan hal-hal detil. 


Selain dapat digunakan se- 
bagai kamus kata, program ini 
dapat pula menampilkan idiom 
(kalau ada) dan contoh-contoh 
perluasan kata tersebut. Dengan 
sedikit mengutak-atik program 
ini dan berkat banyaknya con- 
toh dan keterangan, kini penulis 
bisa menuliskan satu dua kali- 
mat bahasa jerman sederhana. 

Bagi Anda yang ingin mema- 
hami bahasa Jerman, program 
ini mutlak Anda miliki, dan gu- 
nakan. ANop 





Dokumentasi 20% 





User Interace 
40% 


Fitur 40% 


Hasil Pengujian 


Fungsionalitas 27/77/7/7/7/747/ 9,6 
ILLL LL LLL [ai 
LLL LLL LS: 





Fitur 
Dokumentasi 
































Pembuat Frank Richter <Frank.Richter@hrz.tu-chemnitz.de> Pembuat Roland Schemers <schemers@stanford.edu> 
Situs http://dict.tu-chemnitz.de Situs - 
Lisensi GPL Lisensi X11/MIT 
Harga Gratis Harga Gratis 
Dependensi TCL Dependensi - 
System e CPU setara Pentium II System e CPU setara Pentium | 
Reguirement * RAM sebesar 64 MB Requirement * RAM sebesar 64 MB 
e Ruang kosong harddisk 10 MB e Ruang kosong harddisk 1 MB 


Bs Anda yang bekerja de- 
ngan jaringan besar, ten- 
tunya ada kalanya perlu meme- 
riksa apakah host-host tertentu 
sedang menyala atau tidak. Dan, 
umumnya, cara yang paling mu- 
dah adalah dengan mengirim- 
kan paket ICMP dan mengamati 
kembaliannya. Dengan asumsi 
suatu host tidak mematikan pe- 
nerimaan paket ICMP, maka 
host yang dapat mengembalikan 
paket ICMP adalah host yang 
hidup. 

Waktu yang diperlukan un- 
tuk satu cycle paket ICMP juga 
dapat digunakan sebagai salah 
satu indikasi apakah suatu host 
atau kondisi jaringan sehat atau 
tidak. 

Permasalahan timbul ketika 
kita harus memeriksa banyak 
host sekaligus dalam satu waktu. 
Dengan ping,hal ini bisa me- 
makan sangat banyak waktu. 
Permasalahan lebih besar timbul 
ketika kita ingin mengambil out- 


www.infolinux.web.id 





put dari ping untuk digunakan 
dalam script. 

Fping datang untuk menye- 
lesaikan semua permasalahan 
tersebut. Fping dapat memeriksa 
sebuah host yang kita berikan dan 
menampilkan output yang (se- 
cara default) sederhana sehingga 
dapat digunakan dalam script. 
Daftar host bisa pula dispesifi- 
kasikan dalam file. Fping akan 
bekerja dengan sistem round- 
robin untuk memeriksa semua 
host yang diberikan. (Nop 









Dokumentasi 


Fungsionalitas 30% 


40% 


Fitur 30% 


Hasil Pengujian 


Fungsionalitas  ########/// 9,5 
HAHAHAHA) 3,3 
£########/// 953 





Fitur 
Dokumentasi 

















INFOLINUX 01/2005 23 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





Ulasan Game 














ACTION 











SIMULATION 




















Pembuat 

Situs http://nil.sourceforge.net 
Lisensi GPL 

Harga Gratis 

Dependensi X, SDL, freetype 

System e CPU setara Pentium II 


Requirement e RAM sebesar 128 MB 


Flemming Frandsen <dion@swamp.dk> 


e Ruang kosong harddisk 5 MB 


iL adalah salah satu per- 
mainan worm multiplayer 
yang cukup populer. Permainan 
ini disajikan dengan tampilan 
dua dimensi. Tampilan yang 
disajikan cukup menarik. Wa- 
laupun, sayangnya, permainan 
ini seperti gagal menyampaikan 
detil beberapa objek dalam per- 
mainan. Beberapa bagian me- 
mang tampak kurang jelas. 
Permainan dapat dilakukan 
dalam modus full screen. Selain 
objek yang terkadang kurang 
detil, penyajian lainnya tidak 
masalah. Energy bar, sebagai 
contoh, ditampilkan sangat 
menarik. Dari jauh, permainan 
tampak seperti permainan yang 
sangat serius. 
Sementara, kemampuan 
suaranya rata-rata saja. Tidak 
bisa terlalu dibanggakan. Wa- 
laupun, cara penyajian game 
yang menarik dapat menutupi 
kekurangan gambar dan suara 


permainan ini. 


24 INFOLINUX 01/2005 


Permainan seperti ini sangat 
tidak enak apabila dimainkan 
melawan komputer. Untunglah, 
pembuat game ini sadar betul 
akan hal ini. Sebagai hasilnya, 
game ini dapat dimainkan dalam 
jaringan. Anda dapat memilih 
menjadi server game ataupun 
menjadi pemain yang bergabung 
dengan game yang ada. 

Semua opsi permainan di- 
berikan melalui command line. 
Anda dapat membaca petunjuk 
yang tersedia pada opsi help 
program. QNop 





Fitur 2096 







Grafik 40% 


Suara 4096 


Grafik 8,9 
Suara 8,5 
Fitur 9,5 
Rating 


















ww š 
JÑ v4. 









— — 
xm F 
í a 


C 

Racer 
Pembuat 
Situs http://www.racer.nl/ 
Lisensi Racer 
Harga Gratis 
Dependensi X, pustaka GL 
System e CPU setara Pentium III 


Reguirement 


= 







e va 
- —— 
I 
mE a f 
l—¿ 1 


e RAM sebesar 128 MB 


- | (QT dr s D PIU 
| uiti m n MN "m 
== = 








Loka ls im | 


Ruud van Gaal <ruud@marketgraph.nl> 


e Ruang kosong harddisk 30 MB 


ermainan ini menambah 

daftar permainan simulasi 
balap mobil berkualitas di Linux 
(yang sangat pendek). Kehadir- 
an Racer setidaknya dapat me- 
menuhi kebutuhan pengguna 
Linux yang senang memainkan 
balapan mobil. 

Gambar-gambar mobil (Anda 
bisa memilih dari beberapa mo- 
bil yang tersedia) dan peman- 
dangannya cukup menarik. Ter- 
utama gambar mobilnya. Secara 
umum, grafik pada permainan 
ini pantas diberikan pujian. 
Menu permainan pun disajikan 
dengan begitu menarik. 

Sayangnya, permainan ber- 
basis OpenGL ini membutuhkan 
hardware yang cukup kencang. 
Bagi Anda yang tidak memiliki 
hardware yang dibutuhkan (atau 
tidak memiliki drivernya), tampil- 
an akan tampak patah-patah. 

Suaranyatidakseindah grafik- 
nya. Apabila gambar tampil cu- 
kup realistis, maka suara biasa- 


www.infolinux.web.id 


biasa saja. Suara mesin mobil 
kadang-kadang malah terdengar 
cukup aneh. Tidak mirip mesin 
mobil. Begitupun dengan suara- 
suara lain. 

Permainan ini dapat pula di- 
mainkan lewat jaringan. Dengan 
demikian, Racer akan lebih seru 
untuk dimainkan. 

Secara umum, Racer adalah 
permainan simulasi balapan 
mobil yang cukup menarik. Bagi 
Anda yang senang memainkan 
permainan serupa, Racer harus 


Anda install. Nop 





Fitur 20% 







Grafik 40% 


Suara 40% 


Grafis 9.3 
Suara 9.0 
Fitur Tambahan 8,7 
Rating 











Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








TIP DAN TRIK DISTRO 

















Spesifikasi Buku 




















Pengarang Kyle Rankin 

Penerbit | O'Reilly 

Tebal 336 halaman 

Terbit Oktober 2004 

Harga $29.95 

ISBN 0-596-00787-6 

Bonus CDROM Knoppix Live CD 











| 4 noppix merupakan distro Linux yang 
sangat simple, karena didalamnya su- 


dah terkandung ratusan program dan utiliti 
dan langsung dijalankan, sehingga Anda ti- 
dak perlu melakukan instalasi. 

Pada buku ini membahas mengenai 
bagaimana agar kita dapat melakukan hal 
lebih dengan Knoppix. Buku Knoppix 
Hacks dilengkapi dengan seratus koleksi 
hack yang berguna untuk pengguna Linux 
pemula, power user, dan system adminis- 
ters atau bisa juga berguna bagi Anda yang 
berencana untuk menggunakan Knoppix 
Live CD. Kesemua tip dan tool yang telah 
tersedia di CD akan memperlihatkan kepa- 
da Anda bagaimana menggunakan sejum- 
lah software pada CD ini untuk melakukan 
troubleshoot, perbaikan, upgrade, disinfect, 
dan umumnya melakukan produktivitas 
tanpa menggunakan Windows. 

Salah satu tip-nya adalah bagaimana 
melakukan scan virus pada komputer Anda 
dengan menggunakan Knoppix dan dipe- 
runtukkan bagi Windows. Dengan Knop- 
pix, Anda mendapatkan keuntungan, kare- 
na selain gratis, Anda melakukan booting 
dari media read-only dan merupakan sistem 
operasi yang berbeda. Software virus scanner 
yang digunakan adalah F-Prot yang meru- 
pakan virus scanner gratis yang dapat Anda 
jalankan di Linux dan dapat Anda instalasi 
dengan menggunakan live-software installer 
dari Knoppix. (EWS 





DISTRO 








Ulasan Buku 








KERNEL LINUX 











professio! ú 














Spesifikasi Buku 


Pengarang Kapil Sharma, Mohammed J. Kabir, 
Nathan Good, Tony Steidler-Dennison 
Penerbit Wrox 






































Tebal 744 halaman 
Terbit Agustus 2004 
Harga $39.99 

ISBN 0-7645-7283-0 
Bonus : 


B: ini merupakan panduan profes- 
sional lengkap untuk melakukan pen- 
gaturan, konfigurasi dan membedah Red 
Hat Enterprise Linux dalam lingkungan pe- 
rusahaan. Buku ini difokuskan pada fitur-fi- 
tur Enterprise Server dan Advanced Server, 
termasuk hal-hal penting dari kemampuan- 
nya yang tinggi aplikasi-aplikasi Red Hat 
Cluster Suite, Red Hat Network Control 
Center, dan Red Hat Enterprise misalnya 
seperti Content Management System. 

Fitur-fitur unik penting lainnya terma- 
suk tuning kernel untuk berbagai performa 
yang diinginkan, konfigurasi Apache tingkat 
tinggi, instalasi/ maintenance Tux; memban- 
gun server-server mail dengan performa 
tinggi (yang berarti mengganti Sendmail); 
manajemen Mailing list; dan juga pemba- 
hasan manajemen dan pengawasan kuota 
disk. 

Hal-hal penting yang dibahas dalam bu- 
ku ini termasuk juga: bagaimana mengin- 
stalasi dan pengaturan RHEL 3, bagaimana 
mengatur sebuah sistem RHEL menggunak- 
an Perl dan scripting shell, tool-tool admin- 
istrasi tingkat tinggi, bagaimana menggu- 
nakan service jaringan Red Hat, tuning per- 
forma, bagaimana menggunakan tool-tool 
monitoring, langkah-langkah instalasi dan 
pengaturan tool-tool sekuriti secara detail, 
kemampuan untuk menggunakan RHEL 
untuk memberikan solusi infrastruktur 
yang scalable. NEWS 


www.infolinux.web.id 




















Spesifikasi Buku 

P Mel Gorman 
Prentice Hall PTR 

768 halaman 

April 2004 

$59.99 

0-1314-5348-3 

CD VM Learning Lab Lengkap 


Y Jirtual memory (VM) mempunyai 
efek ke hampir setiap subsistem ker- 


nel Linux dan secara dramatis berdampak 





























kepada performa sistem Linux secara kes- 
eluruhan. Sehingga, hingga saat ini, hanya 
terdapat satu cara untuk mengerti VM, 
yaitu dengan mempelajari dokumentasi 
source yang payah baris per baris. Sungguh 
mengesalkan bukan? Namun, sekarang ada 
cara lebih mudah serta alternatif tercepat. 
Dalam buku ini menjelaskan VM dalam de- 
tail-detail yang belum pernah diperlihatkan 
sebelumnya, menjelaskan dasar teori dan 
komentar kode source baris per baris. 

Pada pembahasannya, buku ini secara 
sistematis telah mencakup semua hal dari 
deskripsi memory physical hingga manaje- 
men out-of-memory. 

Hal-hal yang dibahas antara lain adalah: 
arsitektur Linux VM 2.4 secara mendalam 
dengan diagram dan grafik, deskripsi mem- 
ory physical, tabel-tabel halaman, ruang- 
ruang alamat, dan semua alokasi memori; 
memory besar, swapping, shared memory, 
panduan untuk menganalisa kode dari 
proyek open source apa saja, serta fitur-fitur 
terbaru kernel 2.6 di setiap babnya. 

Dengan teknik penulisan yang teratur 
dan sangat memuaskan, buku Understand- 
ing the Linux Virtual Memory Manager 
tampaknya akan menjadi kitab yang ha- 
rus dipegang oleh setiap programmer dan 
peneliti kernel. NEWS 


INFOLINUX 01/2005 25 


ADU SOFTWARE 


Perbandingan Enam Image Viewer 





Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








' Noprianto 





INDEKS 


IMAGE VIEWER 

Gwenview 27 
KuickShow 27 
gqview 28 
PixiePlus 28 
flphoto 29 
Eye of GNOME 29 
Kriteria: 


Kriteria pertama yang kami berikan porsi 
terbesar (35%) adalah kemampuan menge- 
nali berbagai format yang umum dipasaran. 
Bagaimanapun, kemampuan ini adalah yang 
terpenting. Tidak ada gunanya apabila se- 
buah image viewer hanya dapat mengenali 
format JPEG, PNG dan BMP. 

Kriteria kedua yang tak kalah penting 
adalah User interface (30%). Kemampuan 
membuka berbagai format harus pula didu- 
kung dengan user interface yang bagus dan 
memudahkan bagi user. 

Setelah itu, sebagai kriteria ketiga, fitur 
tambahan (25%) juga cukup penting. Saat 
ini, user tidak lagi cukup dengan fungsi 
dasar. Kemampuan lain seperti memberi- 
kan sentuhan pada gambar, slide show dan 
kemampuan mengekspor galeri gambar ke 
web juga kian menjadi nilai tambah yang di- 
perhatikan. 

Dan, yang terakhir, kami mengharapkan 
adanya dokumentasi (10%) yang memadai 
dari sebuah program. Walau porsinya kecil, 
dokumentasi tetap penting. 


26 INFOLINUX 01/2005 


Adu Software 





Image Viewer 





ulan ini, kami mencomot image 
D: berikut ini untuk diadu: 
gwenview (1.1), kuickshow (0.8.6), 
gqview (1.4), pixieplus (0.5.4), flphoto (1.2) 
dan eog (2.4.1). 
Dari namanya, tugas dari image view- 


er sesungguhnya adalah menampilkan 
gambar. Itu saja. Dan, hal tersebut benar- 
benar dilakukan oleh eye of GNOME (eog). 
Namun, tak jarang, sebuah image viewer ju- 
ga berfungsi sebagai image browser. Hampir 
semua yang kita bahas di dalam adu soft- 
ware kali ini berfungsi demikian. 

Lebih dari sekedar image browser, bebe- 
rapa diantaranya juga datang sebagai image 
editor. Dengan demikian, selain dapat me- 
nampilkan semua gambar dalam satu direk- 
tori, berbagai efek pun dapat diberikan pada 
gambar. Dengan demikian, user yang meli- 
hat ada sedikit kejanggalan dapat melaku- 
kan perbaikan kecil pada gambar. Inilah 
yang dilakukan oleh flphoto misalnya. 
Bahkan, flphoto juga dapat bekerja dengan 
kamera digital. 

Tambahan lagi, terkadang, fitur yang 
datang bersamanya sangatlah luar biasa. Fitur 
slideshow sudah sangat umum. Sekarang, 
karena merupakan zaman internet, sebagian 
dari image viewer juga dapat mengekspor 
kumpulan gambar menjadi halaman web. 

Dalam menguji format gambar yang 
kami 


didukung, mengumpulkan gam- 


bar dalam berbagai format seperti Adobe 


www.infolinux.web.id 


Photoshop, GIMP, gambar-gambar vektor, 
gambar-gambar bitmap lain yang umum 
seperti PNG, JPEG, GIF dan lain sebagainya. 
Bagi program yang memiliki nilai tambah 
dalam membuka format yang tidak umum 
lagi saat ini, kami juga memberikan nilai 
tambah. 

Sebagai catatan, agar dapat digunakan 
oleh banyak orang dan membentuk komu- 
nitas sendiri (salah satu impian projek open 
source), kita perlu memahami bahwa nilai 
fungsi semata-mata tidaklah cukup. Lihatlah 
Eog. Sehebat apapun juga, secepat apapun 
juga eog mampu menampilkan gambar 
tetap saja tidak banyak yang akan mengan- 
dalkan eog setiap saat. Terutama bagi yang 
memiliki koleksi ribuan gambar. Repot un- 
tuk membukanya satu per satu. 

Nilai emosi bagi pengguna juga harus 
diperhatikan. Program yang sangat cus- 
tomizable, atau memiliki user interface yang 
mudah dipahami akan memiliki kans yang 
lebih kuat untuk digunakan. Lihatlah kuick- 
Show. Program ini memiliki cukup banyak 
komunitas karena user interfacenya mema- 
hami penggunanya dan selain itu berhasil 
masuk sebagai image viewer untuk KDE. 
Bahwa kuickShow akan mengingat direk- 
tori terakhir yang dikunjungi tidaklah susah 
untuk dibuat. Namun, nilainya besar bagi 
pengguna yang menyimpan gambar dalam 
direktori yang memiliki hirarki dalam dan 
jauh dari home directorynya. Ó 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








IMAGE VIEWER 





Eile Edit View Go Bookmarks Window Settings Help 


QQO Mq ph OO 


E> Location: |file:/mnt/Multimedia/Picture/Actor Actress/West/Katie Holmes/ 
"x 





-- KatieO1.jpeg - Gwenview " TT 


c: 88 8B E349 KAA 


` D 





Katie Holmes 01 jpg 
Katie Halmes NA ina 


91.644 4/03/2001 12:00 -rwxr-xr-x root root 
RA nas 4i annnm 12-00. -rwvr-vr-v rant rant 


| “ Iname V Size Date Permissions Owner Group 
bu 
|= Katie02 jpeg 236.368 24/06/1999 12:00 -rwxr-xr-x root root 








Spesifikasi Software 








atie01 jpeg 800x600 @ 100% 





Aurélien Gateau <aurelien.gateau@mail.dotcom.fr> 





http://gwenview.sourceforge.net/home/ 





GPL 





Gratis 





X, KDE 





e CPU setara Pentium Ill 
e RAM sebesar 128 MB 








e Ruang kosong harddisk sebesar 1 MB 





wenview adalah sebuah 

image viewer untuk KDE. 
User interfacenya bagus, namun 
nampak sangat kompleks se- 
cara default. Begitu menjalank- 
an image viewer ini, Anda akan 
mendapatkan sebuah panel kiri 
berupa tree view untuk struktur 
direktori sistem, sebuah panel 
kanan atas untuk isi dari direk- 
tori terpilih, panel kanan tengah 
untuk informasi gambar dan 
panel kanan bawah untuk me- 
nampilkan gambar. 

Bagi Anda yang ingin gwen- 
view tampil sederhana, Anda 
dapat membuang panel kiri dan 
panel kanan tengah. Dengan 
demikian, Anda hanya memiliki 
panel kanan atas dan panel ka- 
nan bawah. Dengan layar yang 
terbagi dua tersebut, Anda dapat 
melihat gambar-gambar Anda 
dengan mudah. Navigasi di- 
rektori dapat dilakukan dengan 
toolbar yang disediakan. 


Karena menggunakan KDE, 
maka Gwenview juga mewarisi 
user interface KDE. Anda dapat 
memasukkan nama folder di 
input box yang telah dilengka- 
pi dengan auto complete, misal- 
nya. 

Gwenview dapat digunakan 
untuk membuka berbagai for- 
mat gambar yang umum dite- 
mukan di pasaran. Tidak banyak 
masalah dengan format file yang 


didukung. à 





Dokumentasi 10% 
Format 35% 





Fitur 25% 


User Interface 30% 


Hasil Pengujian 


Format 


"11/1111 1 1 9.5 





User Interface SASMATA 9,6 
Z—TZEEPMAM, | 938 
VILL 0 





Fitur 
Dokumentasi 














ADU SOFTWARE 





Perbandingan Enam Image Viewer 








| IMAGE VIEWER 





/mnt/Multimedia/Picture/Actor Actress/West/Lee Ann Rhyn 




















s Ann... 67.964 

Ann... 44.464 
Ann... 58.125 
Ann... 17.025 
Ann... 16.239 
Ann... 20.439 
Ann... 17.071 
Ann... 15.536 
Ann... 13.307 


(Bl 


10/06/2000 12:00 -rw 
10/06/2000 12:00 -rw 
10/06/2000 12:00 -rw 
10/06/2000 12:00 -rw 
10/06/2000 12:00 -rw 








Gi Gd Gi Gl Gl Gd Gl 


ix] Automatic preview 
1 










Carsten Pfeiffer <pfeiffer@kde.org> 








http://devel-home.kde.org/~pfeiffer/ 





GPL 





Gratis 





X, KDE 








e CPU setara Pentium III 
e RAM sebesar 128 MB 
e Ruang kosong harddisk sebesar 1 MB 








plikasi ini kini dimasukkan 

ke dalam paket kdegrap- 
hics ini merupakan sebuah ima- 
ge viewer yang sangat menarik. 
Begitu dijalankan, kuickShow 
secara default akan mengingat 
direktori terakhir yang dibuka 
sehingga Anda dapat langsung 
kembali 


gambar Anda tanpa harus me- 


membuka repositori 
milih direktori lagi. Integrasi 
dengan KDE juga begitu besar 
sehingga Anda dapat menikmati 
berbagai keunggulan KDE dalam 
menghadirkan user interface. 

Secara default, tampilannya 
sangat sederhana. Hanya sebuah 
toolbar dan area kerja yang me- 
nampilkan thumbnail gambar- 
gambar Anda. Namun, Anda 
dapat mengubahnya menjadi 
sebuah file list dan sebuah tem- 
pat untuk melakukan preview. 
Lokasi gambar bisa diganti-gan- 
ti di toolbar, yang dilengkapi de- 
ngan auto complete. 


www.infolinux.web.id 


KuickShow juga dapat di- 
gunakan untuk membuka ber- 
bagai format gambar populer 
di pasaran. Dukungan format 
gambarnya di atas rata-rata 
image viewer lain. Anda dapat 
menampilkan format gambar 
Photoshop, GIMP maupun for- 
mat GIF disamping format-for- 
mat populer lainnya. 

Fitur yang datang tidak ter- 
lalu banyak, namun terhitung 


matang. A 





Dokumentasi 1096 
Format 35% 





Fitur 2596 


User Interface 3096 


Hasil Pengujian 


Format 


"11/1111 LNG 





User Interface 277777 ///À 9.7 
"1111/1111 INI 
ILILLL LLL Les 





Fitur 
Dokumentasi 

















INFOLINUX 01/2005 27 


ADU SOFTWARE 





Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





Perbandingan Enam Image Viewer 











IMAGE VIEWER IMAGE VIEWER 














BritneyO5.jpg - Pixie 


File Edit View Windows Help 


. D GQview Tools HSS 


File Edit View Help 

BERIS 
(mmumtutimediafmcture/Actor Aci j| J 
e. t 
ae. 



















A 
Angelina 09jpg 36,775 1 


e Angelina 10jpg 20,150 11 
* 





























á Ls bh HIY GI G 
Britney14.jpg Britney15jpg Britneyl6jpg Britney17jpg Britney18 jpg 


IIIIIL 


Britney20.jpg  Britney21jpg  Britney22jpg Britney23.jpg — Britney24 jpg 


WP. WP Wa WB wu 

















0% (Double click to view fullsize 














daa, Software 
John Ellis <johne@bellatlantic.net> 


dafs Software 
Daniel M. Duley <mosfet@interaccess.com> 





























http://gqview.sourceforge.net/ http://www.zinf.org 
GPL QPL 

Gratis Gratis 

X, GTK+, Glib, pango, atk X, KDE 








e CPU setara Pentium III 
e RAM sebesar 128 MB 


e CPU setara Pentium Ill 
e RAM sebesar 128 MB 





e Ruang kosong harddisk sebesar 2 MB 








mage viewer ini dikhusus- 

kan untuk dunia GTK+. 
Dengan demikian, Anda tidak 
akan mengharapkan user inter- 
face yang kompleks dan penuh 
pernak-pernik. User inter- 
face ggview sangat sederhana. 
Namun, hebatnya, user interface 
yang ditawarkan sangatlah fung- 
sional. Sebuah direktori browser 
dan isi direktori ditampilkan pa- 
da panel kiri. Anda dapat mem- 
pergunakan panel kanan un- 
tuk menampilkan gambar yang 
dipilih dari panel kiri. Sekilas, 
tampak mirip dengan ACDSee 
versi-versi awal. 

Bagi Anda yang mengguna- 
kan desktop GNOME 
senang dengan pustaka GTK+, 


atau 


aplikasi ini sangat cocok untuk 
digunakan. Waktu loadingnya 
juga termasuk cepat. Sayangnya, 
Anda tidak mendapatkan fasilitas 
autocomplete pada saat mema- 
sukkan nama direktori. Sebagai 


28 INFOLINUX 01/2005 


gantinya, gunakanlah directory 
browser yang disediakan. 

Yang menarik adalah ke- 
mampuan ggview untuk kus- 
tomisasi beberapa bagian tampi- 
lannya. Sebagai contoh, isi di- 
rektori dapat pula ditampilkan 
sebagai icon. Fasilitas zooming- 
nya pun tidak kalah menarik. 

Ggview dapat pula diguna- 
kan untuk membuka berbagai 
format gambar yang umum 
ditemukan di pasar. A 





Dokumentasi 1096 
Format 35% 





Fitur 25% 


User Interface 3096 


Hasil Pengujian 





Format ILL LLL / / / 9.6 
User Interface SSSASFASA/ 96 
VTL | 
ILLLLLL LL Le 














Fitur 
Dokumentasi 

















e Ruang kosong harddisk sebesar 5 MB 











ecara default, pixie datang 

dengan tampilan dua pa- 
nel kiri dan kanan. Panel kiri 
terbagi dua: atas dan bawah. 
Bagian atas adalah directory list, 
bagian bawah adalah tempat me- 
nampilkan gambar. Sementara, 
panel kanan yang sangat luas 
adalah tempat untuk menampil- 
kan daftar gambar Anda. Daftar 
gambar ditampilkan dalam icon- 
icon yang merupakan logo dari 
pixieplus. Sayangnya, perpindah- 
an setiap gambar tidak diikuti 
dengan preview otomatis. Anda 
perlu menekan tombol spasi un- 
tuk melakukan preview. 

Program ini dapat menampil- 
kan berbagai format gambar 
populer. Tidak ada masalah ber- 
arti dalam menangani koleksi 
gambar beraneka format. 

Pixie adalah 
dengan berbagai fitur. Sebagai 


image viewer 


contoh, tersedia hotlist yang dapat 
berfungsi sebagai shortcut dalam 


www.infolinux.web.id 


mengakses gambar-gambar fa- 
vorit. Anda dapat menambah- 
kan direktori aktif sebagai hotlist. 
Selain itu, program ini dapat pula 
membuat web gallery dari gam- 
bar yang Anda pilih. Dan, yang 
ajaib, program ini tidak hanya 
dapat menampilkan file gambar. 
Format Koffice, video dan PDF 
pun dapat ditampilkannya. Kami 
memberikan nilai tambah (se- 
dikit) untuk dukungan format 
yang tidak umum. A 








Dokumentasi 10% 
Format 35% 





Fitur 25% 


User Interface 30% 


Hasil Pengujian 


Format ILL LLL / / 95 
User Interface ##f###f#f#f#f#// 9,3 
Fitur "11/11/1111 


Dokumentasi 

















IMP 95 











Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 











IMAGE VIEWER 








Album Image View Options Help 
maa & 


Selected Images 









Spesifikasi Software 











E. q m 4 EA a AN RSH 
4 P i Eee ^ " p 
Rhymeü2jpg Rhyme03jpg RhymeD4jpg RhymeOSjpg Rhymeosjpg Rhyme07jpg Rhymeosjpg Rhyme09jpg RhymetOjpg 


Michael Sweet <mike@easysw.com> 


10 image(s), 0.4ME 













s 








http://www.easysw.com/~mike/flphoto/ 





GPL 





Gratis 





X, fltk 





e CPU setara Pentium II 
e RAM sebesar 64 MB 





e Ruang kosong harddisk sebesar 1 MB 








agi Anda yang tidak me- 

miliki hardware yang ti- 
dak cukup cepat untuk men- 
jalankan KDE atau GNOME 
terbaru, atau Anda yang anti 
KDE atau GNOME, kemung- 
kinan besar, Anda tidak menyu- 
kai KuickShow atau PixiePlus. 
Termasuk Ggview. Semuanya 
terlalu berat dan boros. 

Sebagai gantinya, Anda dapat 
mengandalkan flphoto untuk 
menampilkan koleksi gambar 
Anda. Flphoto juga dapat digu- 
nakan untuk mengambil gam- 
bar dari kamera digital. Selain 
itu, Anda juga dapat melaku- 
kan beberapa sentuhan sederha- 
na pada gambar. Termasuk red 
eye removal yang berguna un- 
tuk memberikan sentuhan pada 
hasil fotografi. Semua gambar 
Anda nantinya bisa diekspor ke 
Internet. 

Secara umum, program ini 
dapat berfungsi sebagai image 


editor disamping image viewer. 
User interfacenya sederhana, 
namun cukup menarik. Untuk 
tampilan, Anda akan mendapat- 
kan dua panel: atas dan bawah. 
Bagian terbesar atas digunakan 
untuk menampilkan gambar. Di 
bagian bawah, thumbnail gam- 
bar akan ditampilkan (dalam 
waktu yang sangat cepat). 
Flphoto adalah program kecil 
namun hebat yang juga sangat 


mudah digunakan. A 





Dokumentasi 1096 
Format 3596 





Fitur 2596 


User Interface 3096 


Hasil Pengujian 


Format "11/1111 1/03 


User Interface SAAMAA 9,3 
Fitur 


Dokumentasi 








I LLL LLL E 
ILLLLLLL 94 




















ADU SOFTWARE 


Perbandingan Enam Image Viewer 








| IMAGE VIEWER 








m Ann Rhymeol1.jpg 





File Edit View Help 


D &j&&à RA 


New Open In Out Normal Fit 








Federico Mena-Quintero <federico@gnu.org> 











GPL, LGPL 





Gratis 





X, GNOME 





e CPU setara Pentium III 
* RAM sebesar 128 MB 
e Ruang kosong harddisk sebesar 2 MB 








pre ini berfungsi sebagai 
image viewer dalam artian 
yang sesungguhnya: menampil- 
kan gambar. Sebagai konsekuen- 
sinya, jangan mengharapkan 
sebuah image viewer canggih 
yang dilengkapi dengan brows- 
er ataupun kemampuan mem- 
berikan efek dan sentuhan pada 
gambar. 

Sebagai sebuah image view- 
er, program ini dapat dijalankan 
secara mandiri ataupun diguna- 
kan oleh nautilus. 

User interfacenya sungguh 
sederhana. Waktu loadingnya 
pun sangat cepat apabila Anda 
GNOME. 
EOG mempergunakan pustaka 
GNOME (tidak hanya pustaka 
GUI GTK+) sehingga pengguna 
KDE akan mendapatkan EOG 
sangat lambat dijalankan. Hal- 


mempergunakan 


hal lain seperti dialog dan input- 
box pun hanya datang dengan 
fungsi-fungsi dasar. 


www.infolinux.web.id 


Selain itu, tidak banyak pula 
fitur yang bisa diharapkan dari 
program ini. Program ini hanya 
benar-benar berfungsi sebagai 
EOG. 

Yang memberikan nilai tam- 
bah barangkali hanya kemam- 
puannya dalam mengenali for- 
mat gambar. Walaupun UI dan 
fiturnya mendapatkan nilai ke- 
cil, tidak demikian dengan ke- 
mampuan mengenali berbagai 
format gambar. A 





Dokumentasi 10% 
Format 35% 





Fitur 25% 


User Interface 30% 


Hasil Pengujian 


Format 


ILLS LL LLL 96 





User Interface  27777/7/777/ 9,2 
"1111111 90 
MTUI 9,3 





Fitur 
Dokumentasi 

















INFOLINUX 01/2005 29 


SOFTWARE PILIHAN 
Software Pilihan CD Edisi Ini 





Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


| Tutorial 











CD1 
MANDRAKELINUX MOVE 


CD2 
/Desktop 
LookingGlass3D 





/Development 
Doxygen-1.3.9.1 
GStreamer-0.8.7 
PDFLib Lite-6.0.0p1 
WxWidgets-2.4.2 


/Driver/Modem 
HSF Conexant 


NetoDragon 
SmartLinkV90-92 





/Driver/Videocard 
Ati-3.14.6 
Nvidia-6629 


/Games 

Holotz's Castle-1.2 

Jet Ducks-1.0 

Unreal Tournament 2004 








/Grafis/Gnofract-4D 2.2 
GQview-1.4.5 

Imgv-2.9.6 

Tux Paint-0.9.14 


/Multimedia 
0SS-3.99.1i 
Solfege-2.1.8 





/Networking 
Sylpheed-0.9.99 


/Office 


LyX-1.3.5 
Osmose-0.1.36 


/PENTING 


/Scientific 
Tnimage-3.3.16d 


/Search Tools 
DataparkSearch-4.26 


/Server 

Apache-1.3.31 

Apache-2.0.52 

Flumotion Streaming Server-0.1.2 











/Update 
FedoraCore3 


30  INFOLINUX 01/2005 









GRAFIK 








Edit Tools Help 
a Ks 


Bes: V NP ADR 




















GRAFIK 








/storage/graphics 
/storage/graphics 





tootsplus 1550 123425434 jpg 
toolsplus. 1550, 203582733. Jpg 









wrangler Isi Po 








El eer mede em] 
Sorted by name | 39 files (1) (1345 x 768 ) 221396 bytes 


















Spesifikasi Software 
Edwin 
http://gnofract4d.sourceforge.net 
GPL 

GTK+ 2.0, pygtk 2, Python 2.2 or higher, 
a C compiler 

























asilkan gambar fractal unik yang ti- 

dak dapat dihasilkan oleh aplikasi lain 
dengan menggunakan aplikasi bernama 
Gnofract 4D. 

Memang tidak sehebat aplikasi-aplikasi 
fractal lain, contohnya Fractint, tapi cukup 
lumayan bagi Anda yang menginginkan 
sesuatu yang sederhana atau mudah di- 
jalankan. 

Anda dapat menginstalnya langsung dari 
CD saat menginstal Linux. Kalau belum ada, 
tambahkan saja secara manual. 

Aplikasi yang dibuat oleh Edwin ini 
menghasilkan fractal dengan cara memo- 
tong 2D lewat objek 4 dimensi bernama 
Julibrot. Beberapa contohnya dapat Anda 
temukan pada bagian galeri. 

Fitur-fitur yang dimiliki aplikasi ini anta- 
ra lain, Built-in Fractint-compatible formula 
compiler sehingga Anda dapat menggambar 
hampir semua macam formula Fractint, 24- 
bit rendering dan antialiasing, support ter- 
hadap SMP, explore mode, auto zoom, dan 
masih banyak lagi. 

Untuk dapat menjalankan Gnofract 4D, 
Anda membutuhkan beberapa depedensi, 
yaitu GTK- 2.0, pygtk 2, Python 2.2 atau 
lebih tinggi, dan C compiler. Asyiknya lagi, 
Anda tidak perlu menginstal Gnome jika 
Anda merupakan pengguna Gnofract versi 
2.0 keatas. Asu 


www.infolinux.web.id 








EE Software 
GQview Team 
hhtp://gqview.sourceforge.net 
GPL 

gtk 1.2.0 imlib 1.9 
























Bs dikatakan bahwa aplikasi ini agak 
sedikit mirip, dari segi fungsi atau fitur- 


fiturnya, dengan aplikasi bernama ACDSee 
pada Windows. Memang masih banyak 
kekurangannya tapi bukan berarti tidak 
bermanfaat. 

GOview berfungsi sebagai image viewer. 
Dengan menggunakan satu kali klik Anda 
sudah dapat melihat file image yang Anda 
mau tanpa kesulitan. Seperti layaknya ap- 
likasi-aplikasi image viewer lainnya, Anda 
juga dapat melihat gambar secara thumb- 
nail, full screen, maupun silde show. 

Mudah, itulah sebutan untuk penggu- 
naan aplikasi ini. Untuk dapat melihat gam- 
bar secara full screen, Anda dapat menekan 
tombol F atau masuk melalui menu bar 
yang ada di atas. Begitupun halnya dengan 
slide show. Anda akan mengetahui dengan 
mudah setiap tombol shortcut yang dapat 
Anda gunakan sehingga pekerjaan menjadi 
mudah. 

Memang terdapat beberapa kelemahan 
di sana-sini. Misalnya ketika Anda sedang 
berada pada mode full screen. Saat Anda 
membuang sebuah file, maka secara otoma- 
tis tampilannya akan berubah ke mode nor- 
mal. Anda mesti mengklik tombol F lagi un- 
tuk kembali ke mode full screen. Mungkin 
dengan pertambahan usia, aplikasi ini juga 
akan turut meningkat fitur-fiturnya. Su 





Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


| Tutorial 











GRAFIK 

















INSTALLER&UNINSTALLER 








OpenPKG Live AMi < 


$ lynx ftp://ttp.openpkg. Pen eleaze/1.0/3RC/openpkg-1. 3 0-1.0,0.2rc.sh 
| $ sh ./eperokg-i.0.0-1.0. Zh --prefíxz/cw --uzerzcw --group=cw 





, ^ kpi doa as 1,0.0.1x86-freebsdi.4.sh 
e 


Apo EA “rebuild http://www.openpkg .org/pXg/bash-2.05-1.0.0.src.rpm 

y n -TUVh her bape teste sh-2.05-1.0.0.1x96-freebs a. -. 

eparting,.. SEOSES ERAS HERS eRe BEET fees es eetesseaseuoare 
Ë: LI] EE T sessosoveosvesae 
$ P eulbinispn = 


s. i; 
+ (1688) 





ah te intended 
and Fools specification 
5 /cw/bin/bazh 
bash-2.055 




















ca ec Software 
| Ryan Kulla 

http://imgv.sourceforge.net 

GPL 

Python, Pygame, Python-imaging (PIL) 
























gaknya para produsen software sangat 


menyadari bahwa kemajuan tehnologi 
digital semakin pesat berkembang. Karena 
itu, tak habis-habisnya bermunculan, baik 
yang baru maupun yang sedang dalam masa 
perbaikan, aplikasi-aplikasi yang berhubu- 
ngan dengan hal tersebut. Imgv, misalnya. 

Aplikasi yang dapat dijalankan pada 
platform Unix maupun Windows ini dapat 
digunakan untuk melihat file-file image 
yang Anda miliki. Imgv memiliki banyak 
fitur-fitur standar dan unik seperti file di- 
rectory browser, slideshow, zooming, rotat- 
ing, detailed image information, on-the-fly 
Exif data, gamma correction, histogram, 
fullscreen support, wallpaper setting, dan 
lain-lain. 

Keunikan lainnya adalah kemampuan- 
nya untuk menampilkan 4 gambar sekaligus 
pada satu screen, memainkan berbagai je- 
nis format movie yang populer, melakukan 
pengekstrakkan dari website yang Anda pi- 
lih, multiple-directory loading, dan tampilan 
depannya pun dapat Anda otak-atik sesuai 
selera. Cukup fleksibel bukan. 

Nah, mulai sekarang Anda tidak akan 
tertumpu pada satu aplikasi saja untuk 
dapat menampilkan file-file image Anda, 
Ggview misalnya. Anda dapat memilih se- 
suai selera aplikasi mana yang paling Anda 
gemari. Su 






ap arkos Software 

Ralf S. Engelschall 
www.openpkg.org 
Open Source 











FreeBSD 4.10 dan 5.3, Debian GNU/Linux 3.0 
dan 3.1,SuSE Linux 9.0 dan 9.1, Solaris 2.6, 
8, 9 dan 10 














Soe seorang pembuat program atau 
software-software, Anda tentu hendak 
mendistribusikan karya Anda tersebut, per- 
duli secara komersial maupun tidak. Hal ini 
akan memudahkan si penerima atau pem- 
beli untuk melakukan instalasinya ke kom- 
puter, 

Gunakanlah aplikasi OpenPKG yang 
fleksibel sekaligus sangat bermanfaat. Fung- 
sinya adalah memfasilitasi software Anda ke 
dalam sebuah paket sehingga dapat dengan 
mudah didistribusikan kemudian diinstalasi 
ke komputer lain. Jadi, yang akan dihasil- 
kan oleh aplikasi ini berupa paket dari soft- 
ware buatan Anda. 

Paket yang tercipta tersebut dapat Anda 
jalankan pada berbagai jenis sistem operasi, 
seperti FreeBSD, Linux, Solaris, dan di ham- 
pir semua jenis Unix keluaran terbaru. 

File-file yang Anda masukkan ke dalam 
paket dapat saja dijadikan Red Hat Package 
Manager (RPM). Untungnya lagi, aplikasi 
ini tidak membutuhkan begitu banyak de- 
pedensi. Jalankan juga multiple instalasi 
pada sistem yang sama. 

Kelebihan yang terdapat pada versi 2.2 
ini, diantaranya terdiri dari 528 paket, mini- 
mum overhead packaging, kemudahan saat 
melakukan instalasi, deinstalasi, maupun 
update, memiliki paket keamanan yang cu- 
kup baik, dan lain-lain. ASu 


www.infolinux.web.id 


SOFTWARE PILIHAN 





Software Pilihan CD Edisi Ini 
















GRAFIK 








Click in the picture to fill that area with color. 

















E Software 
Bill Kendrick 
www.newbreedsoftware.com/tuxpaint 
GPL 

libSDL, SDL mixer, SDL image, SDL ttf, 
FreeType2, gettext 
Linux, Unix, Windows 






















ux Paint merupakan aplikasi gratis dan 

bersifat open source yang dapat Anda 
fungsikan sebagai program untuk meng- 
gambar. Bukan hanya milik orang dewasa, 
menggambarpun dapat dilakukan oleh 
anak-anak. 

Tool-nya tampil sederhana dan nyaman 
digunakan. Fasilitas yang tersedia, seperti 
paintbrush, filter, dan masih banyak lagi. 
Asyiknya, aplikasi ini telah diterjemahkan 
ke dalam lebih dari 45 bahasa, diantaranya 
Spanyol, Jerman, Prancis, Jepang, China, 
Korea, Yunani, dan lain-lain. Anda tidak 
menguasai bahasa Inggris? Bukan masalah. 

Tim Open Source tidak hanya menye- 
diakan Tux Paint untuk kalangan pengguna 
Linux atau Unix saja, tapi juga kalangan 
Windows maupun Mac. Dengan begitu, 
Anda tidak perlu kuatir dengan biaya apa- 
pun, kecuali mungkin pengkopian CD, jika 
Anda menggunakan platform selain Linux. 

Anda masih dapat menjalankan aplika- 
si ini apabila Anda masih menggunakan 
monitor jenis lama, atau komputer yang ke- 
mampuannya hanya mampu tampil dalam 
mode 640x480. Tentu saja bagi pada mode 
800x600 aplikasi ini sudah barang tentu 
dapat dijalankan. Anda tidak perlu meng- 
ubah apa-apa. Tinggal berikan Tux Paint 
kepada si kecil, dan biarkan ia berkreasi 
sendiri. Su 


INFOLINUX 01/2005 3l 


SOFTWARE PILIHAN 





Software Pilihan CD Edisi Ini 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


| Tutorial 















SCIENTIFIC 








AT 
HEU 


x 
"Pj 


ET 








acis Software 
Thomas J. Nelson 





http://entropy.brnijhu.org 











plikasi ini dapat Anda gunakan untuk 

menampilkan file scientific image. Tn- 
image dapat menjalankan fungsi desitometry 
of rectangular, circular atau arbitrary-shaped 
area, grain counting, convolution dan de- 
convolution, measurement, dan calibration. 
Juga, gunakan fuzzy logic, untuk lebih men- 
gakuratkan densitometry, area calculation, 
automatic object selection, ataupun 3D wire- 
frame. 

Lewat fitur builtin spreadsheet, Anda 
dapat melakukan pengeditan terhadap 
pixel-nya. Sebagai tambahan, juga telah 
dibundel dalam paket aplikasi berlisensi 
GPL ini, Anda akan mendapatkan fasilitas, 
seperti numerous filter, zoom, mask, warp, 
gradient flood fill, animation, bezier curves, 
chromakey, transparency, multiple fonts, 
subscripts, rotated text, arrows, sprayable 
math dan filtering, graphically- editable col- 
ormaps, dan masih banyak lagi yang lain- 
nya. 

Interface untuk aplikasi scanner milik 
Anda juga sudah disediakan pada aplikasi 
yang bebas untuk Anda distribusikan ini. 
Bukan hanya itu, Kamera Anda pun dapat 
turut ambil bagian. 

Untuk menambahkan fitur-fitur baru 
yang muncul setelah Anda menginstal, 
caranya sangat mudah, yaitu dengan meng- 
gunakan plugins. “Su 


32 INFOLINUX 01/2005 













NETWORKING 











eoe KCN-Net - Sylpheed version 0.4.6 
HAND RED EV TWO SRW I-AU BEO 


Wu 2 2 2 2 vv se 
[u] 








CE WEO iA 2528 Up 20 WODMD) / 


PEMAI: Hiroyuki Yamamoto Chiro-y@kcnneip> JG: Sypheed ML Csyipheed- plieood-daynet? 
ft; [syipheed-p:00079] 046 released 





Mailer: Syipheed version 046 (GTK+ 1.28, Lana 2218prelS. 686) 


WETH. 

Sylpheed 0.4.8 £!) UJ) AU ELF :) 

wo: 

1 YF? 4 7 a BM, 

1 Hii aes EL AVA ,&T TL e REDSURE AR veb U 4 FAO 
29 y57IV 81. 

08202 ope alt f&10^ y StH tikhe 


*HE. 
250) 20) SIJERE. 


| + @ test 


















Hiroyuki Yamamoto 
http://sylpheed.good-day.net 

















p terhadap aplikasi ini dibuat 
sangat singkat namun cukup padat 


dalam websitenya sendiri, yaitu aplikasi 
yang berfungsi sebagai email client dan news 
reader, berbasiskan GTK--, dijalankan pada 
sistem x Window, dan diciptakan dengan 
tujuan mempercepat proses baik pengiri- 
man maupun penerimaan e-mail, dan pem- 
buatan tampilan yang lebih baik lagi. 

Sylpheed memang sebuah email client. 
Mirip Kmail atau yang lainnya. Kelebihan 
aplikasi gratis ini terletak pada kemudahan 
konfigurasinya. Dan, bagi Anda yang biasa 
menjalankan e-mail client pada platform 
Windows, jangan takut akan mengalami 
kesulitan. Sylpheed memiliki tampilan dan 
interface yang sangat mirip dengan email 
client yang biasa dijalankan di Windows, 
misalnya MS Outlook Express, Becky, dan 
Datula. 

Dan, untuk bagian interface-nya juga 
didesain semirip mungkin dengan email cli- 
ent yang ada pada Emacsen. Uniknya lagi, 
hampir semua perintah dapat dijalankan 
lewat keybord. Jadi tidak perlu repot meng- 
gerakkan tangan terlampau jauh. 

Pesan-pesan yang ada dalam Sylpheed 
akan diatur oleh MH format, dan Anda 
tentu saja dapat menggunakan MH format 
pada mailer lainnya yang juga berbasiskan 
MH format, seperti halnya Mew. (\Su 


www.infolinux.web.id 









OFFICE 




















\wdash 4 \dashv «id 








M rown € Mn 5 Ini propto | 


Table #: Relation symbols k 
























Lars Gullik Bjonnes & the LyX Team 
www.lyx.org 

















plikasi yang berada di bawah lisensi 

GPL ini mampu dijalankan pada ban- 
yak sistem operasi, seperti OS/2, Windows, 
dan tentu saja pada platform Unix. 

LyX yang sifatnya open source atau 
dengan kata lain dapat Anda distribusikan 
dengan bebas, merupakan sebuah document 
processor yang menggunakan pendekatan 
doku- 
men Anda, dan bukannya berdasar kepada 


penulisan berdasarkan struktur 
tampilan. 

Output yang dihasilkan oleh LyX 
berkualitas tinggi dan proffesional, diir- 
ingi dengan menggunakan LaTeX. Meski 
demikian, Anda tidak perlu mengetahui 
terlebih dahulu tentang LaTeX itu sendiri 
untuk dapat menjalankan aplikasi ini. 

LyX dalam versi stabilnya, sudah di- 
penuh oleh berbagai macam fitur-fitur me- 
narik. Anda dapat menggunakannya untuk 
menulis sebuah tesis yang besar atau hanya 
secarik kecil surat bisnis. Tampilannya yang 
sederhana akan mempermudah pekerjaan 
yang Anda lakukan dengan LyX. Belum lagi 
karena dukungannya terhadap banyak ba- 
hasa. 

Tambahan lain di antaranya, figures, hy- 
perlink cross-references, dan lain-lain. Jika 
hendak mengetahui lebih lanjut, anda dapat 
masuk ke dalam mailing list, atau website- 
website. Ingat, aplikasi ini gratis. Asu 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





Info CD 





Sekilas Info tentang Isi CD 





Sebelum menggunakan CD InfoLINUX, sebaiknya lihat daftar isi CD dan informasi-informasi 
penting mengenai isi CD untuk membantu Anda. 


Direktori PENTING 





Program-program yang disertakan di CD 
merupakan rilis terbaru, dan biasanya 
dibuat menggunakan /ibrary-library terbaru 
dan program-program pendukung lainnya 
agar dapat terinstalasi dengan baik (yang 
biasanya disebut “dependeney”), dan 
mungkin tidak tersedia pada Linux yang 
Anda gunakan sekarang. Kami berusaha 
menyediakan library-library dan program- 
program pendukung tersebut sebanyak 
mungkin, akan tetapi karena keterbatasan 


Langkah-langkah instalasi 
Paket Source RPM 


ruang CD, kami tidak mampu menyediakan 
semuanya. 

Library-library terbaru dan program-pro- 
gram pendukung tersebut kami sediakan di 
direktori “PENTING” dalam CD. 


Format paket 

Ada beberapa tipe paket instalasi program 
di Linux, seperti rpm, deb atau apapun, kami 
akan berusaha untuk menyediakan semua 
tipe tersebut dalam CD jika memungkinkan. 


RPM atau Red Hat Package Manager kali pertama diperkenalkan oleh distro Red Hat dan 
diikuti oleh distro-distro lain seperti Mandrake dan SuSE. Kadang-kadang paket-paket yang 
ingin Anda instalasi harus dikompilasi agar sesuai dengan versi kernel Anda. Oleh karena 
itu, Anda harus menggunakan file-file source RPM. File-file source RPM ini biasanya diakhiri 


dengan *.src.rpm'. 


Langkah-langkah instalasinya melalui shell Linux (sebelumnya Anda login dengan user 


‘root’): 


1. Masuklah ke direktori tempat file paket source RPM berada. 
cd /mnt/cdrom/jenis_program/nama_program 


. Ketikkan perintah: 


rpmbuild --rebuild program-4.4.4.1386.src.rpm 


Pada contoh di atas, dimisalkan file source RPM bernama program-4.4.4.i386.src.rpm 


. Hasil perintah di atas akan menjadi file RPM biasa yang telah terkompilasi dengan kernel 
Linux Anda. File RPM hasil kompilasi ini dapat Anda temui di dalam salah satu subdirek- 
tori arsitektur di dalam direktori ‘/usr/src/redhat/RPMS’. Misalkan pada file source RPM di 
atas adalah versi RPM berarsitektur 'i386', maka file RPM hasil kompilasinya dapat Anda 
temukan di dalam direktori ‘/usr/src/redhat/RPMS/i386’. Masuklah ke dalam direktori 
tersebut: 

cd /usr/src/redhat/RPMS/i386 


. Sekarang Anda tinggal menginstalasi file RPM tersebut dengan perintah: 
rpm -Uvh program-4.4.4.1386.rpm 


Sebelum Anda menginstalasi file source RPM, pastikan Anda telah menginstalasi paket 


kernel-source Anda agar proses instalasi dapat berjalan lancar. 





www.infolinux.web.id 


Tipe-tipe paket 





Jika Anda masih baru di lingkungan 
Linux, mungkin akan kebingungan me- 
lihat file-file dan ekstensi-ekstensi yang 
berbeda-beda pada file-file paket insta- 
lasi Linux. Paket-paket tersebut dapat 
diidentifikasikan berdasarkan nama file- 
nya dan biasanya hanya dengan melihat 
ekstensi file-nya. 
program-4.4.4.i386.rpm 

Ini adalah paket instalasi binary rpm, dan 
didesain untuk berjalan pada sistem x86. 
program-4.4.4.1386.deb 

Seperti di atas, tapi berupa paket binary 
debian. 

program-4.4.4-4rh73.1686.rpm 

Paket binary rpm, tapi didesain khusus un- 
tuk Linux Red Hat versi 7.3. 
program-4.4.4-4mdk.i386.rpm 

Sama, tapi didesain khusus untuk Linux 
Mandrake. 
program-4.4.4-4suse82.i586.rpm 
Sama, tapi didesain khusus untuk Linux 
SuSE 8.2. 
program-devel-4.4.4.i386.rpm 

Paket instalasi versi development. 
program-4.4.4.tar.gz 

Ini biasanya merupakan source code. 
program-4.4.4.tgz 

Seperti di atas, tgz merupakan penyingka- 
tan dari tar.gz. 

program-4.4.4.tar.bz2 

Sama, tapi menggunakan sistem kom- 
pressi bzip2. 

program-4.4.4.src.rpm 

Ini juga merupakan source code, tapi 
dalam bentuk rpm agar mudah untuk 
diinstal. 


CD RUSAI? 

Apabila CD yang diterima tidak terbaca 
atau rusak dan Anda merasa rugi dan 
ingin menggantinya. Kirim e-mail ke 
redaksi@infolinux.co.id untuk informasi. 


INFOLINUX 01/2005 33 








Sang Juara! 


Selamat tahun baru kami u 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 





1 
anran anana IN 


i] 
DAMAI! WE UITM | 


a Anda, pembac 


setia InfoLinux. Kini, kita telah memasuki a = tahun ya 


lagi. Dan, seperti biasa, untuk menyambut tahun baru ini, 
membahas tentang hasil polling kita untuk melihat siapakah 


yang menjadi juara selama tahun 2004 yang lalu. 


ali ini, kami menggunakan metode 

yang berbeda dalam menentukan 

materi polling. Kami memilih item 
yang ikut serta dalam polling berdasarkan 
seberapa banyak kami mendengar para 
pengguna Linux di Indonesia mengguna- 
kan software atau sistem tersebut. Sebagai 
contoh, untuk polling editor, kami tidak 
lagi memasukkan emacs. Sebagai gantinya, 
kami memasukkan kate, yang kini semakin 
populer. Tidak ada tujuan sama sekali dari 
kami untuk mendiskreditkan salah satu 
software. Menurut kami, apabila dimasuk- 
kan sebagai materi polling pun, tingkat ke- 
tertarikan pada item tersebut akan sangat 
rendah. Hal yang sama tentunya berlaku 
pada distro. Akan sangat aneh kalau tiba-ti- 
ba kami memasukkan turbo linux ke dalam 
salah satu item polling distro favorit. Bahwa 
turbo linux adalah distro kelas tinggi, itu 
adalah benar. Namun, popularitasnya di In- 
donesia masih di bawah Fedora, SUSE atau- 
pun Mandrake. 

Perubahan kedua dalam polling kali ini 
adalah jumlah pertanyaan yang lebih ba- 
nyak, yang merefleksikan perkembangan 
dunia Linux dan free software saat ini. Du- 
lu, kami hanya mengajukan sekitar 10 perta- 


nyaan. Namun, kali ini, kami menambah 


34  INFOLINUX 01/2005 


satu atau dua, serta mengganti pertanyaan 
yang menurut kami tidak relevan. 

Seperti biasa, kami mencoba untuk tidak 
memasukkan bahasa pemrograman dan 
pustaka karena menurut kami, berpeluang 
tidak baik. Untuk membuat sesuatu, umum- 
nya, hampir semua bahasa pemrograman 
free software dapat digunakan. Demikian 
juga dengan pustaka. Kami tidak ada niatan 
sama sekali untuk memulai debat berkepan- 
jangan, yang mungkin juga tidak memiliki 
nilai apa-apa. 

Satu hal yang ingin kami lakukan adalah 
meminta maaf kepada para pembaca setia 
InfoLINUX. Kini, kami tidak lagi memasuk- 
kan polling ke dalam majalah InfoLINUX. 
Kami mencoba metode baru, yaitu polling 
lewat web. Kini, dimanapun Anda berada, 
polling dapat dilakukan tanpa harus me- 
robek halaman kesayangan Anda. 

Saat ini, event-event memilih sang juara 
banyak kita temukan di Indonesia, sebagai 
cerminan budaya me-too bangsa Indonesia. 
Apalagi, jika uangnya banyak. Berbagai poll- 
ing tersebut menggunakan SMS, yang tidak 
dapat kami lakukan untuk polling kali ini. 

Terakhir, karena jumlah halaman uta- 
ma yang kini terbatas, maka kami hanya 
memiliki dua komentar dari redaksi. Satu 


www.infolinux.web.id 


| Tutorial 








dari Wiryadi, dan satu lagi dari Noprianto. 
Wiryadi akan memberikan komentar un- 
tuk Distro, email client, video player, game, 
instant messaging, dan InfoLINUX. Semen- 
tara, Noprianto akan memberikan komen- 
tar untuk desktop, web browser, text editor, 
audio player, image viewer, dan file system. 

Akhir kata, kami ucapkan selamat kepa- 
da sang Juara, dan selamat membaca! 


Desktop Linux yang bagus sangat mem- 
bantu Linux untuk memasuki dunia desk- 
top. Di bidang in, tantangannya tidaklah 
kecil karena pengguna desktop umumnya 
menuntut tampilan dan fungsionalitas yang 
baik, apalagi karena memiliki pembanding 
berupa Windows XP ataupun Mac OS ter- 
baru. Di dalam polling, kami mengajukan 
KDE, GNOME dan XFCE sebagai kandidat 
desktop yang paling menarik bagi pasar. 
Secara umum, KDE yang telah berumur 
di atas lima tahun ini tampil sangat me- 
narik. KDE mengusung satu tujuan besar 
sebagai desktop, yaitu desktop bagi siapa 
saja. Artinya, KDE memiliki kemampuan 
yang tinggi untuk dikostumisasi. Bagi peng- 
guna desktop yang ingin mudah, secara 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





default, KDE sudah siap untuk digunakan. 
Bagi pengguna yang ingin tampil minima- 
lis, komponen-komponen KDE bisa diatur 
agar tidak boros resource. Dan, bagi peng- 
guna yang ingin tampil mewah menggoda 
seperti Mac OS terbaru misalnya, KDE juga 
menyediakan kemampuan dasar untuk hal 
tersebut. Berbagai engine telah disiapkan 
agar dari hari ke hari, KDE makin man- 
tap. Dengan menggunakan KDE, pengguna 
dapat mengubah-ubah tampilan dengan 
theme. Bahkan, hampir semua tampilannya 
bisa diubah. Situs komunitas kde-look.org 
juga berfungsi sebagai penampung berbagai 
proyek untuk meningkatkan kegunaan dan 
tampilan KDE. 

Sementara, GNOME baru-baru ini me- 
ngambil sikap yang sedikit nyentrik, yaitu 
menyediakan desktop yang mudah bagi sia- 
pa saja. Kuncinya adalah pada desktop yang 
mudah. Artinya, sekali terinstall, GNOME 
menjamin bahwa desktopnya sudah siap di- 
gunakan oleh siapa saja, tanpa harus diatur 
sana sini lagi. 

Proyek yang telah berumur lima tahu- 
nan ini juga harus diakui merupakan proyek 
yang matang. Komponen-komponen di 
dalamnya adalah komponen-komponen 
kuat yang menawarkan tingkat kematangan 
yang tinggi. 

Bagi Anda yang tidak menyukai KDE 
atau GNOME, namun tetap membutuhkan 
desktop untuk bekerja, barangkali Anda bisa 
mencoba XFCE. Umumnya, desktop memi- 
liki konotasi lambat. Namun, XFCE sampai 
saat ini berhasil hadir dengan waktu loading 
yang tetap cepat, dan menawarkan desktop 
yang cukup komplit. 


B. Distro 


Tanpa kehadiran distro, barangkali Linux 
tidak akan hadir dan tumbuh secepat ini. 
Bagaimana tidak? Distro telah membuat 
Linux begitu mudah diinstall, dan telah me- 


drake dan SUSE mewakili distro-distro yang 
paling populer di Indonesia. 

Fedora kini menggantikan Red Hat 
dalam polling kami. Permasalahannya bukan 
karena Red Hat sudah tidak bagus. Red Hat 
mungkin kini semakin bagus dan berkuali- 
tas. Namun, Fedora juga tidak kalah. Den- 
gan Fedora, seorang pengguna Linux awam 
pun dapat menggunakan Linux dengan san- 
gat mudah. Instalasi program dapat dengan 
mudah dilakukan dan tersedia pula banyak 
paket program untuk Fedora di internet. 
sifat-sifat Red Hat 
(sampai versi 9) sehingga apa yang selama 
ini kita dapatkan di Red Hat 9 dapat kita 
nikmati pula di Fedora, bahkan lebih! Bagi 
Anda yang ingin mencoba Linux, Fedora 


Fedora mewarisi 


dapat diandalkan. 

Saat ini, Fedora datang dengan dukungan 
yang lebih baik untuk KDE, beda dengan 
Red Hat dulu yang cenderung menganak- 
emaskan GNOME. Dengan perluasan du- 
kungan tersebut, basis pengguna Fedora 
juga kian bertambah hari demi hari. 

Mandrake memiliki sejumlah keunggu- 
lan, diantaranya adalah tampilannya yang 
indah dan pengenalan hardware yang cukup 
baik. Mandrake juga datang dengan cukup 
banyak paket program yang menungkinkan 
penggunanya menggunakan tanpa terlalu 
banyak harus mengambil program dari ko- 
munitas. 


s= 


=- $ fileJhome/mierwallpapers/baru/tux sitjpg (6826) KI 
| File Edit Effects View Go Tools Settings Help 


(jar Open — Print Copy 


Paste Reload E sa » 


LM 


— 


TT 
sunan 








ASIU SSS 


NUT S 











Sang Juara! 





Kita akan melanjutkan ke SUSE. Distro 
yang dikeluarkan oleh perusahaan asal Jer- 
man ini benar-benar mencerminkan produk 
kualitas tinggi khas jerman. Saat ini, perusa- 
haannya telah dibeli oleh Novell. Semenjak 
dibeli oleh Novell, SUSE telah meluncurkan 
berbagai hal yang membuatnya semakin 
dipuji kalangan penggunannya. 


C. Web Browser 


Dari dulu sampai sekarang, Linux sebenar- 
nya tidak pernah kekurangan web browser. 
Sejak masih berbasis teks dulu, Linux sudah 
dapat menjelajahi internet dengan browser 
berbasis teks. Saat ini, berbagai web browser 
telah lahir. Browser di Linux tidak lagi hi- 
tam putih, melainkan sudah cerah ceria 
dengan berbagai fitur menggoda. Dalam 
polling kali ini, kami mengusulkan Firefox, 
Kongueror, Mozilla dan Opera. Semuanya 
adalah browser hebat. 

Firefox misalnya, siapa sangka kalau 
browser ini berhasil sukses begitu rupa se- 
hingga banyak pemakai Windows yang juga 
menggunakan browser ini? Firefox datang 
dengan web browser minimal, dengan 
kemampuan download yang baik. Web 
browser turunan Mozilla ini mampu men- 
jawab kebutuhan user akan sebuah browser 
yang kecil, cepat, sederhana namun mampu 
membuka banyak website Internet. 


Cono] Cantar 


Welcome to the "KDE Control Center", a central place to configure your desktop 
environment. Select an item from the index on the left to load a configuration module. 


Appearance & Themes 


Background Change the background settings 

Colors Color settings 

Fonts Font settings 

Icons Customize KDE Icons 

Launch Feedback Choose application-launch feedback style 
Screen Saver Screen Saver Settings 

Splash Screen Manager for Splash Screen Themes 


Style Allows the manipulation of widget behavior and 
changing the Style for KDE 
Manace alah a i home 





mungkinkan proses instalasi program yang 


License Agreement | 
begitu mudah di atas Linux. Kita menge- 


nal ratusan distro di dunia ini. Sayangnya, 
KDE Image Viewer 


kita harus melihat distro bukan hanya dari OTT Sob rik Wii dee 


sisi teknis, namun juga dari sisi non teknis. 





Seberapa sebuah distro dapat memberikan 





"A J 


From the Creators Of KAONSTERS, INC. 


WALT DISNEY PICTURES PRESENTS A PIXAR ANIMATION STUDIOS FILM 


er/wallpapers/' | [EJ iy 15:59| > 





support juga harus senantiasa diperhatikan 















agar penggunanya merasa aman. Dalam ep 


JE @@ 2 G t [1] 2 [3 E] | & Control Center | 


Desktop KDE. 








polling ini, kami mengajukan Fedora, Man- 


www.infolinux.web.id INFOLINUX 01/2005 35 





Sang Juara! 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








Kongueror lain lagi ceritanya. Saat ini, 
mungkin website yang bisa dibuka oleh 
Kongueror tidak sebanyak Firefox atau 
Mozilla. Beberapa website bahkan menolak 
apabila dikunjungi oleh Kongueror. Na- 
mun, prestasi kongueror harus diakui luar 
biasa sekali. HTML Enginenya juga telah di- 
gunakan pada Safari, web browser yang di- 
gunakan oleh Apple. Selain itu, Kongueror 
juga terintegrasi dengan desktop KDE, se- 
hingga Anda yang menggunakan KDE akan 
merasa Kongueror begitu cepat dan ringan. 
Kongueror adalah satu kisah sukses browser 
di Linux. Dengan integrasinya yang begitu 
besar dengan desktop, Kongueror secara 
teknologi jauh berada di atas Internet Ex- 
plorer. 

Bagaimana dengan Mozilla? Kami ma- 
sih menyertakan browser ini dalam polling 
karena Mozilla masih merupakan browser 
yang cukup favorit bagi pengguna Linux. 
Mozilla adalah ibu dari banyak browser. 
Banyak browser yang dibangun dengan 
mengandalkan HTML Engine dari Mozilla. 

Mozilla juga datang dengan tool yang 
lengkap, termasuk mail client dan irc cli- 
ent. Dengan tool komplit seperti itu, para 
pengguna merasa dimanja oleh satu suite 
aplikasi yang sangat bisa diandalkan dapat 
berinternet. Popularitas Mozilla dari waktu 
ke waktu kian meningkat. Hampir tidak ada 
distro Linux desktop yang tidak memaket- 
kan Mozilla. 

Opera adalah browser sejati. Dari dulu 
sampai sekarang, apabila ada pengguna 
Windows yang tidak sreg dengan Internet 
Explorer, maka kalau tidak lari ke Netscape/ 
Mozilla, maka larinya pasti ke Opera. Ope- 
ra adalah browser tak tergantikan, walau- 
pun puluhan browser lahir. Fungsionalitas 
dan fitur khasnya (seperti downloader yang 
canggih) telah memiliki tempat tersendiri di 
hati penggunanya. 


D. Email client 


Email merupakan salah satu media komuni- 
kasi yang sangat populer saat ini. Mengirim 
pesan dalam dilakukan dalam waktu be- 
berapa detik dan dapat sampai langsung ke 
ujung dunia. Kita mengenal dua implemen- 
tasi web mail berdasarkan clientnya: web 
mail dan mail yang diakses menggunakan 
email client khusus. Kami menyertakan 


36  INFOLINUX 01/2005 


Evolution, Kmail dan Thunderbird sebagai 
email client khusus dalam polling kali ini. 

Kalau ada email client suite yang begitu 
menggoda di Linux, mungkin Evolutionlah 
email client tersebut. Aplikasi yang dikem- 
bangkan oleh Ximian tersebut (kini dibeli 
oleh Novell) memang benar-benar luar bi- 
asa. Evolution juga datang dengan tas ma- 
nagement dan contact manager selain email 
client yang tangguh. Fitur dalam bekerja 
dengan email benar-benar bisa dibanggakan. 
Sebagai email client, Evolution juga benar- 
benar mudah digunakan. Tampilannya in- 
dah dan benar-benar menggoda mata. 

Walaupun dibangun dengan GTK+, pa- 
da awal-awalnya, Evolution mampu hadir 
dengan tampilan yang tak terbayangkan. Se- 
mentara aplikasi-aplikasi lain masih tampil 
sederhana, Evolution berhasil tampil cu- 
kup memikat. Kini, berbasiskan GTK+ 2.x, 
tampilan evolution juga semakin menarik. 

Sementara, para pengguna KDE pasti 
akan jatuh cinta dengan Kmail. Aplikasi 
mail client khusus untuk desktop KDE ini 
menawarkan integrasi yang begitu besar 
dengan komponen-komponen KDE lain 
seperti Addressbook. Menggunakan Kmail, 
Anda akan mendapatkan sesi bekerja de- 
ngan email yang begitu menyenangkan. 

Waktu loading yang singkat, fitur yang 
kaya dan integrasi desktop yang besar 
membuat Kmail memiliki basis pengguna 
yang besar. Integrasi desktop yang kuat me- 
mungkinkan Kmail bersama Kaddressbook, 
Knotes, dan Korganizer menjadi anak-anak 
bagi Kontact, sebuah groupware client milik 
KDE yang sangat canggih. 

Saat ini, Kmail telah dikembangkan sela- 
ma 7 tahunan. Waktu yang cukup lama un- 
tuk membuat Kmail sebagai aplikasi email 
client yang matang. 

Bagaimana dengan Thunderbird? Proyek 
satu ini, yang dikembangkan oleh Mozil- 
la, benar-benar mencerminkan kualitas 
produk dari grup mozilla. Sangat bisa di- 
andalkan, kaya fitur namun tetap kompak. 
Bicara Mozilla, tentunya kita akan berbicara 
software dengan kualitas tinggi. Terutama 
software-software yang terlibat dengan in- 
ternet. Walaupun Thunderbird lahir belum 
lama, popularitasnya kian meningkat hari 
demi hari sebagai email client multiplat- 
form yang handal. Mozilla memang tidak 
hanya berjalan di Linux. Di Windows pun, 


www.infolinux.web.id 


banyak pengguna yang mulai berpindah ke 
aplikasi ini. 


E. Video player 


Video merupakan salah satu komponen 
multimedia yang terbilang muda di Linux. 
Namun, sampai saat ini, berbagai format 
video juga dapat diputar di Linux. Sayang- 
nya, karena masalah hak cipta, banyak pem- 
buat distro yang tidak dapat memaketkan 
banyak codec ke dalam distronya sehingga 
Linux terkesan tidak dapat memutar format 
ini dan itu. Padahal, bisa. Anda bisa mem- 
pergunakan beberapa video player yang 
ikut serta dalam polling kali ini: Kaffeine, 
Mplayer dan Xine. 

Kaffeine adalah sebuah video player yang 
berbasiskan pada libxine. Kaffeine berja- 
lan khusus di desktop KDE sehingga integ- 
rasinya dengan desktop sangat tinggi. Pada 
saat dijalankan, Kaffeine menawarkan user 
interface yang sederhana dan sangat mudah 
dimengerti. Dan, untuk menunjang pemu- 
taran video berkelanjutan, tersedia pula 
playlist. Apabila Anda mengupgrade pusta- 
ka libxine dengan versi terbaru, maka boleh 
dipastikan, format-format video populer 
dapat dimainkan dengan tanpa masalah, 
audio ataupun video. Termasuk Windows 
Media Video. 

Sementara, Mplayer adalah video player 
yang datang dengan ciri khas sendiri, dan 
memilih untuk berhadap-hadapan dengan 
Xine. Banyak video player populer di Linux 
yang berbasiskan pada libxine. Namun, 
Mplayer mengimplementasikan video en- 
gine sendiri. 

Mplayer datang dengan dukungan GUI 
ataupun tidak. Dan, yang hebat dari video 
player ini adalah kemampuannya untuk 
menampilkan video pada berbagai video 
output. Dengan demikian, Anda bisa me- 
milih video outputnya sesuai dengan kon- 
figurasi sistem Anda. 

Mplayer sangat cocok digunakan bagi 
Anda yang tidak ingin terikat dengan desk- 
top. Banyak video player populer yang hanya 
berjalan di KDE saja, atau di GNOME saja. 
Mplayer dapat berjalan di mana-mana. Na- 
mun, jangan salah kaprah dengan berpikir- 
an tampilan Mplayer pasti super sederhana. 
Tidak sama sekali. Dengan bantuan plugin 
tampilan, berbagai theme siap pakai telah 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





menjadikan Mplayer menjadi video player 
kelas tinggi. Selain itu, format-format popu- 
ler pun dapat dimainkan tanpa masalah. 

Bagaimana dengan Xine? Front end 
resmi dari libxine ini benar-benar dipuja 
oleh pengguna pustaka Xine. Sama seperti 
Mplayer, front end ini juga tidak terikat 
oleh desktop sehingga dapat digunakan oleh 
siapa saja. Selain itu, aplikasi ini juga dapat 
menggunakan berbagai theme tampilan se- 
hingga menjadi jauh lebih menarik dan mi- 
rip dengan perangkat video player portable. 
Skin defaultnya juga sudah sangat indah. 
Mengunakan libxine, hampir semua for- 
mat video dan audio populer dapat diputar 
tanpa masalah. 


F. Game 


Ini adalah materi polling baru yang kami 
sertakan tahun ini. Menurut kami, game 
juga merupakan bidang tersendiri yang tak 
kalah banyak komunitasnya. Walaupun, 
kami harus mengakui bahwa game-game 
di Linux masih kalah dengan game-game di 
Windows. Kalah jauh. Tapi, bagaimanapun, 
kita memiliki beberapa game yang menarik. 
Game-game yang ikut dalam polling kali 
ini adalah Chromium, Foobillard, Frozen 
Bubble dan Tuxracer. Game-game terbaik 
di Linux. 

Chromium adalah permainan pesawat di 
Linux yang memiliki tampilan sangat indah. 
Dengan memanfaatkan pustaka OpenGL, 
chromium mampu menghadirkan per- 
mainan pesawat yang menarik dan enak 
dimainkan. Semua komponen permainan 
ini digambarkan dengan begitu menarik. 
Audio yang datang bersamanya juga patut 
diberikan acungan jempol. 

Sementara, para penggemar billiard ha- 
rus mencoba permainan Foobillard. Foo- 
billard, walaupun namanya terkesan seder- 
hana, tapi berhasilkan menghadirkan meja 
billiard ke monitor Anda. Menggunakan 
pustaka OpenGL, tampilannya pun terlihat 
sangat realistis. Anda dapat memilih untuk 
sendiri-sendiri, berlawanan dengan teman 
Anda, maupun mengikuti simulasi turna- 
men di dalamnya. 

Di lain sisi, bagi Anda yang memiliki 
sedikit waktu namun tetap ingin menik- 
mati waktu bersama rekan Anda, cobalah 
untuk memainkan Frozen Bubble. Konsep 


permainannya mungkin sederhana sekali. 
Menjatuhkan serangkaian bola yang ber- 
warna sama. Namun, entah mengapa, per- 
mainan ini selalu bisa menyedot banyak 
penikmat game. 

Bagi pecinta logo Linux, Tux, tentunya 
Anda tidak akan melewatkan permainan 
Tuxracer. Permainan ini memang meng- 
gunakan tokoh utama berupa Tux. Sesuai 
namanya, Tuxracer adalah permainan di- 
mana Anda berlaku sebagai Tux, meluncur 
secepat mungkin di atas salju, sambil harus 
memakan semua ikan yang tersedia di area 
tersebut. Kedengarannya sederhana, namun 
pada kenyataannya, tidaklah mudah untuk 
melakukan kedua hal tersebut sekaligus. 
Apalagi, dalam permainan, kita juga akan 
menjumpai berbagai halangan. 


G. Text Editor 


Text editor merupakan salah satu tool yang 
paling dibutuhkan dalam bekerja dengan 
Linux. Terutama bagi para sysadmin atau- 
pun software developer. Kami agak ke- 
sulitan dalam mengikut sertakan text editor 
kami terdapat lebih dari 400 text editor di 
dunia free software. Selain itu, kami juga 
mempertimbangkan penggunaan text edi- 
tor tertentu di Indonesia. Namun, karena 
the show must go on, maka kami pun ak- 
hirnya memilih tiga text editor populer yang 
populer: Gedit, Kate dan Vim. 


v Untitled1 - OpenOffice.org 1.1.2 





Sang Juara! 





Gedit, editor khusus desktop GNOME 
ini juga merupakan salah satu text editor 
yang hebat. Selama Anda menggunakan 
GNOME, Anda dapat mengandalkan text 
editor ini untuk mengetik source code pro- 
gram atau mengutak atik file konfigurasi. 
Gedit juga melengkapi dirinya dengan ke- 
mampuan membuka file berukuran besar. 

Kate adalah teks editor advanced yang 
datang bersama desktop KDE. Nama Kate 
juga mencerminkan fungsinya: KDE Ad- 
vanced Text Editor. Editor yang satu ini me- 
mang datang dengan banyak fitur. 

Dari sisi syntax highlighting misalnya, 
Kate dapat bekerja dengan beraneka ragam 
sintax. Mulai dari bahasa pemrograman low 
level sampai high level. Mulai dari konfigu- 
rasi sistem umum sampai XML. 

Selain itu, layar editnya juga begitu kaya 
raya. Salah contoh yang paling menyenang- 
kan adalah code folding. Dengan adanya 
code folding ini, blok-blok kode dapat di- 
sembunyikan. Dengan demikian, tampilan 
akan jadi lebih bersih. 

Dengan kedua fitur tersebut, Kate bisa 
diandalkan untuk menulis file konfigurasi 
yang kompleks sampai menulis source code 
beraneka bahasa. 

Datang dari dunia berbasis teks dan kini 
mulai merambah GUI, Vim adalah text edi- 
tor sejati yang benar-benar luar biasa enak 
digunakan. Menggunakan Vim, Anda me- 
miliki area kerja super luas tanpa pernak- 


File Edit View Insert Format Tools Data Window Help 


euy 
Computer = 
Nimbus Sans L 


* 


v utama content.sxw - OpenOffice.org 1.1.2 
File Edit View Insert Format Tools Window Help 


ç > G [Z] g Ə sy D 6! ç ç mg 100% 


Default > | | Thorndale 


integrasinya yang kuat pad 
desktop KDE. 


Di desktop KDE inilah gwd 
termasuk dalam paket mu 
integrasi yang kuat pada d 
serta mampu membuka bert 


Catatan terbaik dimiliki ole 


Q' 
2 
3 
2 
I 
E 
* 
Q 


g S 806 * 
y o v| MAMMA E x x m E 


7/48 93) @ 16% |- 


j| & ve s "a oim + DT NE SS Ou 


default, user interfacenya sudah sangat memuaskan. Kuickshow akan mengingat lokasi 


terakhir kunjungan Anda, dan kemudian menampilkan kembali gambar-gambar di lokasi 


SR = 


tersebut dalam bentuk thumbnail ketika Anda mengunjunginya lagi. 


Bagi Anda yang tidak menyukai thumbnail, mungkin karena waktu loading akan menjadi 


lama, Anda bisa mengubah total tampilan kuickshow. Satu per satu view Anda ubah. 


Thumbnail diganti menjadi list, dan bukan sulap bukan sihir, tampilan kuickshow dapat 


diubah meniadi sangat sederhana. dengan list dan area penampil gambar vang luas. 


Page 13/16 Default 100% |INSRT | STD. HYP 





OpenOffice.org. 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX 01/2005 37 





Sang Juara! 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








pernik yang mengganggu. Semua perintah 
dapat Anda kontrol dari keyboard dengan 
cara yang walaupun tidak lazim, saat ini 
telah banyak diketahui oleh penggunan 
Linux. Bagi Anda yang ingin serba GUI, 
Anda dapat juga mempergunakan Vim yang 
dikompilasi dengan pustaka user interface 
GIKA, 


H. Audio Player 


Audio merupakan salah satu komponen 
multimedia yang paling matang di Linux. 
Dengan Linux, walaupun Anda bekerja di 
console, Anda tetap dapat menikmati ber- 
bagai format musik populer seperti MP3 
dan OGG. Terdapat puluhan audio player 
populer di Linux. Kami terus terang agak 
sedikit kesulitan dalam menentukan kan- 
didat yang diikutsertakan dalam polling. 
Akhirnya, yang terpilih adalah JuK, XMMS 
(sang juara bertahan), dan Zinf. 

Juk adalah audio player yang datang ber- 
sama desktop KDE. Juk sendiri memang 
direncanakan oleh para pengembang KDE 
sebagai pemutar audio yang terintegrasi dan 
merupakan bagian dari multimedia KDE. 
Dari sisi tampilan, JuK tampil resmi dan 
mewah. Mirip dengan pendekatan yang di- 
gunakan oleh Apple. Tidak ada pernak-per- 
nik seperti visualisasi dan lain sebagainya. 
Hal ini jelas menghemat resource sistem. 
Harus diakui, JuK merupakan salah satu au- 
dio player yang banyak merebut pasar. Dan, 
harus diakui pula, JuK layak mendapatkan- 
nya. 

XMMS adalah audio player populer 
sepanjang masa. Rasanya, kalau tidak meng- 
gunakan XMMS, maka sepertinya kurang 
seru. Audio player yang mirip dengan Win- 
AMP masa-masa yang lalu memang me- 
narik. Dari sisi tampilan saja, XMMS dapat 
bekerja dengan sistem skin. Bahkan, XMMS 
juga dapat bekerja dengan skin milik Win- 
Amp. Fitur seperti ini sudah sangat menarik 
bagi penggunanya. 

Selain itu, XMMS juga bisa bekerja de- 
ngan sistem plugin. Dengan demikian, An- 
da cukup menambahkan plugin ketika ingin 
memutar format baru. Teorinya, XMMS 
sendiri tidak perlu diupgrade. Menggunakan 
XMMS, penulis menikmati berbagai format 
lagu mulai dari MP3, OGG sampai WMA. 
Tanpa masalah sama sekali. Walaupun, 


38  INFOLINUX 01/2005 


karena masalah hak cipta, terkadang distro 
tidak memaketkan plugin tertentu untuk 
XMMS (seperti contoh, xmms-wma). 

XMMS juga datang dengan visualisasi 
yang benar-benar menarik. Dan, itupun 
dengan bantuan plugin. Tutorial pembuat- 
an plugin XMMS bisa didapatkan dengan 
gratis. Anda pun bisa membangun plugin 
sendiri. XMMS benar-benar audio player 
yang kaya raya. 

Zinf (Zinf is not freeamp) adalah audio 
player yang sangat menarik. Dari sisi tampil- 
an saja, Zinf menawarkan skin yang bahkan 
mampu mengubah bentuk tampilan dasar 
Zinf itu sendiri. Jadi, dengan Zinf, Anda bisa 
mendapatkan tampilan yang kotak ataupun 
bulat. 

Skin seperti ini dengan cepat merebut 
hati pengguna audio lain. Apalagi, Zinf 
juga dapat digunakan untuk memutar ber- 
bagai format audio populer. Dan, selain itu, 
Zinf juga datang dengan media library yang 
memudahkan penggunanya untuk mengor- 
ganisir lagu-lagu yang dimiliki. 


I. Instant Messanging 


Bagaimana caranya agar kita dapat ber- 
komunikasi dengan murah, cepat dan in- 
teraktif dengan rekan kita dari dunia lain? 
Caranya dengan menggunakan berbagai 
instant messanging yang kini semakin po- 
puler. Di Linux, kita mengenal berbagai in- 
stant messanger multiprotokol yang apabila 
dijalankan, dapat berbicara dalam beberapa 
protokol messanging populer seperti Ya- 
hoo!, IRC dan ICO. Dari sekian banyak ap- 
likasi IM ini, kami memilih GAIM, Kopete, 
LICO, Yahoo! Messanger. 

Saat ini, GAIM termasuk salah satu IM 
terpopuler yang pernah Anda. Perkemba- 
ngannya beberapa saat belakangan memang 
seperti roket. Terbang terus dengan kecepat- 
an sangat tinggi. Bahkan, berkali-kali, sela- 
ma berminggu-minggu, GAIM menunjuk- 
kan aktifitas tertinggi. Luar biasa bukan? 

GAIM adalah IM yang dapat berbicara 
dalam banyak protokol seperti Yahoo!, ICO, 
Jabber, IRC dan lain sebagainya. Dukungan 
protokol tersebut dapat bertambah lagi de- 
ngan penggunaan plugin. Pendek kata, kian 
dikembangkan, GAIM kian dapat berbicara 
dalam bahasa apa saja. Dengan satu GAIM 
saja, Anda dapat terhubung dan berbicara 


www.infolinux.web.id 


dengan rekan Anda yang menggunakan 
protokol berbeda-beda. 

Selain itu, GAIM pun merupakan aplika- 
si multiplatform. Bahkan, (semakin) banyak 
pengguna Windows yang juga mengguna- 
kan GAIM. 

Apabila G pada GAIM menunjukkan 
GTK+, maka K pada Kopete menunjukkan 
KDE. Kopete memang merupakan sebuah 
instant messanging, sama seperti GAIM, na- 
mun berjalan pada desktop KDE. 

Kopete juga dapat digunakan untuk 
berbicara dengan rekan Anda yang meng- 
gunakan protokol AIM, ICO, IRC, Jabber, 
MSN, SMS dan Yahoo! Bayangkan saja, 
Kopete bahkan mendukung SMS. 

Tampilan kopete sangat bagus dan sangat 
mudah untuk dipahami. Selain itu, Kopete 
juga sangat configurable. Satu hal yang sa- 
ngat menarik pada kopete adalah dukungan 
theme untuk smiley. Bayangkan saja. Smiley 
saja dapat dijadikan dalam bentuk theme. 
Dengan demikian, Anda akan mendapatkan 
wajah yang berbeda-beda sesuai theme ke- 
tika Anda mengetikkan :) misalnya. 

Bagi Anda yang tidak menyukai IM 
multiprotokol seperti GAIM atau Kopete 
dan hanya berkomunikasi dengan ICO, 
Anda dapat pula mempergunakan aplikasi 
Licg. Interfacenya sederhana, namun cukup 
fungsional. 

Dan, penggemar setia Yahoo! Messanger 
sepertinya tidak akan melupakan produk 
asli dari Yahoo untuk IM. Walaupun tampil- 
annya tidak seramah dan secanggih milik 
Windows, Yahoo! Messanger for Linux 
dari Yahoo tetap layak untuk digunakan. 
Apalagi, jika Anda hanya berbicara dengan 
rekan Anda yang sama-sama menggunakan 
Yahoo! 


J. Image Viewer 


Banyak yang berpendapat bahwa satu gam- 
bar mampu mewakili seribu kata. Dan 
oleh karena itu, gambar pun menjadi pen- 
ting. Image viewer pun menjadi penting 
karenanya. Untungnya, di Linux, gambar 
merupakan salah satu komponen multime- 
dia yang paling matang dan paling banyak 
didukung. Berbagai image editing software 
juga tersedia. Dan, kita pun mengenal puluh- 
an image viewer di dunia open source. Kali 
ini, yang ikut dalam polling adalah Ggview, 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





Gwenview dan Kuickshow. 

Gqview adalah image viewer untuk plat- 
form GTK--. User interfacenya benar-benar 
sederhana yang sangat memudahkan peng- 
gunanya untuk melihat koleksi gambar yang 
dimilikinya. File browser disediakan pada 
panel kiri dan gambar akan ditampilkan 
pada panel kanan. 

Di lain sisi, Gwenview juga merupakan 
image viewer yang menggoda. Secara de- 
fault, tampilannya memang terkesan cukup 
berantakan dengan pernak pernik di sana 
sini. Namun, bagi Anda yang tidak meng- 
inginkannya, Anda dapat memilih untuk 
menyingkirkan pernak pernik tersebut satu 
demi satu. 

Gwenview pun akan tampil sederhana. 
Anda memiliki area yang luas untuk menik- 
mati koleksi gambar anda. Proses navigasi 
pun dapat dilakukan dengan mudah, berkat 
integrasinya yang kuat pada desktop KDE. 
Gwenview memang dibuat khusus untuk 
desktop KDE. 

Di desktop KDE inilah gwenview bersa- 
ing ketat dengan Kuickshow. Program yang 
kini termasuk dalam paket multimedia KDE 
ini menawarkan waktu loading yang cepat, 
integrasi yang kuat pada desktop KDE, user 
interface yang sederhana dan configurable, 
serta mampu membuka berbagai format 
gambar. 

Catatan terbaik dimiliki oleh Kuickshow 
dalam hal user interface. Mewarisi KDE, se- 
cara default, user interfacenya sudah sangat 
memuaskan. Kuickshow akan mengingat 
lokasi terakhir kunjungan Anda, dan kemu- 
dian menampilkan kembali gambar-gambar 
di lokasi tersebut dalam bentuk thumbnail 
ketika Anda mengunjunginya lagi. 


K. File system 


Ini adalah anggota polling kami yang ba- 
ru. Kami berani mengangkat filesystem 
karena saat ini, distro-distro populer telah 
menawarkan pilihan ini pada saat instalasi 
distro. Dan, selain itu, kini tersedia banyak 
filesystem populer di Linux dengan fungsi 
dan fitur masing-masing. Filesystem adalah 
komponen fundamental sistem operasi. Un- 
tuk item polling ini, kami memilih semua 
filesystem yang dilengkapi dengan kemam- 
puan journaling. EXT3, Reiserfs dan XFS 
pun menjadi item yang diikutsertakan. 


Dulu, kita mengenal EXT2, yang terus 
terang saja, namanya sukar untuk dieja. 
Pengguna yang baru saja berpindah ke 
Linux akan repot mengucapkan EXT2 se- 
bagai second extended. Tapi, bagaimanapun 
juga, EXT2 merupakan filesystem Linux 
yang sangat matang dan stabil. Karena su- 
dah agak ketinggalan, seperti tidak memiliki 
fasilitas journaling (sebagai konsekuensinya, 
apabila mati lampu misalnya, pada saat 
booting lagi, pemeriksaan filesystem akan 
dilakukan dengan sangat lama), maka EXT2 
pun digantikan dengan saudaranya, EXT3. 
EXT3 mewarisi semua kelebihan dari EXT2, 
ditambah dengan beberapa fitur lain, ter- 
masuk journaling. 

Beberapa distribusi Linux memilih EXT3 
sebagai filesystem default untuk instalasi. 
Filesystem yang satu ini memang hebat, 
dan yang penting, stabil. Sayangnya, file- 
system satu ini memiliki satu kekurangan: 
tergolong filesystem yang lambat. 

Sementara, Hans Reiser dari perusahaan 
Namesys, telah mengembangkan filesystem 
sendiri semenjak waktu yang sangat lama. 
Kehadiran versi stabil pertama kami dan 
dukungannya di kernel Linux menjadikan 
reiserfs cepat populer di kalangan pengguna 
Linux. Apalagi, reiser datang sebagai filesys- 
tem yang teroptimasi dan cepat. 

Dalam beberapa hal, reiserfs memiliki 
keunggulan dibandingkan dengan EXT3. 
Yang pertama, tentunya dari sisi kecepatan. 
Selain itu, reiserfs juga datang secara native 
dengan aplikasi untuk mengubah ukuran 
partisi filesystem reiser tanpa masalah sama 
sekali. Tak heran jika beberapa distro popu- 
ler memilih reiserfs sebagai filesystem de- 
fault untuk partisi sistemnya. 

XFS adalah filesystem lain dari dunia 
UNIX yang sangat hebat. Di samping itu, 
XFS dikenal sebagai salah satu filesystem 
yang teroptimasi dengan sangat baik. Bebe- 
rapa saat yang lalu, tidak banyak distro yang 
menyertakan dukungan untuk XFS. Na- 
mun, seiring dengan perkembangan Linux 
dan distro Linux, saat ini umumnya XFS 
telah tersedia sebagai pilihan filesystem. 


L. InfoLINUX 


Topik mengenai infolinux juga pertama 
kalinya kami sertakan dalam polling resmi. 
InfoLINUX telah terbit secara konsisten se- 


www.infolinux.web.id 





Sang Juara! 





lama beberapa tahun. Dan, tentu saja, kami 
ada karena pembaca setia InfoLINUX. Oleh 
karena itu, kami berpikir untuk menyer- 
takan topik ini sebagai sarana tambahan 
mendapatkan feedback atas rubrik-rubrik 
mana saja yang menjadi pilihan pembaca. 

Rubrik klinik telah hadir bersama In- 
foLinux sejak masa-masa awal majalah ini 
diterbitkan. Linux adalah sistem operasi ko- 
munitas. Perkembangannya pun pesat kare- 
na komunitas. Dan, salah satu hubungan 
erat dalam komunitas diwujudkan dengan 
saling membantu menyelesaikan perma- 
salahan yang ada. Rubrik ini mengalami 
perkembangan dari waktu ke waktu. 

Sementara, tutorial kami hadirkan untuk 
berbagi pengalaman tentang menggunakan 
Linux dan pernak perniknya. Tutorial yang 
ada saat ini mencakup penggunaan desktop 
Linux seperti memperindah tampilan KDE, 
pemrograman yang mencakup sistem sam- 
pai pemrograman internet, administrasi ja- 
ringan kecil dan besar, dan lain sebagainya. 
Di sinilah sebagai komunitas kita saling ber- 
bagai pengetahuan. Agar kita semua, para 
pengguna Linux, sama-sama dapat berkem- 
bang lebih baik lagi. Tip trik juga kami hadir- 
kan untuk melengkapi tutorial. 

Adu software baru saja kami adakan. Ka- 
mi melihat, sudah saatnya kualitas software 
di Linux terus dikembangkan. Dan oleh 
karena itu, kami pun ingin menyampaikan 
perbandingan pengujian software kami ke- 
pada para pembaca. Sekaligus sebagai apre- 
siasi software yang memiliki kualitas tinggi. 

Sementara, ulasan software kami angkat 
untuk membahas berbagai software populer 
di dunia open source. Kita mengenal sekitar 
10.000an software kecil dan besar, termasuk 
pustaka yang memperkaya dunia Linux. Se- 
bagai penghargaan atas software tersebut, 
kami pun mengulasnya di InfoLINUX. Ten- 
tunya, juga sebagai sarana berbagi apabila 
software tersebut dapat membantu menye- 
lesaikan permasalahan. Ulasan game juga 
kami angkat sebagai satu keyakinan bahwa 
di Linux pun, kita dapat memainkan ber- 
bagai jenis permainan. 

Sementara, rubrik utama kami hadirkan 
untuk menyorot permasalahan atau fitur 
umum yang terjadi di komunitas Linux. 
Tentunya, ada kalanya kami menghadirkan 
edisi spesial seperti interview dengan para 
tokoh free software. Q 


INFOLINUX 01/2005 39 





Sang Juara! 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 











Sebagai pengguna Linux, terus terang saja, 
saya sangat bangga dengan perkembangan 
Linux yang begitu pesat. Bisa Anda bayang- 
kan ada satu platform dimana dunia bisnis 
dan pendidikan dapat berkolaborasi dengan 
cara yang menyenangkan. Dan, yang paling 
membanggakan, kehadiran Linux dan open 
source/free software telah menghancurkan 
batas geografis dan budaya setiap bangsa di 
dunia untuk turut berkontribusi pada dunia 
yang lebih baik lagi. Siapa saja, dari mana 
saja, dapat berkontribusi pada proyek-proyek 
open source, yang akan digunakan secara 
bersama. Dan, seiring dengan perkembangan 
waktu, kita melihat berbagai software-soft- 
ware high guality lahir satu demi satu. 

Ambil contoh di dunia desktop. Saya sen- 
diri, beberapa waktu yang lalu adalah orang 
yang anti desktop. Icewm saja sudah cukup. 
Yang penting kan tetap dapat menunjang 
pekerjaan. Namun, melihat KDE yang kini su- 
dah begitu cerah dan ceria, saya rela untuk 
menghabiskan resource sistem hanya untuk 
menikmati KDE. Tweak sana sini, dan jadilah 
KDE yang menarik, paling tidak bagi saya. 

Begitupun dengan web browser. Dengan 
gembira kita sambut kehadiran web browser 
yang kini semakin matang dan membuat kita 
semakin tenang dalam menjelajahi internet. 
Dengan demikian, kita pun dapat mengi- 
kuti perkembangan free software yang kian 
mengagumkan. 

Di dunia text editor pun, kini hadir berbagai 
text editor luar biasa canggih yang tak per- 
nah terbayangkan sebelumnya. Terus terang, 
code folding adalah fitur yang paling saya su- 
kai, disamping syntax highlighting. Sebagai 
developer paruh waktu, dua fitur tersebut 
penting bagi saya. 

Bidang multimedia seperti audio player dan 
image viewer juga bagian dari perkembagan 
Linux yang begitu penting. Saya bertekad, 
sesungguh-sungguhnya, walaupun meng- 
gunakan Linux, harus tetap dapat menikmati 
komputer. Beli mahal-mahal sayang kalau ti- 
dak dimanfaatkan :) Dan, yang penting, hidup 


40  INFOLINUX 01/2005 


BELAJAR DARI APPLE 


Noprianto, Kontributor InfoLINUX 





menjadi lebih berwarna dengan beraneka 
media yang bisa kita nikmati. 

Satu catatan mengenai filesystem. Saya 
termasuk orang yang agak kaku. Pada saat 
journaling filesystem lahir, saya hanya dengar 
sana dengar sini tanpa terlalu berminat un- 
tuk mencoba. Akhirnya, karena setia dengan 
ext2, tak jarang filesystem saya harus di- 
periksa akibat mati lampu atau reboot karena 
kecelakaan (misalnya, karena kabel power 
kecabut atau tombol reset kepencet). Setelah 
menggunakan reiserfs (sangat bangga de- 
ngan kombinasi bersama LVM), saya tidak 
pernah lagi mengalami hal demikian. 

Cukup tentang hal yang baik-baik menge- 
nai linux dan software open source. Sekarang, 
kita akan melihat dari sisi lainnya. Beberapa 
waktu yang lalu, saya memiliki cukup banyak 
waktu luang untuk mengerjakan berbagai 
hobi. Salah satunya adalah membaca segala 
yang bisa saya temukan tentang Apple. Dari 
dulu sampai saat ini, dan tidak tertutup sam- 
pai nanti pun, saya adalah penggemar Apple. 

Komunitas Linux dan open source seper- 
tinya memiliki pandangan yang berbeda soal 
program di komputer. Di Apple, banyak ap- 
likasi yang bekerja berdasarkan task-based. 
Sebagai konsekuensinya, kita mungkin 
mengenal satu aplikasi besar yang mampu 
melakukan segalanya. Semacam one stop 
shooping kalau bicara belanja. Di Linux, hal 
ini sangat jarang ditemukan. Sebagai ganti- 
nya, tersedia banyak tool yang masing-ma- 
sing mengerjakan tugas-tugas spesifik. Aki- 
batnya, user harus selalu menggunakan tool- 
tool yang berbeda untuk berbagai tugas yang 
mungkin saja merupakan satu rangkaian 
kegiatan. Dari sisi kematangan program, tool- 
tool kecil tersebut mungkin sangat matang 
dan menawarkan banyak fitur. Sementara, 
yang dimiliki Apple mungkin tidak menawar- 
kan terlalu banyak fitur. 

Menghadapi kondisi demikian, bayang- 
kanlah Anda sebagai user biasa. Apa yang 
Anda inginkan adalah sebuah tool untuk men- 
dengarkan lagu, kemudian apabila ada lagu 


www.infolinux.web.id 


yang menarik, Anda ingin langsung memba- 
kar ke CD, dan sekaligus melakukan ripping 
dari CD Audio untuk mengoleksi lagu-lagu 
favorit dalam bentuk file. Cobalah melakukan 
hal tersebut di Linux. Di jamin, Anda, sebagai 
pengguna baru akan langsung berpaling ke- 
pada alternatif lain yang lebih mudah. 

Harus diakui, aplikasi-aplikasi di Linux 
masih kalah jauh dari aplikasi di apple atau 
Microsoft soal memahami user. Ada istilah 
bahwa linux user friendly hanya terhadap 
user tertentu yang mau memahami Linux. Cu- 
kup menarik memang, namun seperti omong 
kosong apabila kita kemukakan hal tersebut 
kepada pengguna awam. 

Hal lain yang cukup menyedihkan dari 
Linux dan aplikasi open source adalah aplika- 
si yang tidak siap rilis. Beberapa fitur mung- 
kin sangat matang dan tanpa tanding, namun, 
dokumentasinya ternyata nol besar, dan ter- 
kadang terdapat pesan kesalahan yang terlalu 
gaul. Belum siap rilis. Pengguna awam akan 
kebingungan dan menolak Linux. 

Mendengar opini ini, pasti ada yang akan 
membantah dan mengatakan bahwa kalau 
begitu, mari kita nikmati Linux dan biarkan 
yang lain menggunakan Windows atau apple. 
Pengguna windows juga bisa sekalian menik- 
mati virusnya. Pengguna Linux adalah peng- 
guna komputer terpilih. 

Hal tersebut akan menjadikan kita menjadi 
kalangan yang eksklusif, merasa diri sendiri 
paling hebat. Kalau pandangan tersebut te- 
rus dipertahankan, tak heran apabila dalam 
3 atau 4 tahun ke depan, porsi Linux di area 
desktop masih sekitar 1 atau 2 persen. Jauh 
dari Windows yang bertahan di 94 persen. 

Berani mencoba, inovatif, dan melakukan 
sesuatu secara total (profesional) adalah pe- 
lajaran yang saya dapatkan selama bekerja di 
dunia open source. Tanpa itu, kita tidak akan 
bisa bersaing ke dunia global. Namun, berani 
melihat kelemahan diri sendiri dan mau mem- 
perbaikinya akan lebih terpuji lagi. Selamat 
kepada para juara, tetaplah bertahan dan 
meningkatkan diri! 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 











Tahun 2004 memang merupakan tahun ke- 
bangkitan bagi Linux. Di tahun 2004 kita 
bisa melihat banyak pihak yang mulai me- 
ngalihkan perhatiannya ke Linux. Beberapa 
pemerintahan di Eropa sudah sepakat untuk 
menggunakan Linux dalam sistemnya, namun 
kasus-kasus yang dihadapkan ke Linux-pun 
juga tidak semakin sedikit. 

Selain itu, meningkatnya kepopuleran 
Linux ditahun 2004 disebabkan karena banyak 
distro baru yang bermunculan dan menghi- 
dangkan berbagai jenis rasa dan kelezatan 
yang berbeda. Dan hal ini membuat banyak 
orang tergerak untuk mencicipi Linux tanpa 
harus terganggu masalah-masalah legalitas 
yang nyempil di gigi, seperti yang diperlihat- 
kan pada sebuah iklan sikat gigi. 

Salah satu distro yang terkenal, SUSE 
Linux (novel.com/linux/suse/) semakin mem- 
perlihatkan keseriusannya dalam mengem- 
bangkan Linux hingga ke tahap “menyenang- 
kan buat setiap orang”, karena bertahun-ta- 
hun orang takut menggunakan Linux yang 
harus berhadapan dengan tampilan teks, 
sedangkan sistem operasi lainnya sudah 
dengan tampilan GUI yang menawan. Dengan 
tool dashyat miliknya, YaST, SUSE Linux 
menawarkan kemudahan konfigurasi tanpa 
perlu lagi menggunakan teks editor, semua 
konfigurasi dilayani dengan tampilan GUI 
yang sangat user-friendly. 

Selain itu Fedora Core (fedora.redhat.com) 
juga tidak boleh dikesampingkan, distro baru 
yang merupakan reinkarnasi dari RedHat ver- 
si gratis ini lebih maju dalam menghadirkan 
update-update terbaru dalam paket-paket 
instalasinya dibanding SUSE Linux dan Man- 
drakelinux, bahkan tampilan grafisnya lebih 
menggoda. Lihat saja tampilan menu GRUB 
dan grafikal boot yang menawan. Hanya saja, 
beberapa paket lainnya masih harus di down- 
load secara manual, seperti beberapa aplikasi 
multimedia. 

Selanjutnya, aplikasi e-mail client di Linux 
juga tidak kalah perkembangannya dengan 
distro, beberapa aplikasi e-mail client baru 


. METAMORFOSIS 


E. Wiryadi Salim, Redaksi InfoLINUX 


juga muncul di tahun 2004. Tidak mau ka- 
lah dengan saudaranya FireFox, Thunder- 
bird (moziila.org/products/thunderbird/) juga 
mulai unjuk gigi. Aplikasi e-mail client yang 
satu ini sangat simpel namun kaya akan fitur. 
Walaupun masih terdapat beberapa kekura- 
ngan, yang mungkin disebabkan usia yang 
masih sangat muda. Namun dapat diperki- 
rakan di masa yang akan datang e-mail client 
ini akan menguasai penggunaan e-mail client 
di Linux. 

Sedangkan aplikasi lainnya adalah Evolu- 
tion (ximian.com/products/evolution/), e-mail 
client yang satu ini benar-benar siap. Dengan 
rilisnya versi 2, Evolution semakin menggoda 
dengan fitur-fitur yang memikat, seperti Ca- 
lendar, Addressbook, Task, bahkan Virtual 
Folder. Selain itu, Evolution disertai tampilan 
GUI yang bersahabat dan perbaikan bug-bug 
yang biasanya terjadi pada versi 1.x. Penulis 
saja menggunakan e-mail client ini untuk me- 
nerima berbagai e-mail yang menggunakan 
server POP. Selain itu, Evolution juga penulis 
gunakan dalam menyusun addressbook dan 
jadwal kegiatan. 

Aplikasi-aplikasi video player di Linux 
sudah sangat matang dalam memutar me- 
dia-media video. Ambil contoh media DVD, 
yang tahun-tahun sebelumnya masih ban- 
yak mengoleksi kekurangan. Dulunya DVD 
dengan kode proteksi CSS selalu bermasalah 
jika diputar di Linux, selain itu, fitur untuk me- 
nampilkan menu DVD masih penuh dengan 
bug. Namun, saat ini semua itu bukan ma- 
salah lagi. Dengan menggunakan Xine (xine. 
sourceforge.net), memutar DVD tidak akan 
menemui masalah-masalah tersebut. Fitur- 
fitur standar sudah dimiliki oleh aplikasi ini, 
seperti screenshot, subtitle, bahkan closed 
caption yang juga sejenis subtitle yang belum 
dimiliki oleh banyak player-player DVD. Kuali- 
tas suara yang dihasilkan juga memuaskan, 
mendukung fitur dts, yang paling diminati 
dalam memutar DVD. 

Salah satu player video lainnya adalah 
Mplayer (mplayerhg.hu). Player video ini ma- 


www.infolinux.web.id 





Sang Juara! 





sih memiliki kekurangan klasik untuk memu- 
tar DVD, namun unggul dalam memutar ber- 
bagai format video, termasuk DivX yang dapat 
langsung diputar tanpa harus menginstalasi 
pustaka DivX , seperti halnya MediaPlayer. 

Game-game di Linux juga tersedia sangat 
banyak yang menarik dan menghibur. Per- 
tama Anda bisa memainkan game TuxRacer 
(tuxracer.sourceforge.net), dimana Anda akan 
memainkan peran Tux yang meluncur pada 
es di bukit-bukit es dengan memakan ikan- 
ikan yang dilewati sebanyak mungkin. Game 
ini sangat menghibur. Sedangkan, bagi Anda 
yang merupakan penggemar permainan bill- 
yard, Anda harus mencoba Foobillard (foobil- 
lard.sunsite.dk) yang memberikan tampilan 
grafis yang sangat halus hingga membuat 
Anda terkesima dengan tampilan 3D yang 
perlihatkan oleh game ini. Tentu video card 
Anda harus mendukung fitur akselerasi 3D 
untuk menjalankan game ini. 

Dalam hal Instant Messanging, Linux kaya 
dengan aplikasi-aplikasi IM, bahkan keba- 
nyakan diantaranya merupakan aplikasi IM 
multiprotokol. Salah satu yang terkenal dan 
terbaik adalah Gaim (gaim.sourceforge.net), 
karena selain multiprotokol, aplikasi IM ini 
kaya akan plug-in dan themes untuk meng- 
hiasi suasana chatting Anda. Walaupun Gaim 
selalu mendapatkan masalah protokol Yahoo! 
Messanger, namun dengan cepat dikeluarkan 
update terbaru. Satu hal yang kurang dari ap- 
likasi IM ini, yaitu belum dilengkapi dengan 
fitur BUZZ. 

Terakhir membahas majalah kita yang 
tercinta ini. InfoLINUX sudah mengalami be- 
berapa tahap metamorfosis. Format saat ini 
tentulah bukan yang sempurna dan masih 
banyak pembenahan sana sini, selain itu 
tahap metamorfosis tidak berakhir di sini, 
karena masih banyak tahap lagi yang harus di 
jalani. Tentunya feedback dari para pembaca 
sangat diharapkan untuk memajukan Info- 
LINUX. Karena masukan-masukan dari pem- 
baca menjadi katalisator bagi InfoLINUX untuk 
tampil lebih baik di masa-masa mendatang. 


INFOLINUX 01/2005 4l 





PT Mandara Selular Indonesia (MSI) 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 











Linux di Operator 
Telepon Selular MSI 


Beberapa perusahaan telekomunikasi di Indonesia telah mengg 
Linux dan software open source, terutama sebagai aplikasi di li 
nya. Linux di bisnis edisi ini berupa hasil liputan InfoLINUX di sa 







lah satu or 


seluar berbasis teknologi CDMA, PT Mandara Selular Indonesia (MSI). 


ernel Linux dan software open 
source lainnya disebut sebagai 
sistem operasi multi platform. 


Artinya, Linux dapat digunakan mulai dari 
peralatan kecil seperti jam tangan, hand- 
phone, hingga pengontrol pabrik, dan kom- 
puter mulai dari palmtop, laptop, desktop, 
hingga komputer mini dan main frame. 
Tidak ketinggalan di Indonesia, dalam dua 
tahun terakhir telah bermunculan hand- 
phone yang diotaki sistem operasi Linux. 
Lebih jauh lagi, Linux juga mengotaki ba- 
nyak komputer yang berhubungan dengan 
telekomunikasi selular. Mulai dari SMS 
gateway, mail server, web server, hingga ap- 
likasi canggih untuk memenuhi kebutuhan 
pelanggan, semua bisa menggunakan kom- 
puter dengan sistem operasi Linux. 

Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana 
salah satu operator telepon selular PT Man- 
dara Selular Indonesia (dulu dikenal dengan 
nama Mobisel) ini bergelut dengan Linux, 





Server-server Linux di MSI. 


42 INFOLINUX 01/2005 


akhir November lalu kami mewawancarai 
Head of Help Desk MSI, Tungky Soenoto, 
di kantornya, Graha Mobisel, Jalan Mam- 
pang Prapatan Raya No. 139, Warung Bun- 
cit, Jakarta Selatan. Berikut rangkumannya. 


Server-server yang tidak pernah 
mati 

Menurut Tungky, MSI telah sejak Agustus 
2003 menggunakan Linux untuk lima kom- 
puter sebagai server yang bekerja secara te- 
rus menerus selama 24 jam sehari dan 7 hari 
seminggu. Semua server itu menggunakan 
komputer rakitan dengan pilihan kompo- 
nen seperti motherboard, power supply, dan 
harddisk yang terkenal baik di Indonesia. 
Tungky memilih distro Linux Red Hat 9 
untuk kelima server Linux MSI. 

Komputer Linux pertama digunakan se- 
bagai server web www.neon.co.id, dengan 
Apache, Jakarta Tomcat, dan seerver data- 
base MySOL. Spesifikasi hardware adalah 


€ 





www.infolinux.web.id 


prosesor dual Xeon 2,4 GHz, RAM 1 GB, 
dan hard disk SCSI. Komputer Linux kedua 
menggunakan Postfix sebagai server mail dan 
SquirrelMail sebagai webmail, dengan spesi- 
fikasi yang sama dengan komputer pertama. 

Mesin Linux ketiga menggunakan Squid 
untuk proxy, Linux keempat menggunakan 
PostNuke untuk Intranet, dan mesin kelima 
untuk backup. Ketiga komputer terakhir 
ini memiliki spesifikasi prosesor yang lebih 
rendah dari dua komputer pertama, yaitu 
cukup sebuah Penitum IV, sedangkan RAM 
dan harddisk semua sama. 

Semua server Linux di MSI melayani 
sekitar 180 pengguna dari dalam (manaje- 
men dan karyawan) dan puluhan hingga 
ratusan ribu pihak lain (pelanggan, calon 
pelanggan, dan masyarakat umum). Peng- 
guna dari dalam MSI tidak hanya yang ada 
di kantor pusat Jakarta, tapi juga di beberapa 
cabang antara-lain di Lampung, Bandung, 
Semarang, Surabaya, dan Bali. 


Alasan memilih Linux dan open 
source 
“Alasan kami memilih Linux, selain karena 
free, tidak perlu membayar lisensi, juga 
tersedia banyak pilihan aplikasi dan lebih 
aman terhadap virus,” kata Tungky. 
“Meskipun pada awal-awalnya kami 
harus belajar keras untuk bisa mengonfigu- 
rasi server Linux dengan baik, hanya dalam 
waktu yang tidak terlalu lama kami sudah 
terbiasa dengan menu dan perintah-perin- 
tah di Linux,” jelas Tungky lebih lanjut. 
Tungky menjelaskan bahwa Linux lebih 
stabil sehingga tidak pernah mengalami 
hang atau BSOD (Blue Screen of Death). 
“Semua server Linux kami sudah bekerja 


akan sistem operasi 






Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





lebih dari setahun tanpa meminta restart,” 
ungkap Tungky. 

Tungky juga merasa lebih tenang me- 
ngelola server-server Linux, khususnya ser- 
ver email yang sudah dilengkapi dengan 
anti virus dan anti spam yang juga tersedia 
secara free. Anti virus di Linux berjasa untuk 
menyingkirkan email-email yang mengan- 
dung virus, sedangkan anti spam membantu 
pengguna mengenali bahwa email yang 
diterima dicurigai sebagai spam atau bukan. 


Belajar dari buku, teman, dan 
Internet 

Tungky sebagai satu-satunya orang yang 
bertangggung jawab operasional urusan 
server-server MSI, pertama mengenal Linux 
dari hasil belajar di Inixindo, Jakarta. Ke- 


mudian ia mencoba mengimplementasikan 
hasil belajar itu, plus membaca buku dan 
informasi di Internet, dengan menginstalasi 
distro Linux Red Hat 9. CD distro Red Hat 9 
itu ia peroleh dari buku mini yang diterbit- 
kan InfoLINUX dan Penerbit Dian Rakyat. 

Pilihan jatuh kepada distro Red Hat wak- 
tu itu karena banyak penggunanya, sehing- 
ga mudah mendapatkan jawaban jika ada 
masalah. Selain membaca buku cetak dan 
buku atau manual yang tersedia di Internet, 
Tungky sering mendapatkan bantuan dari 
teman-teman sesama pengguna Linux se- 
tiap kali menemui kesulitan. 

“Dukanya memakai Linux, terasa pada 
saat pertama kali mengimplementasikannya 
di lingkungan MSI. Terasa sangat sulit. Apa- 
lagi ditargetkan semua server harus ‘live’ 





PT Mandara Selular Indonesia (MSI) 





Sekilas tentang MSI 


PT Mandara Selular Indonesia yang disingkat MSI ini dulu ber- 

nama PT Mobile Selular Indonesia (Mobisel). MSI menggunakan 

teknologi CDMA 2000 1x yang merupakan salah satu dari teknologi 

nir kabel terkini. CDMA (Code Division Multiple Access) 2000 1x dapat memenuhi kebutuh- 
an komunikasi suara dan data kecepatan tinggi dengan mengoptimalkan penggunaaan pita 
frekuensi yang tersedia. CDMA 450 merupakan salah satu varian dari teknologi CDMA 2000 
1x, yang siap memberikan layanan 3G (telekomunikasi bergerak generasi ketiga) dengan 
menggunakan CDMA 2000 EVDV. 

Dengan beroperasi pada pita frekuensi 450 MHz, BTS dari CDMA 450 memiliki cakup- 
an yang lebih luas dibandingkan dengan cakupan dari BTS dengan teknologi lain. Dengan 
demikian, jumlah BTS CDMA 450 yang diperlukan untuk mencakup suatu luasan geografis 
lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah BTS dengan teknologi lain. Jangkauan BTS yang 
lebih jauh membuat CDMA 450 MSI ini mampu melayani pelanggan hingga ke desa-desa. 

Saat ini MSI telah mencakup wilayah propinsi Lampungdan MSI juga mendapat lisensi 
operasi nasional. Untuk wilayah Lampung, jangkauan neo n (nama produk CDMA 450 dari 
MSI) meliputi antara lain kota-kota dan desa-desa sebagai berikut: Lampung Selatan (Pene- 
ngahan, Palas, Tanjung Bintan, Sidomulyo, Ketibung, Padang Cermin, Natar, Gedong Tataan, 
Negeri Katon), Bandar Lampung (Tanjung Karang Pusat, Tanjung Karang Barat, Tanjung Ka- 
rang Timur, Teluk Betung Barat, Teluk Betung Selatan, Teluk Betung Utara, Sukarame), Lam- 
pung Timur (Pekalongan, Batang Hari, Labuhan Maringgai, Jabung, Sekampung, Purboling- 
go, Sukadana), Metro (Metro Pusat, Metro Utara, Metro Barat, Metro Timur, Metro Selatan), 
Lampung Tengah (Bandar Jaya, Terbanggi Besar, Gunung Sugih, Pungkur, Seputih Raman, 
Seputih Banyak, Padang Ratu, Bangun Rejo, Trimurjo), Tulang Bawang (Menggala, Unit II, 
Unit IV, Banjar Agung, Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Udik, Bujuk Agung, Rawa 
Jitu), dan Lampung Utara (Bukit Kemuning, Abung Barat, Kota Bumi, Abung Selatan, Abung 
Timur), Lampung Barat (Sumber Jaya, Fajar Bulan, Sekincau, Giham, Air Hitam, Way Tebu), 
Way Kanan (Banjit, Kasui, Baradatu, Way Tuba, Blambangan), dan Tanggamus (Pringsewu, 
Gading Rejo, Kota Agung, Wonosobo, Talang Padang, Pugung). 

Sebelumnya, MSI atau ketika masih bernama Mobisel hanya beroperasi dengan teknologi 
analog NMT (Nordic Mobile Telephone) pada frekuensi 450 MHz (NMT 450). MSI juga masih 
melayani pelanggan lama yang menggunakan teknologi NMT 450 tersebut. 

Informasi lebih lengkap tentang MSI dapat Anda peroleh dari www.msi450.com atau al- 
amat web yang sesuai dengan nama produknya, www.neon.co.id. 





www.infolinux.web.id 





Tungky Soenoto - Head of Help Desk MSI. 


dalam waktu yang pendek, dan saya ter- 
masuk pemula dalam Linux. Selain itu juga 
agak sulit untuk pertama kali, menentukan 
software pendukung apa saja yang akan di- 
implementasikan pada server-server Linux 
saya. Berbekal dengan googling atau brows- 
ing di Internet dan tanya sana-sini akhirnya 
semua bisa diatasi,” ungkap Tungky. 


Tanggapan pelanggan, karyawan 
dan manajemen 

Seperti umumnya  pengakses Internet, 
pelanggan MSI tidak pernah menanyakan 
software apa yang digunakan pada server. 
MSI juga merasa tidak perlu untuk mem- 
publikasikan ke sisi pelanggan mengenai OS 
yang dipakai di lingkungan MSI. Karyawan 
umumnya juga tidak menanyakan sistem 
operasi apa yang digunakan. Namun ada 
beberapa karyawan yang menyatakan ke- 
senangannya karena tidak lagi menerima 
email yang mengandung virus setelah server 
email menggunakan Linux. 

Tidak seperti pelanggan dan karyawan, 
pihak manajemen atau direksi MSI sangat 
berkepentingan dengan perlunya MSI 
menggunakan semua server berbasis Linux. 
Seperti diungkapkan Tungky sebelum- 
nya, manajemen MSI memutuskan meng- 
gunakan Linux karena sadar sepenuhnya 
akan kelebihan-kelebihan Linux dibanding 
sistem operasi lainnya, terutama dari dari 
sudut pandang keuangan yang tidak me- 
merlukan biaya yang besar untuk membeli 
lisensi OS. “Harapan saya pribadi terhadap 
pengguna Linux di Indonesia adalah supaya 
lebih banyak lagi tersedia mailing-list un- 
tuk user-user lokal sehingga dapat berbagi 
pengalamannya dalam mengembangkan 
Linux beserta aplikasi pendukungnya,” kata 
Tungky menutup wawanacara. 4) 
Rusmanto (rus@infolinux.co.id) 


INFOLINUX 01/2005 43 





Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





Dari Komunitas Untuk Komunitas 





Sosialisasi Linux KPLI Batam 


LUG (Batam Linux User Group) atau KPLI Batam bertujuan 

mensosialisasikan Linux, sebagai mediator penyaluran mi- 
nat dan bakat para Linuxer Batam akan kecintaannya pada Linux. 
Kegiatan sosialisasi Linux ke sekolah mulai diadakan pada tanggal 
11 Desember 2004 sampai dengan Juli 2005. Giliran pertama jatuh 
pada SMU Negeri 1 Batam. Kegiatan ini dilakukan secara kontinyu 
setiap dua atau tiga minggu sekali pada tiap sekolah yang berbeda di 
Batam. Acaranya diisi dengan pengenalan OpenOffice, multimedia, 
dan aplikasi pendidikan pada Linux. 

Masyarakat Batam yang pada umumnya adalah masyarakat kota 
industri ini belum banyak mengenal Linux. Mereka beranggapan 
Linux adalah sesuatu yang sulit dipelajari, tidak user friendly, dan lagi 
perusahaan-perusahaan di Batam lebih memfokuskan menerima 
tamatan-tamatan yang menguasai sistem operasi Windows dengan 
Microsoft Office-nya. Karena alasan itulah BLUG ingin mengadakan 
kegiatan road show ke sekolah — sekolah di Batam, untuk menun- 
jukkan ada alternatif lain yang tentunya tidak kalah menarik untuk 
dipelajari. 

Informasi lengkap tentang BLUG dapat diperoleh dengan meng- 
akses situs http://linux.students.polibatam.ac.id atau mengirim 
email ke blug@students.polibatam.ac.id. BLUG juga akan menga- 
dakan kegiatan lain seperti seminar, talk show dan workshop agar 
Linux semakin dikenal di kalangan masyarakat dan pelajar di Ba- 
tam. ORus 


KSL SMART UNS Solo Berdiri 


SL SMART merupakan Kelompok Studi Linux yang berada di 

lingkungan D3 Ilmu Komputer FMIPA UNS. KSL SMART me- 
miliki pengertian Kelompok Studi Linux yang berada di Universitas 
Sebelas Maret (SMART) dan juga berarti cerdas. 

KSL SMART berdiri pada Rabu, 23 Juni 2004 pukul 15.30 WIB di 
Laboratorium Komputasi 4 FMIPA UNS. Kedudukan KSL SMART 
berada di bawah Emailkomp (Entitas Mahasiswa Ilmu Komputer, 
nama Himpunan Mahasiswa D3 Ilmu Komputer) sebagai unit or- 
ganisasi yang bersifat semi independen, dan tahun depan akan 
berdiri sendiri. 

KSL SMART lahir dari kebutuhan mahasiswa yang ingin bersa- 
ma-sama mengenal lebih jauh GNU/Linux dan ingin memperkenal- 
kan sistem operasi yang bersifat FREE sebagai pengganti Windows, 
khususnya di jurusan D3 Ilmu Komputer. KSL SMART dipimpin 
seorang ketua Nur'aini Ahmad, wakil ketua Lasgaja Arintoko dan 
beberapa koordinator divisi. 

Untuk lebih mengarah kepada sasaran end-user, KSL SMART 
menetapkan distro baku dalam proses sharing ilmu yaitu Linux 
Mandrake dengan pertimbangan user-friendly, accessibility, flexibi- 
lity, dan lain-lain. KSL SMART juga merancang kurikulum pelatihan 
terpadu dengan sasaran anggota KSL, terutama yang masih newbie. 

Milis KSL SMART adalah ks/I@eroups.or.id. Alamat website resmi 
http://mipa.uns.ac.id/-ksl atau http://www.ksl.cjb.net. Kontak: Andi 
Mohamad Rojab (08172853019), email: ksl@mipa.uns.ac.id. ARus 


Berikut ini adalah daftar KPLI yang diketahui saat ini 


BALINUX 
Situs: http://bali.linux.or.id 


KLUB 
Situs: http://bandung.linux.or.id 


BULUX 
Situs: http://bogor.linux.or.id 


GoLA 
Situs: http://gorontalo.linux.or.id 


KPLI Jakarta 
Situs: http://jakarta.linux.or.id 


KPLI Madiun 
Situs: http://madiun.linux.or.id 


Maling (MAlang LINux user Group) 
Situs: http://malang.linux.or.id 


LUGU 
Situs: http://makassar.linux.or.id 


KPLI Manado 
Situs: http://manado.linux.or.id 


Sumber: linux.or.id 


44  INFOLINUX 01/2005 


MINUX 
Situs: http://palembang.linux.or.id 


ATLAS 
Situs: http://jateng.linux.or.id 


KPLI Sidoarjo 
Situs: http://sidoarjo.linux.or.id 


KPLI Solo 
Situs: http://solo.linux.or.id 


KLAS 
Situs: http://surabaya.linux.or.id 


KPLITS 
Situs: http://its-sby.linux.or.id 


KPLI Medan 
Situs: http://medanlinux.com 


KPLI Padang 
Situs: http://padang.linux.or.id 


KPLI Yogyakarta 
Situs: http://yogya.linux.or.id 





www.infolinux.web.id 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 





Tutorial 





Apa Sih Sebenarnya... 





LDAP? 


APA SIH SEBENARNYA... 





Lebih Mendalam Tentang LDAP? 





Dave Coulson memberikan bocoran kepada Anda mengenai apa saja yang tersembunyi 
dari hal semacam hirarki database ini. 


Sebelumnya, kita sebenarnya ngebahas 
LDAP atau LAPD? 

LDAP atau dibaca 'el-dap', kependekan dari 
Lightweight Directory Access Protocol, yaitu 
semacam hirarki database, bukannya nge- 
bahas polisi. 


Terus, apa LDAP ini? 

LDAP merupakan sebuah protokol untuk 
mengakses informasi berbasis direktori me- 
lalui sebuah jaringan. Informasi di server 
LDAP tersebut memiliki bentuk struktur 
yang berhirarki, bukannya berformat kolom 
dan baris, seperti halnya database normal, 
sehingga memudahkan untuk memasukkan 
sejumlah besar detail yang mirip dalam ben- 
tuk yang terorganisir. Awalnya, server LDAP 
merupakan sesuatu yang terdapat diantara 
LDAP client dan sebuah server DAP (X 500), 
jadi untuk mengurangi resource yang dibu- 
tuhkan menjalankan client. Karena LDAP 
memberikan fitur-fitur yang lebih sedikit 
dibandingkan dengan DAP, orang-orang 
akhirnya berhenti menggunakan DAP un- 
tuk semua aplikasi, kecuali yang merupakan 
aplikasi yang paling powerful, dan hanya 
menjalankan sebuah server LDAP untuk 
sendiri untuk mengatasi segalanya. LDAP, 
dengan berorientasi direktori, pertama kali 
digunakan untuk mencari informasi yang 
Anda inginkan — memberitahukan Anda 
letak informasi tersebut di dalam struktur 
direktori — dan kemudian Anda menyuruh 
LDAP untuk mencari dan menyerahkan 
datanya. Salah satu keuntungan utama dari 
hal ini adalah Anda dapat mendistribusikan 
secara transparan informasi ini kebanyak 
mesin, jadi tidak seperti teknik load balanc- 
ing yang tradisional, Anda bisa memperoleh 
bagian-bagian terpisah dari direktori terse- 


but pada mesin yang berbeda. Dan itu, ber- 
arti, mirip dengan menyimpan direktori-di- 
rektori yang berbeda di filesystem root Linux 
pada mount-mount NFS dari server-server 
file yang berbeda-beda. Hal ini memberi- 
kan skalabilitas yang tidak diberikan oleh 
sistem-sistem penyimpanan data lainnya 
serta Anda bisa menentukan skala yang di- 
inginkan apakah naik atau turun, masing- 
masing komponen di dalam struktur tanpa 
harus merubah yang lainnya. 


Jadi, ini seperti database? 

Anda dapat memikirkannya seperti hal- 
nya database dengan dimensi sebanyak N, 
tapi jauh lebih mudah jika memikirkannya 
seperti sebuah struktur dengan gaya po- 
hon, dengan satu objek sebagai anak dari 
yang lainnya, dan seterusnya. Jika, sebagai 
contohnya, Anda memasukkan data-data 
personel, maka akan berbentuk dengan 
perusahaan di bagian atas, kemudian ma- 
sing-masing departemen, kemudian para 
manajer, dan akan terus ke bawah dalam 
hirarki power di dalam organisasi hingga 
mencapai seseorang yang bukan atasan sia- 
papun. 

Memasukkan sebuah objek untuk masing- 
masing orang tidak ada gunanya kecuali 
Anda memberi beberapa informasi menge- 
nainya, jadi kita dapat mengatur variabel- 
variabel di dalam objek-objek untuk me- 
masukkan informasi yang spesifik, seperti 
nama mereka, ekstensi telfon dan lainnya. 
Sesungguhnya, masing-masing orang yang 
merupakan “anak dari objek inisial mereka 
sebenarnya sama saja dengan variabel-varia- 
bel lain yang dimasukkan di dalam objek se- 
seorang, seperti halnya sebuah variabel yang 
merupakan cabang di dalam pohon. 


www.infolinux.web.id 


Bisakah saya memasukkan apapun selain 
orang ke dalamnya? 

Tentu saja Anda bisa, selama masih berupa 
hirarki yang berstruktur, hampir mirip 
dengan filesystem pada sebuah komputer. 
Anda mungkin memasukkan data-data 
ulangtahun ke dalamnya, tetapi berhubung- 
an dengan bentuk alamiah dari informasi, 
akan jauh lebih efisien untuk menggunakan 
database yang sesuai. Jika Anda merupakan 
sebuah retailer yang on-line Anda dapat 
memilih untuk memasukkan nama-nama 
produk Anda menggunakan LDAP, jadi 
Anda dapat mengorganisir masing-masing 
komponen ke dalam grup-grup yang mu- 
dah diakses, yang akan diperlihatkan dalam 
tampilan dari service tersebut. 

Di dalam masing-masing objek yang 
menunjukkan sebuah produk, Anda mung- 
kin memasukkan manufakturnya, sebuah 
referensi, harga, keterangan pendek, dan 
lainnya yang berkenaan dengan tipe spesi- 
fik produk tersebut. Anda mungkin meng- 
inginkan daftar dari semua produk dari 
sebuah spesifik manufaktur, dengan daftar 
dari detail-detail kontak dan sebuah no- 
mor rujukan dalam bagian yang terpisah 
dari direktori, yang dapat diselesaikan 
secara cepat dengan menyampaikan ke 
server LDAP untuk “return all objects with 
manufacturer=" RedHat” and are below such 
and such an object'. Bahkan jika Anda me- 
masuki sepuluh level ke dalam direktori 
dengan produk-produk, Anda dapat dengan 
cepat memperoleh ‘path’ ke objek individual 
secara cepat dan mudah. 


Bagaimana data terorganisir? 


Setiap item dari data dengan LDAP telah 
terorganisir dalam struktur bergaya pohon, 


INFOLINUX 01/2005 45 


APA SIH SEBENARNYA... 





Lebih Mendalam Tentang LDAP? 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


Tutorial 











dengan masing-masing item, atau entri, 
memiliki ‘Distinguishing Name atau ‘dn’ 
sendiri. Setiap entri memiliki tipe, biasa- 
nya dikenal dengan ‘objectClass’, mengatur 
atribut ke sebuah entri yang semata-mata 
merupakan sub-entri dari entri tersebut. 
Tidak biasanya terdapat sebuah DN tunggal 
yang segalanya merupakan untuk sebuah 
sub-entri, walaupun jika banyak orang ber- 
bagi sebuah server LDAP dan data memer- 
lukan untuk tetap dalam keadaan terpisah 
secara keseluruhan, mungkin berupa mul- 
tiple DN-DN level atas. Jadi, kita memiliki 
sebuah objek level atas dengan dn ‘o=il’, 
huruf ‘o’ ini bisa sebarang dan berarti ‘or- 
ganisasi'. Kita tentu saja bisa menyebutnya 
‘organisasi=il’, tetapi jika Anda menggu- 
nakan variabel-variabel DN yang panjang 
dan mengerjakan cara Anda melalui bebe- 
rapa level yang bagus, DN untuk objek-ob- 
jek lebih rendah menjadi lebih cepat tidak 
terurus. Dibawah ‘o=il’, Anda mungkin 
membuat sebuah daftar dari keluaran-kelu- 
aran, yang pertama ‘1=1’. Jadi kita memiliki 
‘i=l’ sebagai sub-entri dari ‘o=il’, jadi DN 
akhir dari keluaran pertama adalah ‘i=1, 
o=il’. DN-DN dituliskan dengan objek level 
tertinggi pada sebelah kanan dan sebuah ko- 
ma untuk memisahkan variabel-variabel in- 
dividu. Jika kita memasukkan artikel dalam 
sebuah keluaran, dengan variabel ‘a’, kita 
jadi bisa memiliki DN 'a-artikel, i=1, o=il’. 
Tentu saja kita bisa memiliki tipe-tipe yang 
berbeda dari entri-entri sebagai anak dari 
yang lainnya, jadi kita mungkin memiliki 
sebuah variabel “c' untuk masing-masing 
keluaran untuk semua orang yang berkon- 
tribusi ke keluaran spesifik tersebut. 

Seperti yang telah disebutkan sebelum- 
nya, setiap entri memiliki sebuah variabel 
objectclass, yang membedakan tipe ob- 
jek entri spesifik dari segala hal lainnya. 
Kita mungkin memiliki ‘majalah’, ‘artikel’, 
‘gambar’, ‘person’, dan yang mirip; biasanya 
hal-hal tersebut tidak terlalu spesifik. Setiap 
entri akan memiliki objectclass-nya yang 
diatur sebagai satu dari daftar yang belum 
didefinisikan, sehingga jika kita ingin men- 
cari melalui semua entri ‘orang’ dalam 
semua direktori ‘o=il’, hal tersebut dapat 
diselesaikan secara cepat dan mudah. Dari 
sudut pandang pengguna, “objectclass” ke- 
lihatannya mirip sebagai sub-entri, tetapi 
masing-masing entri hanya boleh memiliki 


46  INFOLINUX 01/2005 


satu “objectclass”, dan hal ini berpengaruh 
pada fungsionalitas dari entri spesifik, se- 
perti halnya sub-entri objek yang diperbo- 
lehkan. 


Bagaimana saya mengatur hak-hak 
akses untuk server LDAP? 

Izin-izin untuk slapd, server LDAP dari 
OpenLDAP, diatur di dalam file konfigurasi 
‘/etc/openldap/slapd.conf menggunakan 
opsi rootdn dan rootpw. Sekilas, Anda 
mungkin mengasumsikan bahwa rootdn di- 
peruntukkan bagi DN yang benar untuk en- 
tri spesifik, tetapi ini benar-benar sebarang 
saja dan tidak harus ada di dalam server di- 
rektori. Dengan tetap menggunakan direk- 
tori “o-il' sebelumnya kita mungkin meng- 
gunakan di bawah ini: 

rootdn “cn=root, o=i1” 

rootpw infolinux 


Kemudian, setelah me-restart LDAP, 
siapapun yang koneksi ke server LDAP 
akan melakukannya dengan izin root, se- 
perti halnya root pada mesin Linux, berarti 
dapat melakukan apa saja yang diinginkan. 
Dengan bergunanya hal ini bagi adminis- 
trator LDAP, tapi tidak berguna bagi para 
pengguna, terutama jika banyak grup ber- 
bagi server, tetapi kita menginginkannya 
tetap aman. Masing-masing pengguna 
bisa memiliki DN sendiri, yang memiliki 
izin individual yang diatur di dalam server 
LDAP. Kita bisa memiliki seorang pengguna 
‘cn=seseorang, o=il’ dan hanya membuat 
mereka mengakses direktori DN tertentu, 
atau tipe dari entri. Pertama-tama, kita per- 
lu untuk mengizinkan seseorang yang diberi 
kuasa berdasarkan sebuah entri untuk meng- 
ubah password untuk entri tersebut. Nah, 
untuk mengizinkan seseorang mengubah 
password mereka pada server LDAP 
access to attr-userPassword 

Dy Sel wile 

by anonymous auth 

by * none 


Hanya tinggal meletakkan, maka akan 
mengizinkan seorang pengguna untuk 
mengubah password milik mereka, kalau 
tidak maka akan menanyakan autentifi- 
kasi untuk koneksi anonymous. Jika Anda 
sudah terhubung, tetapi mencoba untuk 


mengubah ‘userPassword’ untuk orang 


www.infolinux.web.id 


lain, maka akan gagal. Kita bisa, jika kita 
mau, menambahkan entri-entri ekstra pada 
set di atas sehingga user tertentu, misalnya 
seorang administrator, bisa mengubah pass- 
word-password. Tambahkan: 

by “cn=admin, 0-01” write 


maka akan mengizinkan sebuah fungsi. 
Seperti biasanya, setelah mengubah isi dari 
file slapd.conf, restart slapd agar konfigu- 
rasi tersebut dimuat. Bahkan jika seorang 
pengguna lupa akan passwordnya, Anda 
dapat masuk dengan rootdn dan password 
untuk mengubahnya, jadi Anda tidak akan 
berakhir dengan situasi yang menyebalkan 
dimana Anda perlu untuk menginstalasinya 
ulang jika Anda lupa akan password root. 

LDAP sebagai service, memiliki potensial 
untuk dieksploitasi, seperti dengan lainnya, 
jadi seperti halnya larangan autentifikasi, 
perhatian juga seharusnya diperlihatkan 
ke user mana yang memiliki proses-proses 
slapd dan mesin mana yang dapat mengak- 
ses port-port, 389 dengan kedua tcp dan 
udp, menggunakan baik dengan ipchains 
atau iptables. Menggunakan tcp wrappers 
menghasilkan hasil yang sama, tetapi mem- 
buat udp terbuka untuk diserang. Kemung- 
kinannya adalah jika Anda menggunakan 
LDAP secara serius, LDAP akan dijalankan 
murni pada server backend tanpa hubungan 
langsung dengan Internet, jadi hal ini tidak 
akan menjadi masalah. 


Bagaimana saya mengakses server LDAP 
dari shell? 

OpenLDAP menawarkan beberapa tool 
command line untuk menjalankan fungsi- 
fungsi LDAP, baik dari shell secara lang- 
sung atau melalui format data LDIF. Yang 
paling mudah adalah Idapadd yang hanya 
melakukan penambahan data ke sebuah 
server LDAP. Idapadd ini dipanggil dengan 
beberapa opsi command line untuk menye- 
diakan autentifikasi, namun setelah itu Ida- 
padd akan menunggu entri data pada stdin, 
kecuali Anda memberitahukannya untuk 
mengeluarkan data dari sebuah file: 
Idapadd -f entries.Idif -x -D 
“cn=Admin, o-il" -w password 


atau 
Idapadd -x -D “cn-Admin, o=il” 
-W password 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 





Tutorial 





Nantinya, Idapadd tidak melakukan apa- 
pun kepada data hingga Ctrl-D ditekan, 
tetapi penggunaan format LDIF berguna 
jika Anda benar-benar paham yang Anda 
lakukan. 

Mencari juga mudah dilakukan, meng- 
gunakan Idapsearch. Jika kita ingin me- 
nampilkan entri cn untuk semua di bawah 
direktori “o—il kita akan melakukan: 
Idapsearch -L -b “o=il” “cn=*” 


Di sini, cn=* merupakan pencocokan 
untuk entri-entri yang kita ingin cocokkan 
dan kita bisa menspesifikasikan sebanyak 
yang kita inginkan, dengan LDAP menco- 
cokkan mereka semua. Lakukan: 
Idapsearch -L -b “o=il” 
Ten CO 


akan menampilkan semua entri cn yang 
mengandung subkata ‘foo’ dan sub-entri co 
dari masing-masing entri tersebut. Selama 
kita menggunakan opsi -L, informasi itampil 
dalam format LDIF, membuat pemahaman 
menjadi mudah dengan sebuah skrip atau 
tinggal mengimpor kedalam LDAP nanti- 
nya. 


Bisakah saya mengindex entri-entri 
tertentu? 

Seperti dengan database skala besar apa- 
pun, peng-index-an biasanya digunakan 
item-item harus ketika terdapat jumlah data 
yang sangat besar untuk mencari sesuatu 
jika Anda tidak ingin server ‘turun’ ketika 
Anda berusaha mengaksesnya. LDAP men- 
dukung indexing pada semua tipe entri, wa- 
laupun Anda mengindex sebuah string akan 
memerlukan memori lebih daripada sebuah 
angka, dalam lima cara yang berbeda-beda, 
jadi tergantung pada tipe pencarian yang 
ingin Anda lakukan, akan lebih berguna un- 
tuk menggunakan tipe index yang berbeda. 
Yang paling mudah adalah index present, 
yang hanya merupakan index boolean dari 
entri-entri yang tersedia, dan seperti con- 
toh, ini biasanya sebuah index default untuk 
semua tipe data. Setelah present kemudian 
index eguality, yang seperti yang Anda kira, 
adalah mengecek untuk eguality (kesa- 
maan), jadi jika Anda memiliki database 
pengguna dari 100.000 orang, masing-ma- 
sing dengan uid, lebih baik jika kita mengin- 
dex “uid' untuk equality, jadi mencari orang 


tertentu dengan uid lebih cepat dan efisien. 
Untuk string kita memiliki index substring, 
yang akan mempercepat pencarian non- 
eguality yang tanpa akhir, meski demikian 
penggunaan memori signifikan dibanding- 
kan dengan jumlah index, jadi hingga index 
benar-benar dibutuhkan lebih baik untuk 
tetap bersih, kecuali Anda memiliki hard- 
ware yang memadai. 

Tipe index yang terakhir, terpisah dari 
none adalah approx yang akan membuat 
sebuah index perkiraan untuk entri-entri. 
Seperti halnya dengan sub-string, ini tidak 
bersahabat dengan resource, tetapi jika An- 
da mencari daerah nilai-nilai angka, ini lebih 
baik. Seperti dengan semua opsi konfigurasi 
server, ini adalah pengaturan di dalam file 
slapd.conf: 
index default pres,eg 
index objectClass,i 
index o,co eg,sub,approx 


Di sini, index yang default diatur ke pres- 
ent dan eguality, dan kita telah memaksakan 
dengan variabel-variabel entri objectClass 
dan i. Untuk o dan co, kita telah mengatur 
ke eguality, substring dan approximate, wa- 
laupun index present akan dihapus untuk 
entri-entri ini. 


Bagaimana saya menjalankan LDAP 
melewati multiple mesin? 

Ada dua cara untuk menjalankan slapd 
melalui multiple mesin; pertama dengan 
replikasi, dimana load balancing diguna- 
kan untuk mendistribusikan guery-guery 
melalui mesin-mesin yang berbeda, yang 
lainnya adalah dengan mendistribusikan 
sebuah pohon spesifik ke server yang ber- 
beda. 

Dimulai dengan yang terakhir tadi, kita 
membuat sebuah entri dengan objectclass 
referral dan extensibleObject dan sebuah 
entri ref 
dn: dc-subtree,ozil 
Oo SOE ea 
objectClass: extensibleObject 
de: suptree 
ref: ldap://ldap.box.net/ 
dc=subtree,o=il/ 


Mudah bukan? Selama server LDAP yang 


lainnya memiliki direktori 'dc-subtree,o-il', 
distribusi benar-benar transparan ke client. 


www.infolinux.web.id 


APA SIH SEBENARNYA... 





Lebih Mendalam Tentang LDAP? 





Replikasi slapd bisa digunakan dengan 
menggunakan slurpd, yang mendistribusi- 
kan informasi dari sebuah server LDAP 
master ke beberapa slave, sehingga penggu- 
na dapat mengakses slave-slave tanpa harus 
“membunuh” master lebih cepat. Pertama, 
kita perlu untuk memberitahukan ke mas- 
ter kita untuk melakukan dump pada semua 
operasi yang melakukannya, jadi slave-slave 
dapat melakukan hal yang sama. Dengan 
mengatur opsi-opsi replica dan replogfile 
«namafile» di dalam slapd.conf, apapun 
yang dilakukan akan muncul di dalam file 
log yang mana slurpd dapat digunakan un- 
tuk mengupdate slave-slave. 

replica lebih kompleks, seperti digunakan 
untuk menyampaikan ke slurpd slave-slave 
mana saja yang diupdate dengan direktori- 
direktori yang mana saja, dan dapat diatur 
sebagai: 
replica host-slave.example. 
com: 389 
binddn=”cn=Replicator,o=i1” 
bindmethod=simple credential= 
Secret 


Di sini, binddn merupakan username 
yang digunakan untuk autentifikasi dan 
harus ada pada server LDAP slave jika tidak 
sama seperti rootdn untuk slave. Variabel 
binddn penting, seperti di dalam konfigu- 
rasi untuk slave, setiap penulisan fungsi 
dilakukan di dalam skup updatedn, yang 
seharusnya sama seperti binddn yang akan 
dikirim ke master untuk diproses, daripada 
pergi ke hanya sebuah slave. Setelah ini sele- 
sai, kita dapat melakukan shutdown master 
slapd, menyalin direktori yang didefinisi- 
kan di dalam slapd.conf ke slave, sehingga 
keduanya memulai dengan hal yang sama. 
Kemudian, kita memulai slapd master dan 
slave, walaupun pada saat ini keduanya tidak 
akan direplikasi secara otomatis. Jika Anda 
melakukan opsi menulis pada server mas- 
ter kemudian memeriksa log-log replikasi, 
Anda akan dapat melihat apa yang dilaku- 
kan slapd dalam format LDIF. Sekali Anda 
menjalankan slurpd, slave menjadi sinkron 
dan semuanya senang. Lebih dipilih untuk 
menjalankan server slurpd pada mesin yang 
sama sebagai server master, agar tidak perlu 
melakukan suatu hal ekstra seperti NFS un- 
tuk memberikan akses kepada mesin lain 
untuk melakukan log replikasi. A (LXF11) 


INFOLINUX 01/2005 47 





Solusi Kami Buat Anda 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








Sudah merasa buntu dan putus asa dengan masalah-masalah di Linux? Manual dan HOWTO 
tidak dapat membantu? Kirimkan masalah Anda melalui surat ke Klinik InfoLINUX, Jl. Kramat 
IV No. 11 Jakarta 10430 atau melalui e-mail di klinik&infolinux.co.id. 


Kok XMMS saya tidak 

bersuara? 

Sebelumnya saya sangat senang 
membaca majalah InfoLINUX ini, karena 
menambah pengetahuan saya tentang 
sistem operasi Linux, meskipun saya baru 
memakai Linux dan ingin mengetahui 
sistem operasi Linux lebih dalam lagi. 

Ada beberapa hal yang ingin saya ta- 
nyakan (saya memakai Mandrakelinux, 
karena penggunaanya yang user friendly): 
@ Mengapa ketika menjalankan XMMS di 

Linux tidak mengeluarkan suara, pada- 

hal di Windows bisa? 

@ Floppy disk saya tidak dapat digunakan 

(tidak terdeteksi) di Linux, apa penye- 

babnya? dan bagaimana solusinya? 


Sekian pertanyaan dari saya, tolong 
agar dijawab. Terima kasih sebelumnya. 


Irvan Tazrian - via e-mail 


Kami juga senang jika InfoLINUX 

bisa memberi tambahan pengeta- 

huan bagi Anda. Jawaban-jawaban 
atas pertanyaan bung Irvan: 

XMMS-nya tidak bersuara? Sebelumnya, 
cek dulu apakah soundcard Anda dikenali 
oleh Linux dengan menjalankan program 
HardDrake, caranya: tekan Alt--F2, lalu tu- 





v grub.conf (/etc) - GVIM 
File Edit Tools Syntax Buffers Window Help 


PERS xe m Rs epp 682 “Oe 90 


timeout= 
splashimage=(hd0,1)/grub/splash.xpm.gz 
hidden 
password --nd5 $1$mgMaCUFLSSBKWpcOUNk jerSNo41h3K/ 
title Fedora Core 3 
root (hd0,1) 
kernel /vmlinuz-2.6.9-1.667 ro root=LABEL=/ quiet vga=788 rhgb 
initrd /initrd-2.6.9-1.667.img 
title SUSE LINUX 9.1 


nel /vmlinuz root-/dev/hda6 vga-0x317 splash=silent desktop resume-/dev/hda7 showopts 
initrd /initr 
-- INSERT -- 22,16-17 All 











Eile Edit Tools Syntax Buffers Window Help 


onnaa e DIO» eR aka 80» 09 | 




















Gambar 2. 


48  INFOLINUX 01/2005 


lis “harddrake” lalu tekan Enter. Masukkan 
password root Anda. Kemudian akan keluar 
jendela yang memperlihatkan hardware- 
hardware pada komputer Anda. Perhatikan, 
apakah soundcard Anda ada di sana? Kalau 
ternyata tidak ada, berarti soundcard Anda 
belum dikenali oleh Linux, dan Anda harus 
menginstalasi drivernya terlebih dahulu. 

Sebaliknya, jika soundcard Anda sudah 
dikenali, coba klik kanan pada XMMS, terus 
pilih ‘Options->Preferences’. Pada bagian 
“Output Plugin”, Anda ganti plugin dengan 
meng-klik bar panjang dibawah tulisan Out- 
put Plugin, dan pilihlah plugin yang sesuai. 
Biasanya yang dipilih adalah OSS Driver. 
Dan coba mainkan file audio seperti MP3. 

Jika tetap tidak mengeluarkan suara juga, 
buka terminal, kemudian jalankan perintah: 

$ su -c “chmod 666 /dev/dsp” 


masukkan password root. Kemudian kem- 
bali ke bagian Output Plugin tadi, dan klik 
tombol “Configure”, lalu pada tabulasi “De- 
vices” Anda beri cek pada “Use alternate de- 
vice” pada bagian Audio Device, demikian 
juga pada bagian Mixer device. 

Nah, sekarang Anda coba kembali me- 
mainkan file audio. Mudah-mudahan ma- 
salah Anda sudah teratasi. 

Untuk floppy disk, coba bung Irvan 
melakukan mount sendiri dengan men- 
jalankan perintah (login sebagai root ter- 
lebih dahulu dan tentu saja disket floppy- 
nya juga dimasukkan): 

# mount /dev/fd@ /mnt/floppy 


Kemudian Anda cek di dalam direktori 
‘/mnt/floppy’, apakah file-file di disket Anda 
terlihat di direktori tersebut? 


Fedora Core 2, Slackware 
10, Mandrakelinux 9.2 dan 
pertanyaan-pertanyaan 
diantaranya... 
Salam hormat, 
Langsung saja, saya ada masalah dengan 
komputer saya. Spesifikasi komputer saya 
AMD Barton 2500+, motherboard Shuttle 


www.infolinux.web.id 


MN3IN dengan GeForce 4 MX onboard, 

memory McPro 256MB PC2700, HD 40G 

Seagate Barracuda. Saya menggunakan 

Windows XP Professional Service Pack 

2, Fedora Core 2, dan Slackware 10. Yang 

ingin saya tanyakan: 

1. Mengapajika saya menggunakan GRUB 
dari Fedora Core 2, Slackwarenya ti- 
dak terdeteksi dalam GRUB? Jika saya 
menggunakan lilo dari Slackware 10, 
setelah masuk ke Fedora Core 2, saya ti- 
dak dapat masuk kedalam X Window? 

2. Setelah instalasi driver nVidia di Slack- 
ware 10, bagaimana cara mengganti 
defaultnya? Kok beda langkahnya sama 
instalasi driver nVidia di distro lain? 

3. Bagaimana cara mengganti window 
manager di Slackware 10? 

4. Jika kita menginstalasi program, di ma- 
na letak program tersebut terinstalasi 
di Slackware 10 dan di Fedora Core 2? 

5. Kenapakomputersayatidakbisadiinsta- 
lasi distro Mandrakelinux? Saya pernah 
menginstalasi Mandrakelinux9.2, selalu 
hang di tengah-tengah proses instalasi 
tanpa ada keterangan. Saya sudah ganti 
CD instalasi beberapa kali. 


Sekian dulu pertanyaannya, pasti ada 
lagi yang menyusul. Terima kasih banyak. 


Riadi Zulfan - via e-mail 


Salam hormat juga untuk bung Ri- 
adi. Wah hebat mencoba tiga distro 
Linux sekaligus! Langsung saja, ya! 
1. Untuk memasukkan Slackware dalam 
daftar Grub di FC2, Anda harus menam- 
bahnya sendiri pada file konfigurasi grub. 
conf yang terdapat di direktori ‘/etc’. 
Contohnya dapat dilihat pada gambar 1. 
Untuk lilo di Slackware 10, untuk me- 
nambahkan baris-baris untuk FC2, se- 
baiknya Anda mengikuti konfigurasi 
yang terdapat di dalam file Iilo.conf.ana- 
conda di direktori ‘/etc’ pada FC2 Anda, 
salin baris-baris untuk label ‘linux’ (lihat 
gambar 2) ke dalam file konfigurasi lilo. 
conf pada distro Slackware 10 Anda. 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





2. Slackware 10 menggunakan X.org bu- 
kannya XFree, sehingga yang harus Anda 
edit adalah file ‘xorg.conf yang terletak di 
direktori ‘/etx/X11’. 

3. Cara manual yang bisa Anda lakukan 
adalah membuat file teks “.xinitrc' di di- 
rektori home Anda dengan isi: 

#!/bin/sh 

# exec /usr/bin/startkde 

# exec /usr/bin/gnome-session 
# exec /usr/X11R6/bin/black 
box 

# exec /usr/X11R6/bin/wmaker 


Kemudian Anda tinggal menghilangkan 
tanda ‘# pada baris window manager 
yang diinginkan. Misalnya ingin meng- 
gunakan Gnome, berarti yang Anda 
lakukan adalah menghilangkan tanda “#’ 
pada baris gnome-session. 

4. Jika kita menginstalasi software di Fedo- 
ra Core, untuk mengetahui letak file-file 
hasil proses instalasi dapat Anda ketahui 
dengan menjalankan perintah: 


$ rpm -qs <nama-paket> 


Contohnya, jika Anda ingin mengetahui 
letak file-file instalasi XMMS, yang Anda 
jalankan adalah perintah: 

$ rpm -qs xmms 


Biasanya letak file-file software diletak- 
kan di direktori ‘/usr/lib/<nama paket>/’ 
untuk file-file pustakanya, file binarinya 
diletakkan di direktori ‘/usr/bin’ dan 
file-file dokumen diletakkan di direktori 


‘/usr/share/’ 


. Jalan alternatif untuk menginstalasi Man- 


drakelinux di komputer Anda adalah 
dengan memilih tampilan teks untuk 
melakukan instalasi. Karena, dalam be- 
berapa kasus, instalasi Mandrakelinux 
dan juga distro-distro lainnya berma- 
salah dengan tampilan instalasi grafis pa- 
da komputer-komputer tertentu. Pilihan 
instalasi dalam bentuk teks dapat Anda 
temukan pada awal booting dengan CD 
instalasi. Ô 





Solusi Kami Buat Anda 





Saran untuk e-mail/surat yang 

masuk di klinik /nfoLINUX 

@ Mohon pastikan untuk menyertakan 
detail sistem Anda. “X saya tidak dapat 
berjalan!” Pertanyaan ini tidak dapat 
kami mengerti, karena kami tidak me- 
ngetahui versi X yang Anda gunakan, 
spesifikasi hardware yang digunakan 
saat menjalankan X. 

@ Coba lebih spesifik tentang per- 
masalahan Anda. Hal-hal seperti “pro- 
gramnya tidak dapat bekerja!” atau 
“Saya mendapatkan pesan error!’ tidak 
membantu kami dalam memberikan 
solusi. Sertakan penjelasan, bagaima- 
na sesuatu itu tidak dapat bekerja? 
Apa yang sebenarnya Anda harapkan 
terjadi? Apa bunyi pesan error? 

@ Kadang-kadang pembuat program 
telah membuatkan informasi yang ber- 
guna di situsnya, jadi cobalah untuk 
membaca manual dan dokumentasi 
lebih dahulu, OK! 


Professional 100% Linux Training & Solution 





Ingin Menguasai Linux 
Secara LENGKAP ?! 


Special Offer 
Crash Programme ! 


PATIN (Paket Intensif) 
-Linux Concept and Fundamental 
-Linux System Administration 
-Linux Internet + Intranet Server 
42 hours (6 days@ 7 hour) 

Only : Rp.3.750.000,- 


Paket A-Z Linux 


-Linux Concept & Fundamental 
-Linux System Administration 
-Linux Internet + Intranet Server 
-Linux Security 

56 hours (14 day @ 4 hours) 


Only : Rp.4.850.000,- 


PAKIS (Paket Ekonomis) 
-Linux Concept and Fundamental 
-Linux System Administration 
-Linux Internet + Intranet Server. 
44 hours (11 days@ 4 hour) 
Only : Rp.3.650.000,- 


Ketik: Info PATIN atau Info PAKIS kirim SMS ke 0856 7771030 SMS Server powered by eSMSis (www.eSMSis.com) 


SMS Server & Gateway 


eSMSis Ver. 1.5 

- Web based, Internet Ready 

- Broadcast, GroupCast, MemberCast 

- Scheduled SMS, Product Informations 

- Auto Response, Remote SMS, Alert, etc 
visit: www.eSMSis.com 


Bialerdarele 


PUSAT : Wisma Bisnis Indonesia Suite #415 - JAKARTA 
BANDUNG: (022) 7234192 - CIREBON: (0231) 200418 - SOLO: (0271) 662318 


PERINGATAN ! Linux bisa membuat Anda kecanduan, menambah PD dan belum ada obatnya.Tidak Setiap Paket Promosi tersedia di Cabang. 


MySMSPass 

Start Making Money from your Website! 

- SMS Autentication System for Web Content 

- Short Number by Telco Operators 

Demo Website : www.InfoLINUX.web.id/sections 


(O21) 5362390 


www.Linuxindo.com 








Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


| Tutorial 








Pentingnya Menggunakan GP 





Bicara soal keamanan data, ada baiknya kita mengambil-sifat jaga-jaga. Itulah yang ter- 
baik. Kita akan membahas tips dan penggunaan salah satu tool yang berguna untuk tugas 


jaga-jaga tersebut: gpg. 


uatu hari, katakanlah, Superman me- 

nerima sebuah dokumen OpenOffice. 

org dari Chinmi si Kungfu Boy. Isinya 
singkat saja. Intinya, Chinmi menantang 
Superman untuk duel, untuk membutti- 
kan siapa yang lebih kuat: Superman atau 
Chinmi. 

Sejenak, Superman terkejut. Superman 
telah mendengar tentang sifat-sifat Chinmi 
yang bertolak belakang dengan tantangan 
tersebut. Untunglah, Superman bukanlah 
tokoh yang cepat naik darah. Superman pun 
menghubungi Chinmi. Chinmi pun, setelah 
dikonfirmasi, mengatakan tidak pernah 
mengirim dokumen seperti itu. Untungnya, 
Superman rupanya mengerti. Keduanya 
memang sama-sama memiliki sifat yang 
baik dan cinta damai. 

Asal muasal surat pun ditelusuri. Rupa- 
nya, si pengirim surat memang bukanlah 
Chinmi yang asli, melainkan orang lain 
yang berpura-pura menjadi Chinmi. 

Dari skenario tersebut, kita bisa melihat 
bahwa dokumen merupakan sesuatu yang 
penting dan bisa memicu kesalahpaham- 
an. Apabila disimpan dalam format Open- 
Office.org misalnya, maka siapa saja bisa 
membuka dokumen tersebut dan mengin- 
tip isinya. Atau, seperti kasus Superman 
dan Chinmi tersebut, dokumen bisa dipal- 
sukan dan seolah-olah dikirim dari orang 
lain. 

Langkah pencegahan kedua kemung- 
kinan tersebut sebenarnya tidak susah. Do- 
kumen (yang akan dikirim) harus selalu di- 
enkrip dengan sistem PKI (Public Key Infra- 
structure). Dalam sistem ini, seseorang akan 
memiliki satu pasang key: public key dan 
private key. Dari namanya saja, public key 
akan tersedia untuk public, sementara pri- 
vate key hanya dipegang dan diketahui oleh 
diri sendiri. Satu pasang key tersebut tidak 
dapat diselingi atau diserobot oleh teroris 


50  INFOLINUX 01/2005 


misalnya. Dengan enkripsi sebesar 1024 bit, 
teorinya, key tersebut dapat didekrip selama 
lebih dari jutaan tahun. 

Metode ini telah digunakan oleh banyak 
anggota komunitas open source. Contoh 
yang paling nyata adalah paket program 
yang Anda install. Apabila Anda mendown- 
load RPM dari vendor distro Anda misal- 
nya, maka pada saat instalasi, tidak akan 
ada pesan bahwa key tidak ditemukan. Se- 
mentara, apabila Anda mendownload paket 
yang tidak jelas, pada saat instalasi, pesan 
bahwa key tidak dikenal akan ditampilkan. 
Saat ini, hal seperti ini tidaklah masalah. 

Namun, coba sedikit paranoid, siapa 
yang bisa menjamin kalau Anda mengambil 
paket yang asalnya tidak jelas? Bahwa Anda 
mengambil paket Mplayer misalnya, siapa 
yang menjamin kalau paket tersebut benar- 
benar multimedia player? Bukan multime- 
dia player plus password logger? 

Sebagai tindakan jaga-jaga, mulai saat 
ini, sebisa mungkin gunakanlah sistem PKI 
seperti yang telah dibahas. Apabila mengi- 
rim file, enkrip dulu dengan public key 
tujuan. Apabila mempublikasikan file, sign 
dulu dengan key Anda. Dan, sebagai kon- 
sekuensinya, rekan Anda juga akan mengen- 
kripsi setiap file yang dikirim kepada Anda 
dengan public key Anda. Anda pun tinggal 
membuka enkripsinya dengan private key 
Anda. Pengiriman email juga dapat dilaku- 
kan dengan cara seperti ini. Email-email cli- 
ent populer telah mendukung penggunaan 
sistem PKI. 

Di artikel ini, kita akan membahas tips 
dan contoh penggunaan sistem PKI ini 
menggunakan GPG. 


Contoh/tip 1: 

Pada contoh pertama ini, kita akan kem- 
bali pada dua tokoh yang pertama kita ba- 
has: Superman (Clark Kent) dan Chinmi si 


www.infolinux.web.id 


jago Kungfu-dari Kuil Dairin. Asumsinya, 
Superman akan memiliki alamat email 
clark@superhero.org dan Chinmi akan me- 
miliki email chinmi@superhero.org. 

Setelah berkonsultasi dengan Doraemon 
(doraemon@future.de), mereka pun sepa- 
kat untuk menggunakan sistem public key. 
Superman dan Chinmi kembali ke negara 
masing-masing dan membuat key. 

Di sistemnya, Superman membuka emu- 
lasi terminal dan mengetikkan perintah 
berikut ini: 

$ gpg --gen-key 

gpg (GnuPG) 1.2.4; Copyright (C) 
2003 Free Software Foundation, 
Inc 

This program comes with 
ABSOLUTELY NO WARRANTY. 

This is free software, and you 
are welcome to redistribute it 
Under certain conditions. see 
the file COPYING for qdelails: 


Please select what kind of key 
you want: 

(1) DSA and ElGamal (default) 

(2) DSA (sign only) 

(4) RSA (sign only) 
Your selection? 
DSA keypair will have 1024 bits. 
About to generate a new ELG-E 
keypair. 

minimum keysize is 
768 bits 
default keysize is 

1024 bits 
nop@linux:/home/DATA/NOP/home> 
gpl ey 
nop@linux: /home/DATA/NOP/home> 
gpg- sake 
gpg (GnuPG) 1.2.4; Copyright (C) 
2003 Free Software Foundation, 
Tae: 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





This program comes with 
ABSOLUTELY NO WARRANTY. 

This is free software, and you 
are welcome to redistribute it 
under certain conditions. See 
the file COPYING for details. 


Please select what kind of key 
you want: 
(1) DSA and ElGamal (default) 
(2) DSA (sign only) 
CARA Sign 
Your selection? 
DSA keypair will have 1924 bits. 
About to generate a new ELG-E 
keypair. 
minimum keysize is 
768 bits 
default keysize is 
1024 bits 
highest suggested keysize is 
2048 bits 
What keysize do you want? (1024) 
Requested keysize is 1024 bits 
Please specify how long the key 
should be valid. 
@ = key does not expire 


«n» = key expires in n 
days 

<n>w = key expires in n 
weeks 

<n>m = key expires in n 
months 

<n>y = key expires in n 
years 


Key is valid for? (9) 
Key does not expire at all 


£ m Key Management - KGpg TU 


File Edit View Keys Groups Settings Help 


Is this correct (y/n) y 


You need a User-ID to identify 
your key; the software 
constructs the user id 
from Real Name, Comment and 
Email Address in this form: 
“Heinrich Heine (Der 
Dichter) <heinrichh@duesseldorf. 
de>” 


Real name: Clark Kent 

Email address: clark@superhero. 

org 

Comment: superman 

You selected this USER-ID: 
“Clark Kent (superman) 

<clark@superhero.org>” 


Change (N)ame, (C)omment, 
(E)mail or (O)kay/(Q)uit? o 

You need a Passphrase to protect 
your secret key. 


[meminta passphrase] 
[konfirmasi passphrase] 


[menggenerate random byte, 
dipotong] 


[random key generation selesai] 


public and secret key created 
and signed. 
key marked 
trusted. 


as ultimately 


= ü 












Location Edit View Go Bookmarks Tools Settings Window Help 


pub 1024D/ED83DB93 2004- 
10-07 clark kent (superman) 
<clark@superhero.org> 

Key fingerprint = E16B 48B2 
3C3B 88FD 4707 88706 9221 BÓ AE 
ED83 DB93 
sub 1024g/5F1B267C 2004-10-07 


Superman mengisikan informasi berikut 
ini: 
Real name: Clark Kent 
Email address: clark@superhero.org 
Comment: superman 
passphrase: superman 


Di sisi lain, Chinmi juga mengisikan in- 
formasi berikut ini: 
Real name: Chinmi 
Email address: chinmi@superhero.org 
Comment: kungfu boy 
passphrase: chinmi 


Sementara, berikut ini adalah identifikasi 
pasangan key milik chinmi: 
pub 1024D/F0481BDD 2004- 
10-07 Chinmi (kungfu boy) 
<chinmi@superhero.org> 

Key fingerprint = 2B72 CCCA 

ATOZ Soo pap E CEG) 83F7 D492 
F@48 1BDD 
sub 1924g/5ABE9CA2 2004-10-07 


Pada contoh ini, keduanya telah berha- 
sil memiliki pasangan key. Untuk membuat 
key, Anda juga dapat memberikan opsi 
—gen-key. 








file:/home/nop/ - Kongueror 


















































Z HY Setu 249400 00 4 i aem S E: 
Name WO Email Trust Expiration Size Creati Id E» Location: = file: /home/nop/ M ie] 
i = oprian nlimite: 024 11/C ( Ra suse 
| #-@bEIGamal subkey [E] unlimited 1024 11/09/2004  0x47DC2216 = 
| I, woprianto nop@keant.org - Unlimited - 11/09/2004 0x46231531 # & = # # # iK» A A 
-.@wDoraemon doraemon@future.de L] Unlimited 1024 7/10/2004 OxODEDFD5E 
| SX Doraemon doraemon@future.de = Unlimited = 7/10/2004 ^ OxODEDFD5E bin Desktop Documents kylix3 Mail OpenOffice. public html — staroffice7 temp 
| +-@=EIGamal subkey — Unlimited 1024 7/10/2004  0x9009159F Te e = Et E ug 
-- E clark kent clark@superhero.org [E unlimited 1024 7/10/2004 OxED83DB93 5 | | 
i > clark kent clark@superhero.org - Unlimited - 7/10/2004 OxED83DB93 Ë SI Open in New Window 
| #-@bEIGamal subkey [E] Unlimited 1024 7/10/2004 0x5F1B267C chinmi.asc — doraemon.asc A Open in New Tab 
3g chinmi chinmi@superhero.org D Unlimited 1024 7/10/2004 OxF0481BDD sk Cut Ctrl 
p Chinmi chinmi@superhero.org - Unlimited - 7/10/2004 OxF0481BDD `) Copy Ctrl C 
#-@bEIGamal subkey [Ew] Unlimited 1024 7/10/2004 Ox5ABE9CA2 a F2 


Move to Trash 
x] Delete Shift--Delete 


Open With 





Preview In 


, 
, 
| Actions >! @® Copy to public folder 
Copy To >| S Create gzipped tar Archive 
, 








Move To $ Create bzipped tar Archive 


® Create zip Archive 


Properties 








| Encrypt File 
Ij Create Data CD with K3b... 
(8 Send with Bluetooth... 


vr ve“ 
Mengenkrip file di Kongueror dengan bantuan KGPG. 














KGPG. 


www.infolinux.web.id INFOLINUX 01/2005 5| 





Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








Contoh/tip 2: 
Pada contoh kedua ini, kedua superhero 
tersebut ingin agar public key mereka dapat 
diupload ke public key server superhero, 
tempat public key-public key para super- 
hero dunia. Di sana, Batman dan Flash juga 
telah mempublikasikan public key mereka. 
Di sistemnya, Chinmi memberikan pe- 
rintah seperti ini: 
$ gpg --armor --export chinmi > 
cninmi. ase 


Berikut ini adalah isi file chinmi.asc: 
---BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK--- 
Version: GnuPG v1.2.4 (GNU/ 
Linux) 


mQGiBEFINISRBADIB4on0@aCt3HyHrKkx 
mxM5k1pYp@wIMVLTFvqtg8bQCXmGCrJuR 
zqKT80KepURoQZGmkrD42avXSnZJzxkr 
I*FEj3rSjOWI RwR+B1dUTXOOUKUF/qza 
Uc8F7pSkR/zMT jAXhu9JD9Ywtw4at/ 
gbTTIBS9vOnQ/ 
jHOphblmwdvaqdwCg2VxZ 
dabhfclyo69/WPhHacC2UNMEAJHsqtly 
ZQtXVxIKI9VY86ZCVwErhNZNOmeSJ8ud 
oIrK12w6noq/WfjmkwzzcUXTyAe2dmWI 
3vODRIDF1PwB27uGh/V1I91Xf1zZJW093 
NbNSTKxZGHAs3XxpamxJmY4Y johXzyGh 
aDmRL/MGI ffhW4jOKADAXgltogiLxPtf 
jtvtBADCAK7WJ8v60xU21qMLWEHoSMuG 
IkvLwiri8cdwKt3VyYO2K6fPsFnPa8hV 
xsJeviQIzxzJl1N37nlbTUxVAGdLp7U3j 
M@Unsh41p7e/ylchGUfHgfM61+w/xU0t 
UJEFB6Z8tg1NIh7/pjShmAhObAKKZHDJM 
XP4u201b-*IMozW6jGbQqQ2hpbmlpIChr 
dW5nZnUgYm95KSA8Y2hpbm1pQHN1icGVy 
aGVyby5vcmc+i FAEEXECABAFAKFTNISsC 
GwMGCwk I BwMCAxUCAWMWAgECHgECF4AA 
CgkQg/fUkvBIG91WiwCeKAOrrLxjQfLT 
ikriqqKculqQa6sAn1XHAR1uAGwgRT 
7Bi TWQ9389+JBVuQENBEF INI wQBAC 
TExHC 
ooMKK8fOf0k4Ks/Lpli7YiKFrel4zSLz 
+geVWoKArC+eJILDF8iGVeecNIhFG12U 
DYjoCZpJhlP+LHti4zi3ups5JHoHdq/L 
CPE7gbSS5Vns1Yd7NPIMZh7/3tK0/XJRJ 
IPbvFhm-ECpM7eXhDpqzt9/Rc61PwP3L 
jjraGwADBQP8CIFEqJWJL5uZ2uMHbGWD 
txJZOV4TgNHcjJXjztjzMKvbTw/5yz 
ixGx1SRKOxJzqLZUÜCsXLYRRN3abgr 
ORij 
TACnr+/7Mg81L/rqXUGRZA3GpNwi Akdzf 
xe-HMeRzaDrjM3UCQNw9rGaDp2bllhb?2 


52  INFOLINUX 01/2005 





E file:/home/nop/ - Konqueror 


Location Edit View Go Bookmarks Tools Settings Window Help 


QRO Qo 4 3i A Org = 
E> Location: |6 file:/home/nop/ 
R3 Suse 


? 


5 2 


Documents kylix3 Mail 


S 


Desktop 





| P4 f 
chinmi.asc — doraemon.asc 


=| J Open in New Window 
^ Open in New Tab 


ej Cut 

`) Copy 
Rename 

(9 Move to Trash 

x] Delete 


Open With... 


OpenOffice. 


8 6 


public htm 


2 2 


staroffice7 temp 





orgl.l 


Ctrl+X 
Ctrl+C 


F2 


Delete 
Shift+Delete 


G KGpg 


Actions 
Copy To 


Move To 


Properties 


Medekrip file di Konqueror dengan bantuan KGPG. 


qKpRzF1iLUH1VG29aXNZrz2ISQQYEQIA 
CQUCQWU2XAIbDAAKCRCD99SS8Egb3Ttx 
AKDQoQ5GSEy1Py68vUx51huMi YtfUACf 
WolOqUhFpw8cVRdyGJDLu6I9CjU- 
-2Evn 

----END PGP PUBLIC KEY BLOCK---- 


Di sistemnya, Supeman melakukan hal 
yang sama: 
$ gpg --armor --export superman 
> superman.asc 


Dengan demikian, masing-masing su- 
perhero tersebut dapat mengirimkan public 
key masing-masing ke http://pubkey.super- 
hero.org. 

Opsi —armor akan mengekspor public 
key dalam format ASCII, sementara opsi 
—export digunakan untuk mengekspor key. 
Sebagai catatan, untuk mengirimkan public 
key sekaligus, kedua superhero tersebut se- 
benarnya bisa mempergunakan opsi —send- 
keys. 


Contoh/tip 3: 
Setelah masing-masing mengupload key 
masing-masing, Chinmi dan Superman pun 
masing-masing mendownload public key 
rekan mereka dan mengimpornya ke dalam 
sistem masing-masing. 
Setelah mendownload  superman.asc, 
chinmi pun melakukan perintah berikut ini: 


$ gpg -import supeman.asc 


www.infolinux.web.id 





Begitupun dengan Superman, yang 
memberikan perintah berikut: 


$ gpg -import chinmi.asc 


Chinmi pun ingin mengetahui key siapa 
saja yang telah terdaftar dalam sistemnya. 
Maka, chinmi pun memberikan perintah: 

$ gpg --list-keys 
/home/chinmi/.gnupg/pubring.gpg 
pub 19024D/46231531 2004-09-11 
Noprianto (Nop) <nop@keant.org> 
sub 1024g/47DC2216 2004-09-11 


pub 1024D/F0481BDD 2004- 
10-07 Chinmi (kungfu boy) 
<chinmi@superhero.org> 

sub 1024g/5ABE9CA2 2004-10-07 


pub 1024D/ED83DB93 2094- 
10-07 clark kent (superman) 
<clark@superhero.org> 

sub 1024g/5F1B267C 2004-10-07 


pub 1@24D/@DEDFD5E 2004- 
10-07 Doraemon (robotika) 
<doraemon@future.de> 

sub 1024g/9009159F 2004-10-07 


Kini, chinmi dan superman dapat saling 
mengirim file menggunakan public key 
rekan masing-masing. 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





Contohi tip 4: 
Suatu hari, Chinmi menemukan jurus baru 
yang dirasanya cocok dipelajari oleh Super- 
man. Maka, chinmi pun ingin mengirimkan 
jurus.pdf kepada Superman. Chinmi harus 
berhati-hati karena jurus ini bahkan katanya 
setara dengan jurus Dewa Petir, jurus anda- 
lan kuil Dairin yang terlarang. Oleh karena 
itu, jurus ini tidak boleh diketahui oleh 
siapa saja. Chinmi harus mengenkripnya 
dengan public key Superman sebelum me- 
ngirimkannya. 
Berikut ini adalah perintah yang dilaku- 

kan oleh Chinmi: 

$ gpg -u chinmi -sea -r 

superman  jurus.pdf 


You need a passphrase to unlock 
the secret key for 

user: *Chinmi (kungfu boy) 
<chinmi@superhero.org>” 
1024-bit DSA key, ID F@481BDD, 
created 2004-10-07 


gpg: checking the trustdb 
gpg: checking at depth 9 
signed-9 ot(-/q/n/m/f/ 
u)-0/0/0/0/0/3 


Dari perintah itu, file dengan nama ju- 
rus.pdf.asc pun dihasilkan. File tersebut pun 
dikirimkan dengan rasa tenang oleh Chinmi 
ke mailbox Superman. 

Opsi -u dimaksudkan untuk bekerja 
sebagai user chinmi. Opsi -s dimaksudkan 
untuk sign. Opsi -e dimaksudkan untuk 
mengenkrip file dan opsi -a digunakan un- 
tuk menghasilkan file ASCII (jurus.pdf.asc 
secara default). 


Contoh/tip 5: 

Superman menerima sebuah file dengan na- 
ma jurus.pdf.asc dari Chinmi. Chinmi ber- 
pesan bahwa ini adalah file rahasia. Setelah 
dipelajari, harus segara dihapus. 

Superman pun segera mendekrip file 
tersebut dengan private key miliknya. Beri- 
kut ini adalah perintah yang diberikan oleh 
Superman: 

$ gpg --output-jurus.pdf -d 
Jarus OE asa 


You need a passphrase to unlock 
the secret key for 


user: “clark kent (superman) 
<clark@superhero.org>” 

1024-bit ELG-E key, ID 5F1B267C, 
created 2004-10-07 (main key ID 
ED83DB93) 


gpg: encrypted with 1024-bit 
ELG-E key, ID 5F1B267C, created 
2004-10-07 

“clark kent (superman) 
<clark@superhero.org>” 
gpg: Signature made Thu 07 Oct 
2004 08:03:33 PM WIT using DSA 
key ID F0481BDD 
gpg: Good signature from “Chinmi 
(kungfu boy) <chinmi@superhero. 
org>” 


Setelah mendapatkan tulisan Good sig- 
nature from Chinmi, Superman pun tenang. 
Superman pun segera mempelajari jurus 
tersebut dan bertekad akan mengirimkan 
jurus terbangnya kepada Chinmi. 

Opsi -d pada contoh digunakan untuk 
melakukan decrypt. Harap bersabar apabila 
proses dekrip berjalan cukup lambat. Ter- 
utama pada file-file yang sangat besar. 

Setelah itu, keduanya mulai saling 
berkirim jurus dan berbagi pengetahuan 
bagaimana menjaga perdamaian dunia. 
Setelah mereka mempergunakan sistem PKI 
ini, tidak ada lagi kesalahpahaman yang ter- 
jadi diantara mereka. 

Kita juga perlu melakukan tindakan 
berjaga-jaga tersebut dalam berhubungan 
di internet ataupun bertukar file dan pesan 
dalam komunitas. Sedikit repot tidak ma- 
salah, untuk tujuan yang lebih baik. 

Bagi Anda yang ingin lebih mudah meng- 
gunakan sistem PKI ini, Anda bisa memper- 
gunakan program KGPG. 

KGPG adalah front end untuk penggu- 
naan GPG yang jauh lebih mudah untuk 
digunakan. Apa yang perlu dilakukan oleh 
user hanyalah klak klik di sana sini. Pem- 
buatan key, enkrip dan dekrip menjadi 
jauh lebih mudah! Bahkan, kabar baiknya, 
KGPG memiliki integrasi yang begitu tinggi 
dengan Kongueror sehingga enkripsi dan 
dekripsi file dapat dilakukan dengan sa- 
ngat mudah. Selamat mencoba dan terus- 
lah menggunakan GPG dalam komunikasi 
Anda di internet. Q 
Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 


www.infolinux.web.id 








With the release of 

SUSE LINUX Enterprise Server 9, 
Linux goes from the back room 
to the boardroom. 


Whether you run a Microsoft environment, 
a Novell shop, a mixed-OS operation 
(Windows, NetWare, LINUX, Unix, etc.) 

or are starting from scratch, SLES 9 has 
something for you... 


GudangLinux 


The Open Source Destination 
T: (021) 5793-4060 - F: (021) 5793-5557 
eMail: info@gudanglinux.net 
http: //www.gudanglinux.com 





INFOLINUX 01/2005 53 





Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








Menjadikan KDE Lebih I 





ng 
3 


/ 
| 


ah! 





Bagi Anda yang pernah menikmati pengalaman bersama Macintosh dan belum memiliki- 


nya, berani bertaruh, pasti bertekad akan memiliki Mac suatu hari 


anti. Daya tarik Mac 





telah membuat kita merasa bahwa komputer adalah seperti mainan bagus. Begitu meng- 


goda, begitu menarik. 


acintosh adalah salah satu bagian 
dari perkembangan komputer 
dunia yang tak akan pernah hi- 


lang ditelan perkembangan zaman. Mau 
seberapa bagus pun Windows meniru dan 
berimprovisasi, tampilan Windows selalu 
kalah bertahun-tahun dari Mac. Apalagi, 
kini Mac juga tidak diam, melainkan terus 
terbang mengalahkan desktop lain. 

Mac lahir bukan dengan tujuan orang 
lain Mac sebagai komputer canggih. Mac 
lahir sebagai satu karya seni yang menja- 
dikan komputer seperti mainan. Namun, 
konsep penggunaannya jelas bukan main- 
main. Apapun kebutuhan Anda, seperti me- 
mainkan musik, membuat musik sendiri, 
atau mengopikan lagu ke perangkat musik 
eksternal misalnya, dapat dilakukan dalam 
satu interface yang mudah. 

Belum lagi, Mac datang dengan tampilan 
yang begitu mengalir, liguid. Window bisa 
bergoyang-goyang laksana seorang penari 
profesional. Icon-icon di taskbar juga bu- 
kan sekedar icon, melainkan juga bisa ikut 
bergoyang seolah kesenangan disoroti oleh 
pointer mouse. Dan, apabila mouse berpin- 
dah, secara malu-malu mereka pun berhenti 
bergoyang. 

Yang lebih hebat lagi, walaupun sudah 
diminimasi menjadi sebuah icon, sebuah 
aplikasi tetaplah sebuah aplikasi. Browser 
misalnya, walaupun diminimasi menjadi 
icon, beliau tetap bekerja dan menampilkan 
progres penampilan halamannya. 

Sebelum menyaksikan sendiri, bisa 
saja orang tidak percaya bahwa Mac hebat 
sekali. Penulis agak bingung ketika sekitar 
tahun 1998/1999 ada seseorang pembaca 
yang begitu getol mempromosikan mac di 
salah satu majalah komputer. Setelah meli- 
hat sendiri tahun 2001, dan baru berkesem- 
patan lagi melihat dan mencoba beberapa 


54  INFOLINUX 01/2005 


hari yang lalu pada saat artikel ini ditulis, 
penulis baru merasa bahwa Mac benar- 
benar luar biasa. 

Berbagai desktop populer kian hari kian 
banyak yang mencoba meniru sebagian 
dari tampilannya. Ada yang meniru tool- 
barnya, ada yang meniru widget stylenya, 
dan tak jarang yang meniru window deco- 
rationnya. Berbagai theme dan icon KDE 
dan GNOME juga dapat digunakan untuk 
meniru mac. 

Di dalam artikel kita kali ini, kita juga ti- 
dak mau kalah menarik dari Mac. Kita akan 
melihat berbagai tip menjadikan KDE men- 
jadi lebih indah seperti Mac, mulai dari saat 
loading sampai penggunaan. Semua kita 
sajikan dalam bentuk satu per satu tip dan 
pemahaman. Kita akan mulai membahas 
secara mendasar. 


Konsep theme sebenarnya telah dikenal 
| Basa waktu yang sangat lama. Secara 
sederhana, theme dapat diartikan sebagai 
baju. Jadi, apabila suatu aplikasi ingin 
tampil beda, cukup gunakan saja baju yang 
berbeda. Dengan pemahaman seperti ini, 
tentunya, baju aplikasi satu tidak selalu bisa 
digunakan oleh aplikasi lain. Contoh aplika- 
si yang sukses sebagai theme adalah XMMS. 
Saat ini, theme adalah pendekatan terbaik 
bagi suatu aplikasi untuk tampil lebih indah 
dan customizeable. Bagi sebagian besar user, 
dukungan adanya theme atau skin adalah 
hal yang sangat penting. 


Pada KDE, theme bisa digunakan un- 
Ze mengatur hampir segala tampilan 
KDE. Hanya, tekankan bahwa sejalan de- 
ngan perkembangan KDE, kita tidak selalu 
bisa menggunakan theme untuk KDE satu 
versi ke KDE versi lainnya. Saat ini, KDE 
telah mencapai stabil 3.3. Banyak distro 


www.infolinux.web.id 





masih datang dengan 3.2.-Antara 5.2 dan 
versi kuno, seperti-2.x atau 3.x « 3.2, bebe- 
rapa sistem theme menggunakan cara ber- 
beda. Banyak theme untuk KDE « 3.2 yang 
tidak bekerja lagi di KDE >= 3.2. Perkemba- 
ngan setiap versi umumnya disertai dengan 
perbaikan yang menjadikan theme bekerja 
lebih baik (dan cepat). Apabila Anda men- 
cari theme, pastikan selalu menggunakan 
theme yang cocok untuk KDE Anda. Hal 
ini sangat penting. Menggunakan theme 
yang tidak berjalan pada versi KDE yang 
seharusnya memang tidak akan menjadi- 
kan KDE Anda crash atau sistem menjadi 
terlalu kotor. KDE sendiri akan menolak 
atau tidak mengenali theme yang kuno. 
Saat ini, theme khusus untuk KDE 3.3 me- 
mang tidak sebanyak theme untuk KDE 3.x 
« 3.2. Namun, seiring dengan berjalannya 
waktu, di situs kde-look.org, theme untuk 
KDE 3.3 sudah semakin ramai. Bagi pem- 
buat theme, perhatikan juga KDE 4 yang 
akan lahir. 


Saat ini, mulai dari wallpaper, widget 
3 style, window decoration, splash screen 
dan sebagainya bisa didownload di http:// 
www.kde-look.org. Website ini harus Anda 
kunjungi apabila Anda berniat mengubah 
tampilan KDE Anda sesuai keinginan. 
Perkembangan pada website ini juga be- 
gitu aktif. Dalam hitungan hari, versi bisa 
berubah dan biasanya, tampilan juga akan 
lebih indah. Hampir semua kontribu- 
tor KDE untuk perbaikan tampilan KDE 
mendaftarkan proyeknya di situs ini. Kun- 
jungilah secara berkala apabila Anda adalah 
pecinta desktop yang meriah. 


Di KDE, kita mengenal cukup banyak 
hal yang bisa diutak-atik dengan ban- 
tuan theme. Sebuat saja widget style. Untuk 





Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





= Style - Control Center 








“j Window Decorations - Control Center 


2009 





c3 
File View Settings Help 





File View Settings Help 


Search Help 





| index. | Search | Help | = Style 
Back 





^y Window Decorations 














































































































Q [ sue | Effects | Miscellaneous | Qe : 
E] Background Widget Style Ea Background | Baghira (official) A | 
oap | ara Sep ag = 50a. | 
-2 == | = SO Active window ? "M 
[e Colors Description: The Big Black Cat 9 colors X 2000 
ve Show icon butt NES i i 
Aa Fonts v 2 S ON Susans Aa Fonts Baghira preview 
[V] Enable tooltips = 
icons | Ew Icons Decoration Options 
Af oe Feedback Preview Af ovo Feedback Title Alignment 
[ 791] Tab 2 | -— i — = — 
fe Mosfet's Liguid fé Mosfet's Liquid Q Left @ Center O Right 
A Button Group 4 "Ns 
s : w | Screen Saver Common Setings 
e Radio button | ga- f o , — 
as | ° e ed. Splash Screen Minimum Title Height 18 : 
C) Radio button — " == 
| |o “it Button ) fam style & Draw Comic Frame B use Big BottomBar 
| | - | M 
J window Decorations | & checkbox | Combobox B 1 D Window Secara B Allow Easy Closing © Follow Style | n 
| M 
Default Mode is |. Panther B | 
| Jaguar | Panther | Brushed | 
[V] Draw Icon Active Inactive 
cuts Lew 9 
1 Bek i 
Titlebar &Effect Stippled AA - M 
Defaults (vw Apply ) (& Reset) Defaults v Apply 
^ t a la. - = 1 ^ a ^ ^ la. r = 1 P a 
N > © ikde.sxw - StarOffice 7 | 19:52 * 5 > SS ikde.sxw - StarOffice 7 | 19:53 
ceoovgai— | ^| eceoovgaNi——— | m, 
e 94 = yA * Style - Control Center ` wel 9 LNG - 8/10/2004 4 EA al Ki Window Decorations - « Wal 9 BG - 8/10/2004 





Mengganti widget style. 


mengubah widget style, kita bisa membuka 
control center, dan aktif pada Appearance 
& Themes | Style. Dengan mengubah wid- 
get style, kita akan mendapatkan button, 
edit box, scrollbar dan widget-widget lain 
dalam gaya yang berbeda. Belasan widget 
style telah datang bersama KDE. Bagi Anda 
yang senang dengan widget style minimalis 
(tombol yang tipis, scrollbar yang seder- 
hana, input box yang sederhana, tab con- 
trol yang juga tipis), Anda bisa mempergu- 
nakan widget style Light Style, 3rd revision. 
Sementara, bagi Anda yang tidak bisa lepas 
dari gaya Windows, cobalah style MS Win- 
dowx 9x. 

Ada satu dua hal yang perlu diperha- 
tikan dalam menggunakan widget style. 
Umumnya, kita mengenal dua macam 
implementasi. Yang pertama menggunakan 
pixmap, yang kedua menggunakan pattern. 
Saat ini, semua implementasi mengarah 
ke bentuk kedua. Bentuk pertama sering- 
kali digunakan beberapa saat lalu. Salah 
satu kekurangannya adalah berat dan tidak 
fleksibel. Namun, bentuk pertama lebih 
mudah diimplementasikan. Zaman dulu, 
hampir semua theme diimplementasikan 
dengan cara pertama ini. 

Apabila Anda menggemari mac, ada 
beberapa theme yang menarik untuk di- 
coba. Dua diantaranya adalah liguid dan 
baghira (penulis lebih menyukai baghira, 
yang merupakan cabang dari liguid, karena 
terasa lebih cair, lengkap dan cepat diban- 
dingkan dengan liguid). Dengan meng- 
gunakan theme baghira, penulis merasa 
seperti memiliki sebuah mac. Tampilannya, 





Mengganti window decoration. 


seperti button, progress bar, combobox, 
dan scrollbar, sangat mirip dengan tampil- 
an Mac. Dan, seperti yang disebutkan, pe- 
ngorbanan yang dilakukan juga tidak ter- 
lalu besar. Memori yang dibutuhkan tidak 
terlalu besar. 

Apabila anda ingin menarik perhatian 
adik kecil Anda, cobalah menggunakan 
widget style comix. Widget style ini terke- 
san sederhana dan mirip dengan mainan. 
Pada comix, button-button digambarkan 
oval dan cukup cembung, sehingga efek 
tekanan pada button akan terlihat jelas. 
Selain itu, batas-batas widget digambarkan 
dengan garis hitam tebal sehingga membuat 
setiap widget terlihat tajam. Sayangnya, 
dalam kombinasi penggunaan beberapa 
widget, batas-batas tersebut malah mem- 
buat keseluruhan tampilan menjadi aneh. 
Yang paling aneh adalah ketika comix gagal 
memperlihatkan progress bar dalam ben- 
tuk oval. 

Style DotCurve (.curve) juga layak un- 
tuk dicoba. Style ini berusaha menampilkan 
segala sesuatu semirip mungkin dengan 
kurva. Dan setipis mungkin. Efek 3 dimensi 
tidak terlalu ditonjolkan di sini. Sebagai 
konsekuensinya, button Anda akan terli- 
hat datar begitu saja, dipisahkan garis yang 
membentuk persegi dengan sudut bundar. 

Satu tip bagi Anda yang ingin tampil 
cepat dan indah: pilihlah theme yang meng- 
gunakan engine yang sesuai dengan versi 
KDE Anda (biasanya disebutkan dalam 
readme) dan pilihlah yang tidak terlalu ba- 
nyak pernak-pernik. Anda bisa memeriksa 
memori yang digunakan. 


www.infolinux.web.id 


Mengubah widget style terkadang perlu 

diikuti juga dengan mengubah window 
decoration. Tentunya tidak lucu apabila 
Anda telah mengganti widget style ke mac, 
namun tetap mempertahankan window 
decoration Windows misalnya. Untuk me- 
ngubah window decoration, masih di Ap- 
pearance & Themes, aktiflah di Window 
Decorations. 

Apabila Anda menginstall theme Baghi- 
ra, maka Anda dapat pula menginstall 
baghira decoration agar dapat tampil mirip 
dengan mac baik widget style dan window 
decoration. 

Penulis cukup senang dengan window 
decoration crystal. Window decoration ini 
mampu menampilkan taskbar dengan but- 
ton yang sederhana namun tampak berkelas. 
Selain itu, sebagai title bar digunakan gam- 
bar background Anda. Kemanapun Anda 
memindahkan window, title window akan 
disesuaikan dengan gambar background 
Anda. Dan, semua hal tersebut dilakukan 
dengan cepat. 


Setelah berhasil mengubah window de- 
Geran dan widget style, apalagi yang 
kurang? Bayangkan apabila tombol Anda 
sudah bergaya mac. Title bar jga sudah 
bergaya mac. Tapi, bagaimana kalau warna 
sistem masih bergaya Windows? Tentunya 
akan lucu sekali. Oleh karena itu, ubahlah 
juga warna system di Appearance & Themes 
| Color. Secara default, KDE datang dengan 
puluhan color scheme. 

Apabila Anda menginstall baghira, Anda 
bisa mendapatkan pula warna sistem. Bagi 


INFOLINUX 01/2005 55 





Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








Anda yang ingin tampil beda, warna-warna 
tersebut dapat Anda ubah, kemudian sim- 
pan sebagai scheme lain. 


Baik. Kita sudah berhasil mengubah wid- 
ig style, window decoration dan system 
color. Apabila Anda menirunya sebagai mac 
menggunakan baghira, tentunya sistem An- 
da sudah sangat mirip dengan mac. Namun, 
ada hal kecil yang terlewatkan. Cobalah buka 
Konqueror dan amati icon yang digunakan. 
Ternyata, masih icon bawaan KDE. 

Di kde-look.org, terdapat banyak sekali 
icon-icon KDE yang menggoda. Anda dapat 
memilih yang paling menarik bagi Anda. 


Sekilas, apabila Anda telah mengubah 

window decoration, widget style, system 
color dan bahkan icon, apakah pengubahan 
telah dilakukan dengan sempurna? Sebenar- 
nya belum. Ada satu pengaturan lagi yang 
cukup menggoda. Yaitu, pengubahan splash 
screen KDE. Secara default, KDE datang 
dengan beberapa splash screen. Salah satu- 
nya adalah splash screen yang mirip dengan 
Windows XP. 

Untuk mengubah splash screen, akseslah 
Appearance & Themes | Splash screen. Bagi 
Anda yang senang meniru Mac, cobalah 
splash kdemacosx. Dapatkan splash screen 
tersebut, juga di kde-look.org. Splash screen 
tersebut memperlihatkan sebuah apel biru 
yang tergigit sedikit dan secara umum, 
tampil menarik sekali. 

Bagi Anda yang benar-benar anti win- 
dows, cobalah splash screen aranio (ber- 


"i 


temakan rambo). Di sini, tux berperan se- 
bagai rambo dan menghancurkan monitor 
komputer berisikan Windows. 


Untuk meniru Mac, kita tidak boleh 
O aneh stengah Setelah widget style, 
window decoration, color, icon dan bahkan 
splash screen, kita juga perlu mengganti 
taskbar KDE dengan taskbar transparan 
lengkap dengan icon-icon yang akan mem- 
besar ketika mouse diarahkan dan perla- 
han mengecil ketika tidak menjadi sorotan 
mouse lagi. 

Ada dua proyek yang bisa digunakan 
untuk kebutuhan serupa. Yang pertama 
barangkali adalah proyek kooldock. Proyek 
ini masih belum terlalu matang, namun 
dapat menampilkan pergerakan icon yang 
halus. Icon zooming juga dapat dilakukan 
dengan halus, asalkan Anda menggunakan 
icon vektor yang bisa dibesar kecilkan tanpa 
masalah. 

Penulis mendapatkan kooldock pada saat 
menjelajahi kde-look.org. Setelah itu, penulis 
mempromosikan kooldock mati-matian 
kepada Wiryadi (redaksi InfoLINUX), yang 
akhirnya juga tertarik. Kooldock benar- 
benar menarik. Terutama, ketika Anda 
ingin memperlihatkan tampilan desktop 
Anda kepada teman Anda. 

Salah satu kekurangan kooldock adalah 
iconnya belum bisa meloncat-loncat seperti 
pada Mac ketika tombol mouse di klik pada 
icon bersangkutan. Dan, terkadang, setelah 
diklik, taskbar menjadi berbayang dan ter- 
lihat jelek. Namun, disamping kekurangan 


ini, kooldock sangat layak digunakan. 
Waktu loading pun cepat. Dan, selain itu, 
kooldock tidak banyak memakan resource. 

Selain kooldock, Anda bisa mencoba 
kxdocker. Yang satu ini berambisi untuk 
membangun taskbar dan docker yang sein- 
dah mac, namun lebih baik dan lebih cang- 
gih dari mac. Ambisi yang sepertinya belum 
kesampaian hari ini. Secara umum, perge- 
rakannya lebih cair dibandingkan dengan 
kooldock. Selain itu, iconnya juga sudah 
bisa meloncat-loncat, walaupun masih kaku 
dan lambat. Proyek ambisius ini bisa Anda 
dapatkan juga di kde-look. 

Tercatat, kekurangan utama dari kx- 
docker adalah tampilannya yang kalah ta- 
jam dibandingkan kooldock. Pergerakannya 
memang lebih cair, sayangnya, harus me- 
ngorbankan diri pada gambar yang tajam. 


Manfaatkan pula 3d desktop untuk 
1 D ouis desktop yang benar- 
benar indah. Dengan penggunaan 3ddesk- 
top, KDE Anda akan jadi lebih menarik dan 
lebih unik. Setiap bekerja, buatlah beberapa 
desktop, dan tunjukkan kepada teman Anda 
betapa menariknya KDE dan Linux. 
Bagaimana tampilan KDE Anda seka- 
rang? Buat screen shotnya, dan buktikan 
bahwa Linux pun sangat layak untuk di- 
gunakan sebagai desktop. Walau teknologi 
tampilannya masih kalah dari Mac, kita ja- 
ngan mau menyerah begitu saja! Terus hiasi 
desktop Anda dan tunjukkan kepada dunia 
betapa hebatnya Linux! A 
Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 


Ki Style - Control Center ?200060 





File View Settings Help 


File View Settings Help 


—— Aa = EET Em 
| index. | Search | Help | % Splash Screen [ index. | Search | Help | = Style 
Back Back 





























































































































Q Default Q m 
Kuru KDE 3.3 
Background Redmond dl Background Widget Style 
eae Baghira Standard eo Baghira | Baghira B 
= f laani - š = : : 
had Colors blue. bere © ikde3.png - KSnapshot 200€ 9 colors Description: The Big Black Cat 
Aa -e = = [V] Show icons on buttons 
Aa onts || Fonts 
7 [V] Enable tooltips 
Ew cons icons 
4 ae Af ove Feedback Previa ud 
, Mosfel's Liquid Tab 2 
osfe elm osfet's Liqui 
| A 
| Ben Senco 3“ 
Lo Radio button | : P | 
eh splash Screen © | e 
" O Radio butt | — 
da style | 0 ql ( Button ) 
Ga | À` 
Checkbox | A 
Sy window Decorations Y Combobox fy 3 
Add... Author: Phil phil@dplace.net- 
Homepage: http://www.dplace net 
( Remove ) 
( Test ) 
Defaults WY Apply 
= == - x x 1 wa 
| * 5 A x $= ikde.sxw - StarOffice 7 [PW ikde3.png - KSnapshotl 19:53 | , 
= 5 ; š . |= , Defe | w Apply) (&- Reset )q 
= €€——————— | — 
e LC e es o EA i» | || "Š Splash Screen - Control < | ame BG - 8/10/2004 (eee J - & apply ) & Reset) 








Mengganti splash screen. 


Dengan kooldock, makin mirip mac. 


56  INFOLINUX 01/2005 www.infolinux.web.id 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





Mount dan unmount 


enggunakan Windows, kita telah 
dipermudah dalam mengak- 
ses device sehingga kita dapat 


mengenali disket sebagai drive A dan B, dan 
kemudian mengenali harddisk mulai dari 
C sampai Z. Metode seperti ini merupakan 
salah satu cara Microsoft dalam menghasil- 
kan sistem operasi yang dari satu sisi mu- 
dah digunakan karena user tidak harus tahu 
terlalu banyak tentang device. Begitu dima- 
sukkan, maka harusnya sudah bisa dikenali. 
Strategi ini adalah strategi yang hebat. Kita 
patut mencontohnya. Bagaimana membuat 
produk yang bisa digunakan dengan mudah 
oleh end user. 

Tapi, karena kita kini menggunakan 
Linux, maka ada baiknya kita melihat sistem 
lebih dalam. Paling tidak, kita mengerti 
mengapa device harus dimount terlebih da- 
hulu sebelum digunakan. Kita akan mem- 
bahasnya dalam point-point pemahaman 
dan tip. 


Kita bisa menganggap proses mount- 
Line sebagai sesuatu yang sederhana. 
Katakanlah kita memiliki harddisk dengan 
satu partisi, sebuah floppy disk drive dan 
sebuah CDROM drive. Pada waktu booting, 
harddisk dengan satu partisi tersebut akan 
dimount secara otomatis karena meru- 
pakan root file sistem. Proses mounting 
ini berlangsung secara otomatis pada saat 
boot. Ini adalah hal yang alamiah, karena 
agar dapat diboot, file-file di dalam hard- 
disk harus dikenali. Kalau tidak, maka tentu 
tidak ada sistem yang berjalan. 

Setelah sistem selesai boot dan siap di- 
gunakan, kita ingin menggunakan disket. 
Di sistem internal Linux, sebuah disk drive 
tentunya telah dikenali oleh kernel. Na- 
mun, kernel tidak akan mengalokasikan 
resource sebelum user memintanya. User 
harus meminta kepada kernel agar mem- 
berikan resource kepada disk drive karena 
user akan menggunakan disk drive terse- 


but untuk mengakses disket. Proses me- 
minta kepada kernel ini dinamakan sebagai 
proses mounting. Begitupun dengan drive 
CDROM tersebut. 


Proses mount selalu melibatkan dua 

komponen: device/file dan mount point. 
Kita sering sekali mendengar istilah mount 
point ketika berbicara soal mount. Mount 
point dalam bahasa yang sederhana dapat 
disebut sebagai direktori tujuan mount. 

Sebagai contoh, disk drive floppy per- 
tama akan diberinama /dev/fd0 oleh ker- 
nel. Ini adalah komponen pertama, yaitu 
device. Karena merupakan suatu file biasa, 
maka kita tidak bisa menggunakan /dev/fd0 
tersebut. Pada kenyataannya, file tersebut 
mewakili floopy drive kita. 

Agar kita dapat mengakses isi dari disket, 
maka kita harus memberitahu kernel bahwa, 
kita akan menggunakan direktori tertentu 
sebagai pengganti disket. Dengan kata lain, 
sementara, isi disket numpang sementara di 
direktori mount point tersebut. 

Sebagai mount point, kita dapat mem- 
pergunakan sembarang direktori. Namun, 
merujuk kepada standar Linux yang diim- 
plementasikan oleh beberapa distro, mount 
point untuk disket umumnya diletakkan di 
/mnt/floppy, /media/floppy, atau /floppy 
saja. 

Di dunia Windows, mount point dari 
disk drive pertama kurang lebih adalah 
drive A. Mount point dari disk drive ke- 
dua adalah B. Tapi, di Linux, kita tidak 
mengenal istilah drive. Semua device akan 
dimount ke direktori. 


Setelah device selesai digunakan dan kita 
3 tidak ingin menggunakannya lagi, maka 
kita sebaiknya memberitahu kernel. Dengan 
demikian, kernel dapat menghentikan alo- 
kasi resource pada device tersebut. 

Proses memberitahu kernel tersebut kita 
sebut sebagai proses unmounting device. 


www.infolinux.web.id 





File Sistem 








mounting. Pokoknya, segala sesuatu yar 
memiliki maksud kerja berlawanan deng 
mount. 


— 


Untuk melakukan proses mounting, kita 

mempergunakan program mount. Se- 
mentara, untuk melakukan proses unmount- 
ing, kita mempergunakan program umount. 
Harap diperhatikan bahwa program yang 
digunakan dalam proses unmounting adalah 
umount, bukan unmount. 


Bagaimana menurut Anda mekanisme 

Linux bekerja dengan device? Mari kita 
lihat kembali betapa cara ini begitu ala- 
miah. 

Lampu. Tentunya Anda pernah mema- 
sang lampu. Katakanlah kita memiliki la- 
ngit-langit yang terdiri dari dua lampu. Satu 
lampu utama, satu lampu tambahan. Untuk 
mengontrol lewatnya aliran listrik dari sum- 
ber listrik ke lampu, kita mengunakan sak- 
lar. Dua lampu, dua saklar. 

Apabila lampu utama ingin dinyalakan, 
maka kita akan meminta kepada sumber 
listrikuntuk mengalokasikan resource. Cara- 
nya, kita menekan saklar lampu utama ke 
posisi nyala. Dengan demikian, maka aliran 
listrik akan dialirkan ke lampu utama, dan 
lampu pun menyala. Demikian juga apabila 
kita ingin menyalakan lampu kedua, ketiga 
dan seterusnya. 

Apabila lampu utama tersebut tidak di- 
gunakan lagi, maka kita akan memberitahu 
sumber listrik bahwa listrik sudah tidak 
diperlukan lagi. Caranya dengan menekan 
saklar lampu utama ke posisi mati. 

Ketika lampu utama rusak dan harus di- 
ganti, tentunya kita akan mematikan saklar 
terlebih dahulu, barulah kita mencopot lam- 
pu tersebut dari langit-langit. Dan, setelah 
lampu baru dibeli dan dipasang, maka kita 
harus menekan saklar ke posisi nyala untuk 
menyalakan lampu tersebut. 


INFOLINUX 01/2005 57 





File Sistem 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








Beberapa hal tersebut adalah hal yang 
umum sekali kita lakukan. Tentunya tidak 
mungkin ketika ingin mengganti lampu kita 
segera melepaskan lampu sementara listrik 
tetap berjalan, lalu ke warung membeli lam- 
pu dan setelah itu lampu langsung dipasang 
dan langsung pula menyala. Kalau begitu, 
maka saklar tidak akan berguna. 

Begitulah proses mount. Bola lampu 
adalah device. Saklar adalah proses mount 
dan unmount. Sementara, listrik ada re- 
source dan sumber listrik adalah kernel. 
Analogi ini mungkin tidak tepat benar, 
namun bisa digunakan untuk menjelaskan 
betapa proses mount adalah proses yang 
sangat alamiah. 

Di dunia server menggunakan rack- 
mount pun, agar suatu server bisa diguna- 
kan, kita harus melakukan mounting ter- 
lebih dahulu secara fisik. 

Semua contoh ini membuktikan bahwa 
mount dan unmount bukanlah hal yang 
aneh dan merepotkan. Sebaliknya, hal yang 
sangat alamiah. 


Pada pembahasan nomor 1, kita me- 
Gatal ada device yang dimount secara 
otomatis pada proses boot dan disebut se- 
bagai root file system atau root device. Pada 
saat kernel diboot (pada saat pertama sekali 
Anda memilih menu Linux dari Grub atau 
Lilo misalnya), tidak ada device apapun 
yang dimount. 

Kernel pun segera menyusun struktur 
datanya di memori, dan setelah itu, me- 
ngurusi berbagai hal seperti pengenalan 
hardware yang penting dan setelah semua 
selesai, tugas inisialisasi sistem kernel pun 
selesai. 

Agar sistem operasi dapat digunakan, 
maka kontrol berikutnya harus diserahkan 
kepada program yang tersimpan di hard- 
disk. Di sinilah root device akan dicari dan 
dimount secara otomatis. Mount point un- 
tuk root device adalah “/. 


Apabila suatu device, sebagai contoh 

CDROM drive sedang digunakan, maka 
device tersebut akan diproteksi oleh ker- 
nel. Itulah sebabnya ketika Anda mencoba 
meng-eject CDROM drive yang termount, 
CDROM drivenya tidak akan terbuka. 

Ini adalah salah satu mekanisme kernel 
untuk menjaga integritas data. Tentunya, 


58  INFOLINUX 01/2005 


akan sangat repot apabila ketika sedang 
mengopi, tiba-tiba sumbernya menghilang. 

Device yang sedang dimount tidak dapat 
diunmount apabila masih digunakan. Jadi, 
ketika CDROM Anda sedang diakses misal- 
nya, Anda tidak dapat memaksa begitu saja 
kernel untuk mendisalokasikan resource ke- 
pada device tersebut. 

Apabila Anda memaksa, maka proses 
yang bekerja pada device tersebut harus 
dibunuh. Setelah itu, Anda baru memaksa 
kernel untuk melakukan unmounting, 
dan kemudian Anda dapat mengeluarkan 
CDROM Anda. 

Ini adalah teori. Artinya, dalam prak- 
teknya (terutama kernel-kernel lama), 
membunuh proses haruslah berhati-hati. 
Apabila Anda mengirimkan signal yang 
keras (seperti SIGKILL), yang tidak dapat 
ditolak oleh proses, maka ada kalanya proses 
tersebut belum melakukan tindakan clean- 
up. Dengan demikian, pada struktur data 
kernel, terkadang tercatat CDROM masih 
dipegang. Oleh karena itu, ada kalanya wa- 
laupun kita telah membunuh proses yang 
mengakses CDROM (seperti program “cp'), 
tapi CDROM tetap saja tidak dapat dikelu- 
arkan, padahal program cp sudah tidak ada 
di process list. 


Mengapa (pada zaman dahulu) Man- 

drake dapat mengakses device tanpa kita 
harus melakukan mounting terlebih dahu- 
lu? Mandrake menggunakan software untuk 
melakukan automounting. 

Saat ini, telah banyak distro yang meng- 
gunakan fasilitas serupa. Proses mount- 
ing memang merupakan proses mendasar. 
Tapi, kalau bisa dipermudah, kenapa tidak? 
Dengan demikian, user yang baru berpin- 
dah ke Windows juga tidak akan direpotkan 
oleh hal yang satu ini. 

Distro seperti SUSE 9.1 dengan kernel 2.6 
telah menggunakan automatisasi penggu- 
naan device. Dengan demikian, apabila kita 
ingin mengakses cdrom, maka cukup ma- 
suk ke dalam direktori /media/cdrom dari 
Konqueror dan secara otomatis, CDROM 
kita akan dimount. Begitu habis digunakan, 
tekan saja tombol eject di CDROM drive 
Anda. Kernel akan melakukan unmounting 
otomatis. 

Walaupun demikian, memahami mount 
tetap perlu karena banyak hal yang dapat 


www.infolinux.web.id 


kita lakukan dengan memahami mount se- 
cara benar. 


Karena proses mount selalu melibatkan 

device dan mount point, maka semua 
pasangan device dan mount point tersebut 
harus disimpan sehingga kita tidak harus 
selalu memberikan perintah dengan leng- 
kap. Semua informasi pasangan mount dan 
informasi lainnya disimpan di file /etc/fstab. 
Fstab adalah kependekan dari file system 
tabulation. Berikut ini adalah contoh fstab 


milik penulis: 

/dev/hdal / reiserfs 
acl user xatt tl I 
/dev/NOPØ/DATA /home/ 

DATA reiserfs 

defaults TEZ 
/dev/hda5 swap swap 
pri=42 0 0 

devpts /dev/pts devpts 
mode=0620,gid=5 0 Ø 

proc /proc proc defaults 
Ø Ø 

usbfs /proc/büs/7üsb usbfs 
noauto 9 Ø 

sysfs /sys sysfs noauto 
GQ 

/dev/cdrom /media/cdrom 
subfs fs=cdfss,ro,procuid,nosu 


id,nodev,exec,iocharset=utf8 0 0 
/ dev/fdà /media/floppy 
subfs fs-floppyfss,procuid,nod 
ev,nosuid,sync Ø Ø 
192.168.0.1:/home/DATA/PUB 

/mnt nfs defaults, ,user,rs 
ize=8192,wsize=8192,auto 1 1 


Di kolom paling kiri, kita melihat nama 
device. Di kolom kedua, kita melihat mount 
pointnya. Di kolom ketiga, kita memberita- 
hu kernel tipe filesystem device tersebut. Di 
kolom keempat, kita memberikan opsi-opsi 
yang dipergunakan selama proses mount- 
ing. Opsi-opsi ini sangat tergantung pada 
tipe filesystemnya. Dengan demikian, tidak 
semua opsi dapat berlaku global. Beberapa 
FS lebih banyak fitur dari FS lainnya. 

Di kolom kelima, kita melihat status fs 
freg, yang digunakan untuk program dump 
untuk menentukan filesystem mana yang 
akan didump. Apabila diisi dengan nilai 0, 
maka program dump akan mengasumsikan 
filesystem ini tidak didump. 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





Di kolom enam, status fs passno, akan 
digunakan oleh program fsck untuk menen- 
tukan urutan pemeriksaan filesystem disele- 
saikan pada saat boot. 

Kolom 3, 4, 5 dan 6 tidak perlu terlalu 
dipermasalahkan. Pada kenyataannya, kita 
hanya hanya cukup mengetahui pasti kolom 
pertama dan kedua. 


Di /etc/fstab, kita telah menyim- 
1 ()... informasi pasangan device dan 
mount point. Untuk melakukan mount, 
berikut ini adalah pola perintahnya. 
Mount [options] «device» «mount - 
point» 


sebagai contoh: 
mount /dev/fd9 /media/floppy 


Namun, untuk device yang tercatat pada 
fstab, kita tidak perlu memberikan perintah 
lengkap untuk informasi device dan mount 
point pada saat menjalankan perintah 
mount. Sebagai gantinya, kita bisa mem- 
berikan perintah berikut ini: 

mount /dev/fd9 


atau 
mount /media/floppy 


Program mount akan mencari pasangan 
device atau mount point secara otomatis. 
Sementara, untuk unmount, berikut ini 
adalah pola perintahnya: 
umount «device» 


atau 
umount «mount point» 


User biasa secara default tidak akan 
l l diberikan hak untuk melakukan 
mount secara lengkap. Artinya, hanya root 
yang bisa memberikan perintah lengkap 
berikut ini: 
mount [options] «device» «mount 
point» 


User biasa bisa diberikan hak untuk 

l pa mount, dengan menam- 

bahkan kata “user” (benar-benar kata user, 

bukan untuk digantikan dengan username) 

pada kolom keempat. Sebagai contoh, lihat- 

lah kolom keempat pada contoh fstab penu- 
lis (entri terakhir) pada point nomor 9. 


Device-device yang telah dimount 
l 3 akan tersimpan sementara pada file 
/etc/mtab. File ini akan selalu dimodifikasi 
setiap kali terjadi perubahan pada status 
mount sistem. Berikut ini adalah contoh 
/etc/mtab milik penulis. 
/dev/hdal / reiserfs 
rw,acl,user xattr Ø Ø 
proc /proc proc rw 0 9 
tmpfs /dev/shm tmpfs rw 0 9 
devpts /dev/pts devpts 
rw,mode-0620,gid-b5 0 Ø 
/dev/hdc /media/cdrom subfs 
ro,nosuid,nodev,fs-cdfss,procuid 
,iocharset-utf8 Ø Ø 
/dev/fd@ /media/floppy subfs 
rw,nosuid,nodev,sync,fs=floppyfs 
s,procuid Ø Ø 
usbfs /proc/bus/usb usbfs rw 9 0 
192.168.0.1:/home/DATA/PUB /mnt 
nfs rw,noexec,nosuid,nodev,rsiz 
e=8192 ,wsize=8192,addr=192.168. 
"PR NR 
automount(pid2963) /mnt autofs 
rw,fd-5,pgrp-2963,minproto-2,max 
proto-3 9 0 





"LINUX and FreeBSD 


Features : H Unlimited data transfer 
> Complete control panels 
=> POP3 email, FTP access 
=> SSH, CGI, SQL. 
=> and much more... 
=> Start from Rp. 19.500,-/ month 
> Free Setup") 
> 2 Months Free *") 


ALSO 





File Sistem 





Man | rss 





File ini akan selalu diperbaharui oleh 
mount dan lebih bersifat informatif. Untuk 
mengubah entri yang tidak kita inginkan, 
ubahlah di fstab. 


] 4 cepit beberapa opsi mount yang 
berguna. Diantaranya adalah ro, 


yang akan melakukan mounting secara read- 
only, berlawanan dari rw. Selain itu, ada 
juga opsi uid=<uid> atau uid=<username> 
yang berguna untuk melakukan mount dan 
hak akses penuh diberikan kepada user de- 
ngan uid «uid» atau user dengan username 
«username.. Sebagai contoh: 

mount -o uid-nop /dev/hdal /mnt 


Mount tidak hanya dapat dilakukan 

1 3. device saja. Network (con- 

toh point 9 adalah pada NFS) dan image 

CDROM (dengan file sistem 1509660 misal- 
nya) juga dapat dimount. 

Dengan mengetahui proses mount, kita 
dapat mengetahui lebih dalam lagi sistem 
Linux kita dan memberikan kita kontrol 
lebih besar pada sistem itu sendiri. A 
Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 





MONEY 


Limited Offer : 
Dedicated Server 
Rp. 1.250:000,-/ mo 


“e Server Hosting 
Features : Location NOC Jakarta - Indonesia (IIX) 


> Size server : 1 U Rackmount 

=> Bandwith : 128 kbps 

> IP Address : 8 (max) 

=> Colocation : Rp. 1.000.000,-/ month 


> Colocation & Dedicated Server in USA 


> Domain Name Register 


> Benefit Reseller Program 


“IT'S NEVER BEEN EASIER 


TU TARE YOUR BUSINESS ONLINE ” 


Note : *) Transfer (restriction apply) 
=) 1 year payment 


QF mm BP SQL aa... 


Supporting You to a Web Success 
Cyber Building (d/h Elektrindo) 10 th Floor 

Jl. Kuningan Barat No. 8 Jakarta Selatan 12710 
Phone. (021) 526 8000 Fax. (021) 52 66 444 
http://www.cakraweb.com - info@cakraweb.com 





www.infolinux.web.id 


INFOLINUX 01/2005 59 





SUSE 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 











kerjaan yang terlalu rumit. Kita akan melihat betapa mi 


SUSE 9.1. 


ari dulu sampai sekarang, printer 
termasuk salah satu hardware 
yang sangat diperhatikan di Linux. 


Namun, perkembangan printer yang begitu 
cepat, ditambah dengan produsen yang ti- 
dak memberikan drivernya untuk jalan di 
Linux, serta berbagai permasalahan menja- 
dikan printer sebagai hardware yang duku- 
ngannya boleh dikatakan sangat minim. 

SUSE memberikan dukungan yang cu- 
kup baik dalam bekerja dengan printer. 
Dengan YaST, kita tidak perlu mengedit 
berbagai macam file konfigurasi ketika ingin 
bekerja dengan printer baik lokal ataupun 
melalui jaringan. Tidak perlu pula mem- 
berikan banyak perintah command line. 

Berikut ini, kita akan membahas tip-tip 
maupun pemahaman untuk bekerja dengan 
printer di SUSE. Mulai dari printer lokal 
sampai printer jaringan. 


Bagi Anda yang ingin jalan bebas ham- 
batan mengakses modul printer di 
Linux, berikanlah perintah berikut ini ke- 
tika berada di Konsole (KDE) atau menu 
Run KDE: 
kdesu -c yast2 printer 


Penerapan sistem pencetakan di SUSE ` 


dapat menggunakan berbagai cara. 
Yang pertama dan default adalah penggu- 
naan CUPS sebagai client pencetakan. Yang 
kedua adalah penggunaan CUPS sebagai full 
server pencetakan. Yang ketiga adalah peng- 
gunaan LPRNG. Sangat disarankan untuk 
menggunakan implementasi CUPS, kecuali 
Anda tahu benar alasan untuk berpindah ke 


LPRNG. 


Apabila Anda hanya bekerja dengan 
3 printer lokal (tersambung langsung ke 
komputer Anda), maka Anda dapat meng- 
gunakan implementasi CUPS sebagai full 
server. Sebaliknya, apabila Anda menggu- 
nakan implementasi sebagai CUPS sebagai 
client pencetakan, maka Anda hanya bisa 
mencetak ke printer jaringan. Pemahaman 
ini adalah salah satu dasar memahami 
bagaimana kita bekerja dengan printer di 
SUSE. 


Printer akan secara otomatis terdeteksi di 
SUSE. Satu hal yang perlu diperhatikan. 


Printer USB umumnya pasti terdeteksi di 
SUSE. Masalahnya, terdeteksi bukan berarti 






dapat digunakan. Penulis pernah memiliki 
Ban 

angie" delik um 

apat digunakan. 


Padahal, SUSE mengenali benar semua pa- 






salah satu printer USB 
nya sampai saat ini tidak 


rameternya. Setelah diperiksa sana sini, ru- 
panya memang printer ini belum didukung. 
Untuk dukungan printer di Linux sebelum 
Anda membeli, akseslah http://www.linux- 
printing.org. 


Apabila Anda menjalankan modul 
5 printer YaST, secara otomatis, printer 
akan dideteksi otomatis. Printer yang ter- 
deteksi akan tampil dalam bagian “printers 
to configure". Sementara, printer yang telah 
dikonfigurasi akan tampil dalam “Already 
installed printers and gueues”. Untuk meng- 
konfigur printer yang terdeteksi, pilihlah 
printernya terlebih dahulu, dan klik tombol 
Configure. Selanjutnya, Anda akan dibawa 
langkah demi langkah untuk menyelesaikan 
proses konfigurasi. Pembatalan dapat di- 
lakukan setiap saat apabila Anda meng- 
inginkannya. Setelah selesai, printer Anda 
akan terdaftar dalam “Already installed 
printers and gueues”. Klik Finish untuk 
menyimpan. 











Printers to configure: 











Host name: 


— CUPS server 











Select a printer from the list and 
press Configure to create a print 






Enter the host name of your CUPS 
server. 





configuration for the selected 
printer. To restart autodetection, 
press Restart detection. 


If your printer was not detected, 
choose Other in the list then 
press Configure to set up the 
print configuration manually. 





There is a list of configured 
queues in the lower box. To edit 
them, press Change 





Restart detection 















erver nam 






























Already installed printers and queues 





* CUPS Client-Only Configuration: 
using server 192.168.0.1. 








Modul printer YaST. 


60  INFOLINUX 01/2005 










192.168.0.1 













Test remote IPP access 











x] Use Server's Default Queue 


Eza 


















































Menambahkan printer jaringan Linux. 


www.infolinux.web.id 





Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 

































































FE Configure - Printing Manager "NUT EE 111] 
- 7 — 3 a: c. s : x 
ng - = J P Add Ga) Printer [v] Print Server E: Print Manager view “4 Documen tation 
© w sss D SUSS & hp_deskjet3600 
Workgroup: © Advanced Faxing Tool (ksendfax) 
Enter the name of your workgrou A Mail PDF file 
Host Name: A Print to File (PDF) 
Enter the host name of your prin! J] Print to File (PostScript) 
server. 
D Send to Fax 
Remote gueue: 
Enter the name of the remote 
printer. 
@ Information | jobs | “Properties | , S Instances 
User, Password: 
Enter the user name an hp. deskjet3600 = 
passwort d for accessing the print - 
Type: Local printer 
server 
State: Idle (accepting jobs) 
To veniy.menam Location: USB printer on //3650?serial-TH3AD1412G6B 
Description: hp deskjet 3600 
URI: ipp://bios:631/printers/hp deskjet3600 
Device: usb://3650?serial- TH3AD1412G6B/ 
Model: HP DeskJet 3425 Foomatic/hpijs (recommended) 
Print system currently used: | CUPS (Common UNIX Print System) 
Connected to 192.168.0.1:631 
e Close 





Menambahkan printer jaringan Windows. 


Apabila printer Anda tidak terdeteksi, 

Anda bisa memilih Other (not detected) 
di kotak "printers to configure" dan kliklah 
tombol Configure. Setelah itu, Anda akan 
dibawa menuju satu dialog untuk memilih 
tipe printer. Tipe yang tersedia adalah para- 
lel, USB, serial, IrDA (infra red printer), 
pencetakan jaringan (CUPS, LPD, SMB, 
IPX, cetak langsung) dan pilihan lain. Pilih- 
lah printer Anda, misal, printer paralel dan 
klik tombol Next. 

Di sini, setelah Anda memilih paralel, 
Anda akan diminta untuk memasukkan 
device paralel dimana printer terpasang 
(umumnya /dev/lp0). Anda bisa klik pada 
tombol Test Printer Connection. Pastikan 
printer Anda telah dinyalakan. YaST akan 
mengirim pesan ke printer dan apabila ti- 
dak diterima dengan baik, YaST akan me- 
nampilkan pesan kesalahan. 

Sangat jarang terjadi sampai Anda harus 
mengatur sendiri IO Port paralel port Anda. 
Namun, apabila manual Anda menyebut- 
kan begitu, aturlah dengan klik pada tombol 
Parallel port details. 

Klik tombol Next untuk melanjutkan. Di 
sini, Anda akan memasukkan nama printer 
Anda. Sebagai contoh: printerl. Masukkan 
pula deskripsi apabila diinginkan. Harap 
diperhatikan bahwa terdapat pilihan Do Lo- 
cal Filtering yang secara default akan dinya- 
lakan. Anda harus mematikan pilihan ini 
apabila Anda mencetak ke jaringan yang 
sudah memiliki filtering (misal server IPP 
dan LPD). Namun, apabila Anda menam- 
bahkan printer lokal, maka pilihan ini harus 
dibiarkan tetap aktif. Aktifkan juga pilihan 
ini apabila Anda mencetak ke jaringan yang 














KDE Printing Manager. 


tidak memiliki fasilitas filtering seperti jari- 
ngan Windows dan Novell. 

Apabila Anda mengaktifkan pilihan 
Do Local Filtering, maka jangan klik tom- 
bol Test printing. Klik tombol Next untuk 
melanjutkan. 

Di layar berikut ini, Anda dapat memilih 
pembuat dan model printer Anda. Satu hal 
yang perlu diperhatikan di sini. Terkadang 
(walau tidak direkomendasikan), printer 
seri 1100 misalnya, dapat bekerja dengan 
driver printer seri 1000. Oleh karena itu, 
apabila printer Anda tidak terdaftar, Anda 
bisa mencoba model-model yang mirip- 
mirip. Solusi yang lebih pintar juga terse- 
dia. Anda dapat mendownload terlebih 
dahulu PPD untuk printer Anda (dengan 
mencari di google, misal HP Deskjet 3650 
PPD) dan menginstallnya dengan YaST. 
Klik tombol Add PPD File to Database dan 
memilih Specify Local PPD File. PPD yang 
terinstall akan disimpan pada /usr/share/ 
cups/model/. 

Setelah selesai memilih printer, klik 
tombol Next untuk melanjutkan. Di layar 
ini, Anda akan melihat summary dari pe- 
ngaturan Anda. Anda dapat klik pada tom- 
bol Test untuk menguji pengaturan. Sebuah 
test page akan dikirim ke printer. Anda 
dapat memilih untuk mencetak sesuai kapa- 
sitas printer Anda: test page grafikal dengan 
foto, test page grafikal tanpa foto dan test 
page teks. 

Setelah semua berjalan baik, klik OK 
untuk menyimpan perubahan. Anda akan 
dibawa kembali ke halaman utama dan pas- 
tikan printer yang Anda pilih terdaftar pada 
” Already installed printers and queues". An- 


www.infolinux.web.id 





da harus klik tombol Finish untuk menyim- 
pan perubahan. 


Untuk menambahkan printer jaringan 

(tidak akan terdeteksi dan terdaftar pada 
"printers to configure”), kliklah pada tom- 
bol Change di "Already installed printers 
and queues". Setelah itu, klik tombol Add 
untuk menambah Printer. 

Apabila Anda 
printer pada jaringan Linux, pilihlah Print 
via CUPS network server dan klik tombol 
Next. Ada tiga pilihan yang harus Anda 
pilih setelah ini: CUPS client only, CUPS 
using broadcasting dan Remote IPP Queue. 


ingin menambahkan 


Apabila Anda tidak berencana untuk memi- 
liki printer lokal, pilihlah yang pertama dan 
klik tombol Next. Setelah itu, Anda akan 
diminta untuk memasukkan IP dari server 
printer. Anda bisa menguji koneksi dengan 
klik pada Test Remote IPP Access. Pilihan use 
server's default queue sebaiknya diaktifkan. 
Setelah itu, klik tombol OK. Anda akan 
dibawa kembali ke daftar printer. Jangan 
terkejut apabila tidak terdaftar apa-apa di 
sana. Kliklah tombol Finish. Sekarang, un- 
tuk membuktikan keberhasilan penamba- 
han printer jaringan, bukalah Konsole dan 
berikan perintah: lpq. Anda akan melihat 
daftar printer jaringan Anda di sini. 
Apabila Anda ingin menambahkan print- 
er pada jaringan Windows, pilihlah Print via 
SMB Network server dan klik tombol Next. 
Anda akan diminta untuk memasukkan in- 
formasi workgroup, nama host printer serv- 
er, nama gueue (gunakan tombol Lookup), 
username dan password untuk authentikasi. 
Sebelum melanjutkan, ada baiknya menguji 


INFOLINUX 01/2005 6l 





SUSE 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








n Print - kprinter w + TITI 


r-Printer 


File Edit Documen t View Window 





State: Idle (accepting jobs) 


Type: hp deskjet 3600 


ation: USB printer on //3650?serial=TH3AD1412G6B 


Commen t: HP DeskJet 3425 Foomatic/hpijs (recommended) 





“DIA 








| Thumbnails | Bookmarks 


Programming cros 











SASAK < > M| € OaE- 5o] @ |D DA m - na 
LT ss SEEN ET] x 





Print To 


ç C 
v File Fie Name: |: Browse... 








wxWi nc r- Print Range 


m PostScript Options 





© all 

© From: |; To: |: of 117 
M Odd D Even 

v Seiected Tinenbiraiis 

Ç Selecta Graphic 


C] Reverse Order |: Comments 




















O Keep this dialog open after printing 











QO Expand | [e System Options... | le Help | 





KPrinter. 


koneksi dengan klik pada Test remote SMB 
Access. Setelah itu, Anda akan diminta me- 
masukkan nama printer, memilih pembuat 
dan model printer, dan seterusnya, sama 
seperti Anda menambahkan printer lokal. 
Printer Anda selanjutnya akan terdaftar pa- 
da "Already installed printers and queues". 

Harap diperhatikan, bahwa printer SMB 
yang ditambahkan akan terdaftar, sementa- 
ra printer IPP (misal CUPS di Linux) tidak 
akan terdaftar. 


Untuk menghapus printer yang telah 
8 terinstall, klik tombol Change pada "AI- 
ready installed printers and queues” Setelah 
itu, pilih printer Anda dan kliklah tombol 
Delete. 


Sekarang, seandainya Anda hanya me- 
C) bahan printer untuk jaringan 
menggunakan CUPS (CUPS client only), 
apakah yang harus dilakukan apabila ingin 
lokal? 
pilihlah printer Anda yang terdeteksi pada 


menambahkan printer Caranya, 
“printers to configure” dan klik tombol 
Configure. Sebuah konfirmasi akan di- 
tampilkan. Jawablah Yes karena Anda ingin 
melanjutkan penambahan printer lokal. 
Setelah itu, lakukan seperti biasa (memilih 
printer, model,...). 


Berikut ini, kita akan asumsikan 
1 (ss printer Anda terpasang pada 
jaringan Linux dan Anda menggunakan 
CUPS client only untuk pencetakan. An- 
da tidak memiliki printer lokal. Kita juga 
mengasumsikan Anda menggunakan desk- 
top KDE. Tip nomor 10 ini akan membahas 


62  INFOLINUX 01/2005 








D Shrink oversized pages to paper size «<> Language Level 1 
.] Expand small pages to paper size ^ Language Level 2 
D Optimize for Speed & Language Level 3 
D Download Asian Fonts 
.] Save Printer Memory 

A ES 











826x1169in HE mu 





a) i «| tofii7 |» M 


Mencetak di Adobe Acrobat Reader. 


bagaimana bekerja dan mencetak dengan 
program yang tidak membaca queue sistem, 
sebagai contoh Adobe Acrobat Reader. Bu- 
kalah Adobe Acrobat Reader dan cetaklah 
satu dokumen dengan memilih menu “File 
| Print’. Sebuah kotak dialog akan ditampil- 
kan. Adobe tidak akan membaca gueue 
sistem, dan oleh karena itu, Anda tidak 
akan mendapatkan nama printer terdaftar 
di kotak dialog tersebut. Sebagai gantinya, 
malah Anda harus memberikan perintah 
untuk mencetak. Masukkanlah Kprinter se- 
bagai perintah untuk mencetak. Semua do- 
kumen yang akan dicetak akan dilewatkan 
ke kprinter. Setelah itu, di Kprinterlah kita 
akan memilih CUPS server (printer server) 
kita. 


Untuk mengkonfigurasi agar Kprint- 
l 1. mengenali CUPS server sebagai 
salah satu tujuan pencetakan, jalankanlah 
Printing Manager (K | Utilities | Printing | 
Printing Manager). Untuk mengatur server 
CUPS, pilihlah CUPS pada “Print System 
currently used” yang terletak di bawah 
dialog dan kliklah tombol Print Manager 
| Configure manager. Sebuah dialog akan 
ditampilkan. Pilihlah CUPS Server dan 
masukkan informasi server CUPS Anda. 
Apabila semua informasi yang dimasukkan 
benar, maka nama printer jaringan Anda 
akan terlihat pada daftar printer. Selanjut- 
nya, pada saat Kprinter dijalankan, Anda 
hanya tinggal memilih printer yang ingin 
Anda gunakan untuk mencetak. Dengan 
solusi ini, menggunakan program apapun, 
Anda masih tetap dapat mencetak walau- 
pun programnya sendiri meminta Anda 


www.infolinux.web.id 


memasukkan perintah pencetakan (seperti 
pada tip nomor 10 sebelumnya). 


1 D Anda menggunakan Open- 
Office.org, Anda juga dapat mele- 
watkan pencetakan ke Kprinter. 


Apabila Anda menggunakan Star- 
1 3 Office dan rupanya StarOffice tidak 
membaca printer baru Anda, restartlah 
StarOffice (tutup dan buka kembali). 


Untuk menampilkan print job se- 
14... milik Windows, akseslah *K | 
Utilities | Printing | Print Jobs'. Sebuah win- 
dow kecil yang sangat mirip dengan punya 
Windows akan ditampilkan. Di sini, Anda 
juga dapat mengamati job printer Anda, 
sekalian menghapus atau menunda job yang 
Anda inginkan. 


1 and juga dapat bekerja dengan 
printer walaupun tidak bekerja de- 


ngan program yang dilengkapi user inter- 

face grafikal. 

@ Untuk melihat queue printer, berikan 
perintah Ipg 

@ Untuk menghapus entri tertentu yang 
merupakan milik Anda, jalankan Ipg 
dan lihatlah nomor entri Anda. Setelah 
itu, berikan perintah Iprm «no» untuk 
menghapus entri pencetakan. 

@ Anda dapat mengontrol printer lebih 
lanjut menggunakan program Ipc 


Demikianlah pembahasan kita tentang 
pencetakan di SUSE. Selamat mencoba. A 
Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








Monitor Jaringan 





Memonitor Jaringan dari Web 


Seorang sysadmin yang sibuk tidak selalu akan berada di dalam jaringannya. Namun, di- 
manapun beliau berada, jaringan yang dikelola haruslah selalu. diperhatikan. Salah satu 
caranya adalah dengan memonitor jaringan lewat web. Kita akan membuatnya sendiri. 


ysadmin memang merupakan salah 

satu profesi dengan resiko tinggi. Wa- 

laupun teorinya bekerja selama 8 jam 
sehari, namun, perhatiannya akan terus di- 
perlukan selama 24 jam. Dimanapun beliau 
berada, jaringan yang dikelola harus selalu 
dalam perhatian. 

Kita mengenal berbagai metode bagi 
seorang sysadmin untuk tetap memiliki 
monitor terhadap jaringannya walaupun 
tidak berada ditempat. Cara yang populer 
termasuk monitor jaringan dari web. Se- 
lain itu, kita mengenal juga notifikasi lewat 
email. Dan, yang cukup populer belaka- 
ngan, notifikasi lewat SMS. Jadi, begitu ada 
yang tidak beres, sysadmin akan diberitahu 
dengan email yang mungkin dikirimkan ke 
perangkat mobile yang digunakan. Perang- 
kat mobilenya akan segera memberitahu 
bahwa ada email yang masuk dan sysadmin 
tersebut dapat membaca dan mengambil 
tindakan sehubungan dengan kondisi jari- 
ngannya. Begitu pun juga dengan sistem 
SMS. 

Namun, kedua sistem tersebut memiliki 
prinsip kerja notifikasi. Artinya, kalau ada 
sesuatu yang melampaui parameter yang 
diijinkan, seperti resource minimal, proses 
maksimal, maka sysadmin barulah diberi 
tahu. Kedua sistem tersebut sangat mahal 
untuk diterapkan sebagai monitor. Mahal 
dalam pengertian, apabila setiap 5 menit 
mail perlu dikirimkan, maka mailbox sang 
sysadmin akan menjadi penuh. Atau, apa- 
bila setiap 5 menit sekali SMS perlu dikirim- 
kan, maka bisa Anda bayangkan sendiri 
betapa sibuk telepon selular sang admin, 
apalagi jika selama 24 jam. Yang menjadi 
masalah, kalau-kalau SMS atau email ru- 
panya tidaklah penting. Lama-lama, karena 
tidak dapat selalu memeriksa pesan, bisa- 
bisa saja sysadmin menganggap suatu pesan 
tidak penting. 


Oleh karena itu, memonitor jaringan dari 
web masih dapat diandalkan untuk menge- 
tahui status jaringan dalam rentang waktu 
tertentu. Sistem monitoring ini seringkali 
dikombinasikan dengan notifikasi lewat 
SMS atau email untuk lebih baiknya. Sistem 
monitoring yang akan kita buat adalah me- 
ngetahui host tertentu masih menyala atau 
tidak (dengan mengirimkan paket ICMP). 

Tentu, apabila melalui web untuk me- 
monitor jaringan, kita seperti sedang mem- 
bunuh diri. Terutama apabila kita tidak 
menggunakan VPN misalnya. Informasi 
password, proses dan lain sebagainya dile- 
watkan melalui jaringan publik. 

Oleh karena itu, kita perlu mengatur 
agar aplikasi monitoring kita memiliki 
peluang sekecil mungkin untuk diganggu. 
Sebagai contoh, kita akan memaksa agar 
program dijalankan pada modus terenkripsi 
(https). Selain itu, kita juga akan menerap- 
kan authentikasi menggunakan user biasa, 
dan bekerja sebagai user tersebut. Dengan 
demikian, walaupun terjadi kondisi yang 
paling buruk, maka para cracker hanya bisa 
mendapatkan hak sebagai user tersebut. 

Tutorial ini dibahas pada distro SUSE 
9.1, namun seharusnya bisa diterapkan juga 
pada distro-distro lain dengan modifikasi 
yang minimal. 


Persiapan sistem 
Sistem yang akan kita buat akan berjalan se- 
bagai CGI script menggunakan Web server 
Apache yang berjalan pada modus secure 
(https). Untuk kebutuhan ini, Anda akan 
membutuhkan paket apache2 dan mod ssl. 
Selain itu, untuk memeriksa apakah suatu 
host hidup atau tidak dengan mengirimkan 
paket ICMP, kita akan menggunakan pro- 
gram fping (dibahas pada ulasan software 
bulan ini juga), bukan program ping biasa. 
Untuk kebutuhan ini, Anda akan membu- 


www.infolinux.web.id 






tuhkan paket fping. Satu catatan pul 
wid. 


Berikan perintah berikut ini untuk mem- 


program fping harus diberikan mode se 


berikan mode setuid pada /usr/sbin/fping: 
chmod 4/55 /usr/sbin/fping 


Jalankan YaST dan installah semua paket 
yang dibutuhkan tersebut. Bagi Anda yang 
menggunakan distro lain, paket-paket se- 
perti Apache2 dan mod ssl biasanya sudah 
dimasukkan ke dalam CDROM distro Anda. 
Periksalah terlebih dahulu distro Anda. 

Pembahasan bagaimana mengatur agar 
web server dapat berjalan berada diluar ca- 
kupan artikel ini. 


Langkah 1: Mempersiapkan HTTPS 

Di langkah pertama ini, kita akan menya- 
lakan web server Apache yang dilengkapi 
dengan kemampuan HTTPS. Sebelum kita 
melanjutkan, pastikan apache Anda telah 
berjalan. Selain itu, Anda pun dapat men- 
jalankan script CGI pada web server terse- 
but. 

Kita beri nama aplikasi ini wnetmon. 
Buatlah terlebih dahulu direktori wnet- 
mon di /srv/www/cgi-bin/wnetmon. Semua 
script dan data kita akan disimpan di direk- 
tori ini. 

Untuk mengujinya, buatlah script de- 
ngan isi sebagai berikut, simpan sebagai test 
di /srv/www/cgi-bin/wnetmon/ dan berikan 
hak executable. 

#!/bin/sh 


echo “Content-type: text/plain” 
echo 


See He Nk NOTI 
Setelah itu, akseslah http://localhost/cgi- 


bin/wnetmon/test. 
Anda akan mendapatkan tulisan “Hello 


INFOLINUX 01/2005 63 





Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





Monitor Jaringan 











2 Bay D 
File Edit View Go Bookmarks Tools Help 


File Edit View Go Bookmarks Tools Help 


>- & Q Naa tj [IG k - Bb - MI oss 


















| Mozilla Firefox EE 


Certificate Viewer Minursiten T) f 
tj IG 








la http://localhost/cgi-bin/test Í ¿+ Loading... ] o E http://localhost/cgi-bin/test Could not verify this certificate for unknown reasons. D 
Issued To 
) vadi Todd r SEEN T] Common Name (CN) linux.site 

You have been asked to trust a new Certificate Authority (CA). Organization (O) SuSE Linux Web Server 
Organizational Unit (OU) CA 

Do you want to trust "linux.site" for the following purposes? Serial Number 00 

(CJ Trust this CA to identify web sites. Issued By 

(CJ Trust this CA to identify email users. Common Name (CN) vins end 
Organization (O) SuSE Linux Web Server 

(CJ Trust this CA to identify software developers. Organizational Unit (QU) CA 

Before trusting this CA for any purpose, you should examine its certificate and its policy Validity 

and procedures (if available). Issued On 10/08/2004 
Expires On 10/07/2010 

Examine CA certificate Fingerprints 
SHA1 Fingerprint A8:D9:BB:C3:B0:58:A1:25:7F:42:AC:EA:03:C5:DF:D3:E4:AA:F4:4F 
Bis = | Ha MD5 Fingerprint DB:63:D3:8D:2B:CB:40:07:6F:A4:58:94:73:92:6F:E5 
ance elp 
Help Close 











| Waiting for localhost... | Waiting for localhost... 











Konfirmasi sertifikat. Melihat detil sertifikat. 


World’ di browser Anda. Apabila pesan ke- 3. Membuat sertifikat dummy. Dalam be- 














Generating RSA private key, 


salahan terjadi (dan hal ini tidak seharusnya kerja dengan sistem SSL, kita harus me- 1024 bit long modulus 
terjadi), periksalah log apache Anda. miliki sebuah sertifikat. Kita akan mem- — — .......... teteh 
Selanjutnya, kita akan mempersiapkan buat versi dummynya terlebih dahulu. — — ............ dba 
untuk menjalankan Apache pada modus Berikan perintah-perintah berikut ini. e is 65537 (0x10001) 
terenkripsi (https). Berikut ini adalah lang- 4 gensslcert 
kah-langkahnya. comment mod ssl creating server request ... 
1. Pastikan bahwa Apache telah berjalan server certificate creating server certificate 
dengan dukungan mod ssl. Berikan name M 
perintah berikut ini untuk membaca C XY Signature ok 
konfigurasi Apache, dan pastikan Anda ST unknown subject=/C=XY/ST=unknown/ 
melihat ssl di dalam variabel yang akan É unknown L-unknown/O-SuSE Linux Web 
kita amati: U web server Server/OU-web server/CN-linux. 
vi /etc/sysconfig/apache2 0 SUSE Linux site/emailAddress=webmaster@1 
“4/7APACHE MODULES Web Server InUX. Site 
CN linux.site Getting CA Private Key 
Berikut ini adalah contoh variabel email webmaster@ 
APACHE MODLES di komputer penu- linux.site Verify: matching certificate 
lis: srvdays 7130 & key modulus 
APACHE MODULES-"access actions CAdays 2190 
alias auth auth dbm autoindex Verify: matching certificate 
cgi dir env expires include creating CA key ... signature 
log config mime negotiation 8023172 semi-random bytes /etc/apache2/ssl.crt/server. 
seen Ss send loaded eut 
php4” Generating RSA private key, 
2048 bit long modulus Apabila Anda mendapatkan pesan sukses 
2. Setelah modul ssl berjalan, pastikan juga — — .............. PEt pada saat menjalankan gensslcert terse- 
konfigurasi dapat bekerja. Berikan per- RP ers te but, maka sertifikat Anda telah siap. 
intah berikut ini untuk membaca konfi- e is 65537 (0x10001) 
gurasi Apache. 4. Aturlah virtual host Anda. Masuk ke di- 
vi /etc/sysconfig/apache2 creating CA reguest/ rektori /etc/apache2/vhosts.d dan kopi- 
CEASADADHESSERVERSBIEAGS? Geni atre kan file vhost-ssl.template ke vhost-ssl. 
"/etc/apache2/ssl.crt/ca.crt' conf. Secara default, Anda tidak perlu 
Tambahkan SSL ke dalam variabel terse- -> "/srv/www/htdocs/CA.crt' mengubah apa-apa di file vhost-ssl.conf 
but apabila belum ada. Berikut ini adalah tersebut. 
isi variabel APACHE SERVER FLAGS creating server key ... 
milik penulis: 8023172 semi-random bytes 5. Restartlah apache Anda dengan perintah: 
APACHE SERVER FLAGS-”-D SSL” loaded rcapache2 restart 


64 INFOLINUX 01/2005 www.infolinux.web.id 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





6. Ada kalanya, flag -D SSL yang kita beri- 
kan pada APACHE SERVER FLAGS 
tidak dapat bekerja (cukup banyak peng- 
guna SUSE, termasuk penulis mengalami 
hal menyebalkan ini). Untuk itu, berikan 
perintah berikut ini sebagai root: 

SuSEconfig 


Pastikan juga Anda melihat konfigurasi 
Anda telah diatur dengan benar, dengan 
memberikan perintah berikut ini: 

# httpd2 -D SSL -S 

VirtualHost configuration: 
wildcard NameVirtualHosts and 
_default_ servers: 
_default_:443 linux. 
site (/etc/apache2/vhosts. 
d/yhost-ssl.conf:28) 

Syntax OK 


7. Kini, seharusnya HTTPS Anda telah 
dapat bekerja. Anda bisa tes mendown- 
load sertifikat Anda dengan mengakses 
https://localhost/CA.crt (yang telah kita 
buat sebelumnya) 

Sebuah konfirmasi akan ditampilkan. 
Anda dapat melihat detil tersebut de- 
ngan klik pada tombol “View apabila 

Untuk 

mempercayai server kita ini, aktifkan 

pilihan Trust this CA to identify web sites 
dan kliklah tombol OK. 

Cobalah akses alamat https://localhost/ 

cgi-bin/wnetmon/test dan pastikan tidak 


Anda menggunakan Firefox. 


ada pesan kesalahan yang terjadi untuk 
membuktikan HTTPS Anda telah bekerja 
dengan baik. Lakukan konfigurasi ulang 
apabila HTTPS belum bekerja. 





Pada Firefox, disebelah kiri bawah layar, 
Anda akan menjumpai sebuah gembok 
berwarna kuning. Anda berada pada 
wilayah yang aman. 


Langkah 2: Mempersiapkan script ping 
Sekarang, setelah HTTPS Anda selesai, kita 
akan lupakan terlebih dahulu untuk semen- 
tara. Kita akan beralih kepada fungsi utama 
program, yaitu memeriksa host mana saja 
yang aktif dan host mana saja yang tidak 
merespon sesuai dengan definisi host kita. 

Pertama-tama, buatlah dulu definisi host 
yang ingin kita cek dan simpanlah di /srv/ 
www/cgi-bin/wnetmon/hosts. Berikut ini 
adalah contoh isi file hosts milik penulis. 

192.168.0.1 


192.168.0719 
192.168.0.1 
t92. 168. v.12 
192168.0. 15 
192.168.0.14 
192. 168.015 
192-168. 9.39 


Bagi Anda yang ingin memeriksa banyak 
host, menuliskan satu per satu bukanlah 
solusi yang baik. Gunakan perulangan se- 
perti contoh berikut ini: 

# for host in seq 1 108^; do 
echo 192.168.0.$host; done » 
hosts 


Setelah itu, kita akan membuat satu file 
dengan nama wping. Berikan file tersebut 
hak executable. Berikut ini adalah isi script 
tersebut: 

#!/bin/sh 


— i 17171 





Monitor Jaringan 





£ m wnetmon - Konqueror 3 


Location Edit View Go Bookmarks Tools Settings Window Help 


Zusr/sbim/fpimg cat hosts 
| tro-d “[:blank:] | -sed 
-e ‘s/is/:/g;s/alive/1/g;s/ 
unreachable/@/g’ > /tmp/wping 


Prinsip wping adalah memanggil pro- 
gram fping, kemudian melewatkan isi file 
hosts ke program tersebut. Program fping 
akan menghasilkan output seperti berikut 
ini: 

192 16820. Mis alive 


92 595050 1 sea live 


Untuk mempermudah kita nantinya, 
kita menghapus semua spasi, mengganti 
tulisan is dengan “”, kemudian mengganti 
alive dengan angka 1 dan mengganti un- 
reachable dengan angka 0. Penggantian ini 
akan banyak memudahkan parser. Berikut 
ini adalah contoh file /tmp/wping setelah 
penggantian: 

192 168 lea 


192. 168 0 50 1 


Setelah ini, kita akan mengandalkan 
script wping untuk menghasilkan status 
host yang terdefinisi dalam file hosts, dan 
hasilnya akan disimpan ke /tmp/wping. 


Langkah 3: Mempersiapkan prosesor 
Di sini, kita akan memroses file /tmp/wping 
yang telah dihasilkan oleh wping. Namun, 









d- KO m= 





cm 


Q 9 O 


= KKS & 


EE 











® https://localhost/cgi-bin/wnetmon/wprosesor 





ocation : (e https://localhost/cgi-bin/wnetmon/wprosesor 











Site: dataku at localhost 


EXEC n Dialog AEE 
E. You need to supply a username and a 
password to access this site. 

















0 Items - 0 Files - 0 Folders 


Layar authentikasi wnetmon. 





Fri Oct 8 16:20:38 WIT 2004 





192.168.0.1 1 
192.168.0.50 || 
192168010 | 
192.168.011 Ë 
192.168.0.12 Ë 
192.168.0.13 Ë 




















192.168.0.14 ff 











192 168.015 Ë 











Page loaded. 


Program wnetmon. 


www.infolinux.web.id 


El 


INFOLINUX 01/2005 65 





Monitor Jaringan 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








sebelumnya, kita akan memeriksa terlebih 
dahulu file /tmp/wping tersebut. Apabila 
file /tmp/wping terdapat di file sistem, maka 
kita akan menghapusnya terlebih dahulu. 
Setelah itu, kita akan memanggil program 
wping. 

Program wping akan menghasilkan 
/tmp/wping. Kita pun tinggal membaca 
file /tmp/wping tersebut untuk kemudian 
menghasilkan tampilan yang mudah di- 
mengerti oleh user di web browser . 

Setelah semuanya selesai, kita mengha- 
pus kembali /tmp/wping. 

Berikut ini adalah isi source code pro- 
sesor kita. Simpan sebagai wprosesor, dan 
berikan hak executable. 

#!/bin/sh 


test -f /tmp/wping && rm -f 
/tmp/wping 


. /srv/www/cgi-bin/wnetmon/wping 


echo *content-type: text/html" 
echo 

echo “<html>” 

echo “<head>” 

echo “<title>wnetmon</title>” 
echo “</head>” 

echo “<body>” 

echo “`date`” 

echo *«table border=1>” 


for token in “cat /tmp/wping' 
do 


host= echo $token | cut 
-d: -f1^ 

status- echo $token | 
cut -d:=-f2 

color-”red” 


[ $status -eq 1 | && 
color-”green” 

echo “<tr>”; 

echo “<td>$host</td>”; 

echo “<td 
bgcolor=$color>$status</td>”; 

écho “</tr>”: 
done 
echo “</table>” 
rm -f /tmp/wping 
echo “</body>”; 
echo “</html>”; 


66  INFOLINUX 01/2005 


Langkah 4: Mempersiapkan authentikasi 
Apache telah menyediakan fasilitas authen- 
tikasi. Dengan demikian, apabila kita me- 
ngunjungi wnetmon misalnya, sebuah dialog 
username dan password akan ditampilkan. 
Username dan password yang digunakan 
bukanlah username dan password sistem. 
Anda perlu membuatnya terlebih dahulu. 
Pembuatan username dan password ini 
dimulai dari pembuatan database password. 
Database tersebut harus tersimpan diluar 
direktori yang bisa diakses oleh Apache 
agar tidak didownload oleh user. Berikut 
ini adalah langkah pembuatan database dan 
user. Diasumsikan, user yang boleh meng- 
akses wnetmon adalah user nop. 
# htpasswd2 -c /home/nop/ 
htpasswd nop 
New password: 
Re-type new password: 
Adding password for user nop 


Setelah itu, kita akan membuat sebuah 
file dengan nama .htaccess (perhatikan tan- 
da titik di awal nama file) yang akan disim- 
pan di /srv/www/cgi-bin/wnetmon/. Berikut 
ini adalah isi file .htaccess kita. 

AuthType Basic 

AuthName “dataku” 

AuthUserfile /home/nop/htpasswd 
Reguire user nop 


Selanjutnya, kita akan memberitahu 
apache bahwa direktori /srv/www/cgi-bin/ 
wnetmon harus diproteksi. Caranya, edit- 
lah file /etc/apache2/default-server.conf dan 
sesuaikan blok lias cgi-bin Anda menjadi 
seperti berikut ini: 

«Directory “/srv/www/cgi-bin”> 
AllowOverride AuthConfig 
Options +ExecCGI - 
Tac udes 
Order allow,deny 
Allow from all 
</Directory> 


Setelah itu, restartlah apache Anda de- 
ngan perintah: 
rcapache2 restart 


Sebagai catatan, authentikasi yang kita 
gunakan dalam artikel ini adalah authenti- 
kasi menggunakan modul mod auth. Cara 
ini bukan satu-satunya. Bahkan, cara ini 


www.infolinux.web.id 


termasuk cara yang kuno. Saat ini, banyak 
website yang mempergunakan modul mod 
auth digest yang lebih aman. 

Sebagai pencegahan keamanan, sebaik- 
nya Anda juga tidak membiarkan data ini 
diakses oleh semua pihak. Sebaiknya, IP/ 
host pengunjung juga harus dibatasi. Untuk 
itu, Anda bisa mempergunakan dua direc- 
tive yaitu Allow dan Deny (dapat dilihat 
pada manual apache). 


Langkah 5: Selamat datang di wnetmon 
Kini, cobalah kembali mengakses wnetmon 
kita di https://localhost/cgi-bin/wnetmon/ 
wprosesor. Apakah Anda melihat perubah- 
an? Setelah langkah 4 sebelumnya kita laku- 
kan, akses ke wprosesor kini tidak lagi bisa 
dilangsung dilakukan. Sebagai gantinya, 
sebuah kotak dialog authentikasi akan dit- 
ampilkan. 

Program ini tidak terlepas dari kekura- 
ngan, termasuk desain aplikasi. Yang per- 
tama. Dalam dunia nyata, kita sebaiknya 
menggunakan sistem authentikasi yang le- 
bih baik. Penerapan single sign on terkadang 
juga diperlukan. 

Yang kedua, kita terlalu boros menggu- 
nakan HTTPS. Cara ini boros dan lambat. 
Umumnya, HTTPS digunakan untuk mele- 
watkan informasi yang dianggap tidak boleh 
bocor seperti password. 

Yang ketiga, apabila Anda termasuk pihak 
yang paranoid, maka Anda tidak seharusnya 
membiarkan kita memiliki file /tmp/wping, 
walaupun untuk sekejap. Tanpa menggu- 
nakan file pembantu seperti ini, Anda harus 
langsung menjalankan program fping. 

Yang keempat, program akan mema- 
kan banyak waktu apabila dijalankan pada 
host dengan 100 komputer, dimana lebih 
dari setengahnya kosong misalnya. Anda 
bisa menggunakan pendekatan lain. Yang 
kita gunakan jelas hampir realtime. Namun, 
lambat. Pendekatan lain adalah dengan 
memanfaatkan cron. Dalam skala waktu 
tertentu, Anda menjalankan wping. Na- 
mun, pendekatan ini juga harus dicermati 
dengan hati-hati. Jangan sampai membuat 
sistem sibuk ping sana sini, padahal banyak 
host yang mati. Anda bisa mempergunakan 
beberapa script untuk beberapa kelompok 
host, atau anda memasukkan host yang 
benar-benar penting untuk dimonitor. Ó 
Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 






Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 

















Bluetooth 






Linux telah dapat berkomunikasi dengan handphone melalui bluetooth. Anda dapat mengi- 
rim file dari Linux ke handphone dan sebaliknya, misalnya berupa gambar dan ringtone. 


luetooth semakin banyak digunak- 
B: dalam kehidupan sehari-hari di 

sekitar kita, mulai dari bertukar file 
antar piranti, mendengarkan musik (hands- 
free), multiplayer games, chatting, fax, dan 
koneksi Internet. Linux pun sudah mulai 
mendukung penggunaan piranti bluetooth 
sejak versi kernel 2.5.x. dan tentu saja pada 
versi kernel stable 2.6.x dukungan itu sudah 
dimasukkan secara default. Pertanyaannya 
adalah, apakah anda sudah dapat menggu- 
nakan secara maksimal dukungan bluetooth 
pada PC Linux anda? 

Tulisan ini akan mencoba membahas 
penggunaan dukungan Bluetooth pada 
Linux khususnya untuk mentransfer file 
antara piranti bluetooth dengan PC Linux. 
Dalam pembahasan ini digunakan Linux 
Fedora Core 2, sedangkan piranti bluetooth 
yang digunakan dalam pembahasan ini 
adalah Bluetooth USB Adapter yang sema- 
kin banyak digunakan dengan harga sema- 
kin terjangkau, serta sebagai piranti mobile 
yang mendukung bluetooth digunakan 
handphone Nokia N-Gage. 


Bluez 

Bluez adalah aplikasi pendukung utama pro- 
tokol bluetooth pada Linux. Aplikasi inilah 
yang mengatur segala macam protokol blue- 
tooth yang hendak digunakan, menghidup- 


@> Paired devices 


Q» 





Paired devices 






kan dan mematikan piranti bluetooth, serta 
memiliki tool-tool untuk mengontrol piranti 
dan service bluetooth. Paket aplikasi Bluez 
terdiri dari bermacam-macam paket berikut. 
[rootQGami root] rpm -qa | grep 
bluez 

bluez-bluefw-1.9-2 
bluez-libs-2.5-2.1 
bluez-sdp-devel-1.5-2.1 
bluez-libs-devel-2.5-2.1 
bluez-utils-2.4-3 
bluez-pan-1.1-4 
bluez-sdp-1.5-2.1 
bluez-pin-@.23-1 
bluez-hcidump-1.5-4 


Setelah semua paket aplikasi Bluez terse- 
but terinstall, anda dapat memasang piranti 
bluetooth anda kemudian merestart dae- 
mon bluetooth dengan perintah berikut. 


Lroot@ami root]# /etc/rc.d/init. 
d/bluetooth restart 

Shutting down Bluetooth: [ OK | 
Starting Bluetooth: [ OK 1 


Di bawah ini adalah modul-modul ker- 
nel yang seharusnya sudah diload oleh 
sistem apabila menggunakan piranti Blue- 
tooth USB Adapter. 

Lroot@ami root]# Ismod | grep 
usb 


azo Wi 
Devices found: 
(no paired devices) 25 Amil inux | 





Lancel 


Select 


Gambar 1 a-d. Menu Tools-Bluetooth-Paired Devices. 


Select 


Passcode for 


AmiLinux: 





Cancel OK 


www.infolinux.web.id 


@> Paired devices ` 


Lancel 


Module Size Used by 
a ci usb 9604 2 
rfcomm 21164 Ø 
12cap 16004 5 rfcomm 
bluetooth 33636 7 rfcomm, 
l2cap. nci Usb 
HCitool & HCiconfig 


HCI (Host Controller Interface) menyediakan 
antarmuka perintah yang dapat dipakai 
mengakses status dan mengendalikan pi- 
ranti bluetooth pada level hardware. Salah 
satu perintah yang disediakan HCI untuk 
mengetahui informasi piranti bluetooth 
yang terpasang adalah perintah hciconfig. 
[root@ami root]£ hciconfig -a 
nci: Type: USB 

BD Address: 90:19:60: 
A6:90:B7 ACL MTU: 192:8 SCO 
MTU: 64:8 

UP RUNNING PSCAN ISCAN 
AUTH ENCRYPT 

RX bytes:1683 acl:51 
Sco events SPO 

TX bytes:1352? acl:6 
sco:@ commands:43 errors:0 

Features: Dx I TOP XD 
0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 

Packet type: DM1 DM3 DM5 
DAL DHS BHS HV TV 2 HV 

Link policy: HOLD SNTFF 


Q» Paired devices 





Exit 


()ptions 


INFOLINUX 01/2005 67 





Bluetooth 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








So) IND IM3 s 
aN 


MA a 
Accept 9 


connection E 





request from 
AmiLinux? 





Show 


Yes No 


Gambar 2 a-c. Transfer file dengan open obex. 


PARK 
Link mode: SLAVE ACCEPT 
Name: ‘AmiLinux’ 
Class: 0x120104 


Service Classes: 
Networking, Object Transfer 

Device Class: Computer, 
Desktop workstation 


HCI Ver 1.1 (X1) HCI 
Rev: üx20d LMP Ver: 1.1 (9x1) 
LMP Subver: 0x28d 


Manufacturer: Cambridge 
Silicon Radio (19) 


Sedangkan untuk menghidupkan dan 
mematikan piranti bluetooth digunakan 
perintah berikut. 

[root@ami root]£ hciconfig hcið 
down 
Lroot@ami 


up 


root]£ hciconfig hci9 


Tool bawaan HCI adalah hcitool. Salah 
satu kegunaannya adalah untuk menscan 
piranti bluetooth lain, termasuk mengeta- 
hui alamat dan nama piranti tersebut. 


[root@ami root]Z hcitool scan 

SG anim Guess 
08:60:57:A3:F5:E8 

Ami jaya 

L2ping 


Untuk mengecek koneksi antar piranti Blue- 
tooth dapat dilakukan dengan menjalankan 
aplikasi I2ping. Tetapi tentu saja ping di 
sini tidak sama dengan ping pada protokol 
ICMP, dalam Bluetooth dinamakan Dping 
yang menggunakan protokol L2CAP (Logi- 
cal Link Control and Adaptation Layer Pro- 
tocol), tool ini termasuk dalam paket Bluez. 

Lroot@ami root]# l2ping 

WU. 6357 AI 


68 INFOLINUX 01/2005 


AN IND IM3 : 
zw 
ə EA 


aw 
A Fedora 








Ë | 4 gnome-splash 








Exit Options Back 


Die ee {rom 
00:10:60:A6:90:B7 (data size 20) 


@ bytes from 00:60:57:A3:F5:E0 
id 200 time 35.28ms 

Ø bytes from 00:60:57:A3:F5:E0 
id 201 time 16.82ms 

@ bytes from 00:60:57:A3:F5:E0 
id 202 time 14 94ms ct 
3 sent, 3 received, 94 loss 


Pairing 


Pairing antar piranti Bluetooth dibu- 
tuhkan hanya pada koneksi pertama kali. 
Hal ini dilakukan supaya tidak perlu lagi 
authentikasi agar kebutuhan penggunaan 
Bluetooth dapat dilakukan secara cepat 
dan tidak bertele-tele. Piranti Bluetooth 
yang telah di-pairing akan dianggap sebagai 
trusted device sehingga tidak perlu mena- 
nyakan PIN pada pengguna lagi. Untuk 
memberikan PIN pada piranti Bluetooth 
pad PC dapat dilakukan dengan mengedit 
file/etc/bluetooth/pin dengan PIN yang di- 


inginkan. 

[root@ami root]# vi /etc/ 
bluetooth/pin 

[root@ami root]# echo “1234” > 
/etc/bluetooth/pin 


Sedangkan untuk mengidentifikasi suatu 
piranti bluetooth dengan nama yang mu- 
dah dikenali manusia perlu diubah pada file 
konfigurasi/etc/bluetooth/hcid.conf sesuai 
dengan nama yang diinginkan: 

[root@ami root]# vi /etc/ 
pluetooth/ncid cont 


Ubah baris berikut dengan nama yang 


diinginkan. 
name “%h-%d”; 


www.infolinux.web.id 


Misalnya: 
name “AmiLinux”: 


Agar perubahan di atas dijalankan dae- 
mon bluetooth harus direstart dengan pe- 
rintah berikut. 


Lroot@ami root]# /etc/rc.d/init. 
d/bluetooth restart 

Shutting down Bluetooth: [ OK | 
Starting Bluetooth: [ Ok |] 


Pada piranti handphone dapat segera 
dilakukan pairing terhadap suatu piranti 
bluetooth lain agar piranti bluetooth terse- 
but segera menjadi trusted device bagi hand- 
phone yang bersangkutan. Pada handphone 
Nokia dapat dilakukan dari Menu Tools- 
Bluetooth-Paired Devices, seperti diilustra- 
sikan di gambar 1-a hingga 1-d. 


SDP Tool 
SDP (Service Discovery Protocol) adalah pro- 


tokol untuk mengatur dan mencari service- 
service yang akan dijalankan atau digunakan 
oleh piranti bluetooth dalam hubungannya 
dengan piranti bluetooth lain. Tool bawaan 
SDP yaitu sdptool mempunyai fungsi antara 
lain menampilkan service apa saja yang di- 
miliki oleh suatu piranti bluetooth, salah sa- 
tu penggunaannya ditunjukkan berikut ini. 
[root@ami root]# sdptool browse 
g0:60:57:A3:F5:E0 
Service Name: Dial-up Networking 
Service RecHandle: 0x10001 
service Class ID List: 

“Dialup Networking" (0x1103) 

“Generic Networking” (0x1201) 
Protocol Descriptor List: 

“L2CAP” (0x0100) 

*RFCOMM" (0x0003) 

Channel: 1 

Language Base Attr List: 

code 150639: @x656e 

encoding: x6a 

base offset: Øx1øð 
Profile Descriptor List: 

“Dialup Networking" (0x1103) 

Version: 0x0100 


Service Name: OBEX Object Push 
Service RecHandle: 0x10003 
Service Class ID List: 

“OBEX Object Push” (0x110/5) 
Protocol Descriptor List: 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 











Bluetooth 
“L2CAP” (0x0100) Profile Descriptor List: hui dahulu alamat piranti tujuan, hal ini dapat 
“RFCOMM” (0x0003) “OBEX File Transfer” (9x1196) diketahui dengan perintah hcitool scan. 
Channel T9 Version: 0x01900 Lroot@ami root]# hcitool scan 
*OBEX" (0x0008) scanning ... 
Language Base Attr List: Open OBEX 00:60:57:A3:F5:EQ 
code IS0639: x656e Protokol pada Bluetooth yang umum di- Ami jaya 
encoding: 0x6a gunakan untuk mentransfer file adalah 
base offset: 0x100 protokol OBEX (Object Exchange). Aplikasi Selanjutnya channel yang digunakan oleh 
Profile Descriptor List: open source yang dapat digunakan untuk piranti bluetooth tujuan untuk memberikan 
“OBEX Object Push” (8x1185) mentransfer file dengan protokol ini adalah service OBEX File Transfer harus diketahui 
Version: 0x0100 Open OBEX. Fasilitas yang disediakan dengan perintah sdptool browse. 


adalah mengirimkan file ke suatu piranti [root@ami root]# sdptool browse 
Service Name: OBEX File Transfer lain yang mendukung bluetooth dan dapat 00:60:57: A3: F5 EY 


Service RecHandle: 0x10006 juga berfungsi sebagai server yang siap me- Service Name: OBEX File Transfer 

Service Class ID List: nerima file dari piranti lain. Service RecHandle: 0x10008 
*OBEX File Transfer” (0x1106) Aplikasi Open OBEX terdiri dari paket- Service Class ID List: 

Protocol Descriptor List: paket RPM berikut ini. “OBEX File Transfer” (9x1196) 
“L2CAP” (0x0100) [root@ami root]# rpm -qa | grep Protocol Descriptor List: 
*RFCOMM" (0x0003) obex “L2CAP” (0x0100) 

Channel: 10 openobex-devel-1.0.0-5 *RFCOMM" (0x0003) 
“OBEX” (0x0008) openobex-apps-1.0.0-3 Channel: 10 

Language Base Attr List: openobex-1.0.0-5 “OBEX” (0x0008) 
code 180639: @x656e Language Base Attr List: 
encoding: 0x6a Obex Push code IS0639: 6x656e 
base offset: 0x100 Untuk mengirimkan suatu file harus diketa- encoding: 0x6a 









EP AXIS 1 WAVE AWEN| BARU) 
Discount 10% 

















~ LINUX Server Development 


Mampu membangun server & mengelola jaringan komputer berbasis Linux 








& penere sinya pada internet / intranet beserta system security-nya. - Biaya Kutch el Mula (Lunes) 
| = 4 | Berlaku: Des ‘04 s.d. Jan ‘05 | 
MATA KULIAH DASAR : Oa OE 
c= Pengantar Hardware & Jaringan ZO ¿= w 
Komponen & Konfigurasi Komputer, 21)1) YR FASILITAS: 
Setup LAN -~ WAKTU KULIAH: Lp 8 
c« Linux Fundamental 4 Sabtu s.d. Minggu Time Hi 
(Basic User, X-window, Jam: 08.00 s.d. 12.00 WIB. etes + Mut 
System Administrator, Networking Boh o cds cec uidi oth 
S Internet & Design WEB ` ET TUI WIE © Modul Belajar CD Linux 
Browser, Search Engine, Email, FTP, Jam: 14.00 s.d. 18.00 WIB. © Block Notes © Disket 
HTML, CSS & JavaScript © T-Shirt © Cotton Bag 












MATA KULIAH INTI = 


C= Shell Programming 
c= Advanced System Administration 
c= Security & Advapcag Networking 
c= PHP & M 










JIKAN KOMPUTER N 
22 Depok 16424 @/Fe 








Bluetooth 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








base offset: 0x100 
Profile Descriptor List: 
“OBEX File Transfer” (0x11906) 
Version: 0x0100 


Barulah kita dapat mentransfer file yang 
diinginkan memakai perintah obex push 
dengan parameter channel yang digunakan, 
alamat piranti bluetooth dan nama file. Se- 
perti ditunjukkan di gambar 2-a hingga 2-c. 

Lroot@ami root]# obex push 19 
Kg 60:57 SAS FS E9 
gnome-splash.png 

Send and receive files through 
bluetooth OBEX PUSH channel 19 


name-gnome-splash.png, 
size-69909 


PUT successful 


Obex Push Server 

Open OBEX juga memiliki kemampuan un- 
tuk mengeluarkan service yang mampu me- 
nerima file dari piranti bluetooth lain. Hal ini 
dapat dilakukan dengan perintah berikut: 
Lroot@ami root]# sdptool add -- 
channel=9 OPUSH 

OBEX Object Push service 
registered 

Lroot@ami root]# obex push 9 
Send and receive files through 
bluetooth OBEX PUSH channel 9 
Waiting for files 

e n d M M T HEADER . 
LENGTH = 22913 

put done() Skipped header 42 

put done() Skipped header 44 
Filename = n-gage3.jpg 

Wrote /tmp/n-gage3.jpg (22913 
bytes) 


os Images 













n-gage5 
27/11/2003 - 1324 


n-gage4 
27/11/2003 - 1324 





Options + 


Gambar 3 a-c. Menerima file dengan open obex. 


70 INFOLINUX 01/2005 


| Via multimedia 


Image L| Via e-mail 


Move to folder 
Heu folder 





File yang diterima akan tersimpan di di- 
rektori /tmp: 
Lroot@ami root]# cd /tmp 
Lroot@ami tmp]# ls 
n-gage3.Jpg 


Gnome Bluetooth 
Apabila anda adalah pemakai XWindow 
Gnome, maka transfer file memakai pro- 
tokol OBEX Bluetooth juga dapat anda 
lakukan dengan tool yang sudah disediakan 
Gnome yaitu Gnome Bluetooth. Aplikasi 
ini terdiri dari Gnome Obex Server untuk 
menerima transfer file dari piranti lain, dan 
Gnome Obex Send untuk melakukan trans- 
fer file ke piranti lain di luar PC. 

Aplikasi Gnome Bluetooth terdiri dari 
paket-paket RPM berikut ini. 


Lroot@ami root]# rpm -qa | grep 
fibbtet] 

libbtctl]1-0.3-5.1 

[root@ami root]# rpm -qa | grep 


bluetooth 
gnome-bluetooth-0.4.1-7 


Gnome 0bex Send 
Seperti halnya pada aplikasi Open OBEX, 
pada aplikasi Gnome Bluetooth untuk me- 
ngirimkan suatu file harus diketahui dahulu 
alamat piranti tujuan, hal ini dapat diketa- 
hui dengan perintah hcitool scan. 
[root@ami root]# hcitool scan 
Scanning ... 
00 3602573250 Po EV Amijaya 
Selanjutnya kita dapat mentransfer file 
yang diinginkan memakai perintah gnome- 
obex-send dengan parameter alamat piranti 
bluetooth dan nama file. Seperti ditunjuk- 
kan pada perintah berikut ini. 
[root@ami root]# gnome-obex-send 
--dest 00:60:57:A3:F5:E0 gnome- 


i] Images 





Cancel Select Lancel 


www.infolinux.web.id 


splash.png 
** Message: 
A3: F5:E9 

xx Message: 
connect on 
xx Message: 


Sending to 00:60:57: 


Attempting to 
channel 9 
Connected OK 


Connect OK! 

Version: 0x10. Flags: 0x00 
name-gnome-splash.png, 
Size-699(9 


** Message: exiting main loop 
Disconnect done! 


Gnome Obex Server 

Gnome Bluetooth juga memiliki kemam- 
puan untuk mengeluarkan service yang 
mampu menerima file dari piranti bluetooth 
lain. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah 
aplikasi ini memerlukan XWindow yang se- 
dang berjalan, karena aplikasi ini memang 
akan muncul secara visual di system panel 
dalam bentuk tray icon. Aplikasi ini dapat 
dijalankan lewat Start Menu : Start - System 
Tools - Bluetooth File Sharing’ atau dengan 
memakai Terminal pada Xwindow dengan 
perintah berikut: 

Lroot@ami root]# gnome-obex- 
server & 

OBEX Object Push service 
registered 

() 

Server request finished! 

() Command (00) has now finished 
() 

() Found name 

() Skipped header c3 

() Skipped header 42 

() Skipped header 44 

() Found body 

Filename = n-gage3.jpg 

Wrote /root/n-gage3.jpg (22913 
bytes) 

Server request finished! 

() Command (02) has now finished 
We got a disconnect-request 
Server request finished! 
Disconnect done! 


File yang diterima akan disimpan di di- 
rektori home user. 
(root@ami root]# cd ~ 
[root@ami root]# ls 
n-gage3.jpg A 
Nuramijaya (nur_amijaya@yahoo.com) 





4 
F 


M 
NO « 


` 


poddnsg |[p2iuu29| 





XñnNIT 


uuoo`6BuinsuooSxnul1-ə 
AƏUüDIInSuo 


O19’OID ‘OAD “iƏBeueNW SIW/LI ‘3323S LI eHasad WoD'buyinsuoyxnury-3 gezi 
snse» uo3uoo ieBeq.oeg - \ i nak ond 
Was eped yedwep idepey6uaw - ove E e 
TD GUITPIEAOGOGMISIETE 99 4opuog BAR 
elay ueeseiqoy uep Was uebuap uebunqny - 
LI iseajsiuiwpe eAeig 1weyewow - 





yoe,opuuey eyes 
'Bugjnsuo»5xnurT-9 





LI eÁeiq uəuodwoy IWBYEWIONWN - OJEWN uenuly NOLLYM.LSIDIM NOS 
SION ?|20Ig JENMIJIMOS "L193elN 3! ACUIWIDS 
was | uosiad | -‘900°0S2 “dy 
ueurofeueui eAeig yequieusw yep! uebuop ‘LT 3394 LNVdIDILIVd 
ISe.J]siuruipe eAeig iI6ueinB6uəuu euewiebeg eas JUSWSEDUPW LI 
Was uebuap uebungny “LI isesajsiuiwpe eAeig ME. Pa... 
uəuodwoy IWeYyeWaW uep esijeurbudu ndwew uen(n i oe) GON uHuEUl H W If 


'lJ UJEL BEM) eJeuo|Ny 


juourobeuey YH Jajuag) ssauisng Ays 


pue 1s0) uorJjeajsiulupy LI 0}U! buinig yIdoL | 
GOOZ Henuer 9z ‘nqey rE PRES Ier 
leger eee 21 SIW/LI ‘3423S LI ejiosogd uio2:Buninsuo5xnurT-9 *3uejjnsuo ?) doluaS 
ojuelidoN 
snsey YOJuoD MISIT EET - MIMVIdS 


Was ueuebueudg - 

Isejudwojdwi eDSed uep isejupwajdug - -dOHSYNYOM AVG ANO 
ueeyesniod isipuoy uebuep ueiensaAuagd - 
ueyeunbip bueA WE e Te] [e] ER yiwa - 


DIEMJJOS 9913 Uep Asejouudoad 1weyewaw - "wojSAS ə|qeinseəuu pue 2|jgeobeuew 


unue1 S ewejas TNT e J96 ajoym e se Auedwos əy} pue uojeziue6io bulure) 
ueeyesniod LI ueuninqo» esijeuebusyy - uenuly əze1od109 ay) pue Ajinyonpoid jeuosiad anoidwl pue 
SION »|20|g JENIJIMOS MOJEW NY JLUILIOS “s|liMNs Mau dojanap “a6bpajmouy aseaudul o) pəəu Áəu) Bu! 
na ss -UIBJ) BY} J96 siəuueə| Yayja60) YIOM sjuawaja OM) əsəu) 
ueyejeseuad juebueudu euewebeq eos USUM JuajUod 104} wJojejd pasndoj 'Jeon»e1d pue jua) 
EX TS TOT 9013 upp Aseyoiadoad 160ojouya3 -UOD aniydajja “Buos Jo diysadujued yp ay) si Ady SY | 
ueyjiseuigwoybudsu upp yijlusu 'ueey 
esnaed LI isipuo» esijeuebudw ndwew uenín1 9 1197 aow Ə9)]Ə|duuo2 0} Jamaj 39H ueD səlueduio25 Moy SI 
buluuejd 3e5pnq LI jewiydo aniyoe 03 puy `)! pasu oym əjdoəd o} MI MEYAN AN oym əjdoəd Wolj a6bpa 
dAeMIJOS 9915 pue Aseyanidoad buluigwo) Idol -IMOUY SOMOU JI :Ajinyonpoud o) Aemujed əy} SI Uoye2np3 


GOOZ Henuer 6T 'ngey I# EE ib: E K 





Looking Glass 3D 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








Desktop 3D dengan 
Java Looking Glass 


= 7 | LAN 
Tampilan 3D tidak hanya untuk game dan animasi. Desktop. Linux p bisa ti 
misalnya dengan aplikasi Looking Glass 3D Project yang berbasis bahasa Jav: 


alam dunia GNU/Linux kita sudah 
DES menggunakan berbagai 

macam desktop, misalnya KDE 
atau GNOME. Adapula orang yang meng- 
gunakan desktop yang lain seperti Blackbox, 
Fluxbox, Icewm, WindowMaker atau lain- 
nya. KDE dan GNOME yang tampilannya 
sangat menyerupai desktop Microsoft Win- 
dows menjadi sangat populer di kalangan 
pengguna Linux, terutama yang pemula. 

Walau desktop-desktop tersebut mem- 
punyai tampilan yang beragam namun 
bentuk dasarnya tetaplah sama yaitu mem- 
bentuk grafik yang hanya dua dimensi (2D). 
Window-window yang ada pada tampilan 
desktop mempunyai perilaku sama atau 
setidaknya sangat mirip antara yang satu 
dengan yang lain. Window tersebut dapat 
digeser, ukuran diminimalkan (minimize), 
dan dimaksimalkan (maximize), dan lain 
sebagainya. Yang menjadi pembeda hanya 
animasi untuk setiap event, themes yang 
digunakan, bentuk border, aplikasi-aplikasi 
dasar yang disertakan, dan hal lainnya yang 
pada dasarnya adalah sama. 

Namun kini telah ada sebuah revolusi 
dalam penggunaan desktop pada kompu- 
ter-komputer yang kita gunakan. Desktop 
tersebut menggunakan prinsip dan cara 
kerja yang benar-benar berbeda dengan 
desktop yang telah kita kenal sekarang ini. 
Yaitu desktop yang berbentuk tiga dimensi 
(3D). 

Sun Microsystem telah meluncurkan 
sebuat proyek open source yang dinama- 
kan “Looking Glass 3D Project”. Project 
ini mencoba untuk memberikan pengala- 
man yang berbeda kepada pengguna Linux 
dalam menggunakan desktop-nya. Dalam 
hal tampilan, perilaku window-window dan 
banyak karakter menjadi sangat berbeda 


72 INFOLINUX 01/2005 






dengan sistem desktop yang telah kita kenal 
sekarang ini. 

Looking Glass 3D Project -yang kemu- 
dian kita sebut saja dengan LG3D - dibuat 
berbasiskan teknologi Java yang telah terke- 
nal dengan berbagai kelebihannya. Karena 
dibuat dengan teknologi Java, maka semua 
kelebihan Java menjadi bagian software ini. 
Desktop ini menggunakan tampilan tiga 
dimensi yang mungkin lebih mirip sebagai 
software game, sehingga kita pasti akan ter- 
kagum-kagum dengan tampilan awal desk- 
top ini. 

Karena proyek ini masih baru, maka be- 
lum banyak applikasi yang support dengan 
desktop ini. Namun karena sifat dari proyek 
ini yang open source maka tidak menutup 
kemungkinan aplikasi-aplikasi yang biasa 
kita gunakan sehari-hari mulai mendukung 
untuk menggunakan pada desktop ini. Pada 
release beta-nya, bagian inti dari LG3D telah 
menyertakan beberapa aplikasi demo yang 
dapat memberikan gambaran mengenai 
karakteristik desktop ini. 

Berikut ini daftar kebutuhan minimal 
sistem yang dapat menjalannya desktop 
LG3D: 
€ OS: Linux (Sun JDS Release 1 & 2, RH 9, 

Suse 8.1) 

@ CPU: 2 Ghz 
@ RAM: 512 Mb 
@ VGA: 

* NVIDIA GeForce 2 atau yang sejenis 

* ATI Radeon 7500 
@ Ruang harddisk: 350 Mb 
@ Software / Library: 

* JDK 1.5.0 beta 2 (http://java.sun.com/ 

j2se/1.5.0/download.jsp) 

* Java 3D SDK 1.32-build4 (https:// 

j3d-core.dev.java.net/servlets/Project- 
DocumentList) 


www.infolinux.web.id 


k 


. JAL Lan hice fein com 
products/java-media/jai/downloads/ 
download-1_1_2.html) 


Agar anda segera dapat mencoba meng- 
gunakan desktop ini, saya akan menerang- 
kan langkah-langkah instalasinya. 


Instalasi Komponen Pendukung 

@ Loginlah sebagai root. Kalau anda seka- 
rang sudah login sebagai user biasa maka 
anda dapat lakukan perintah berikut ini, 
su atau su root. 
% su root 
Password: enter root password 
# 


@ Instalasi JDK 1.5.0 beta 2 
# cd /tmp 
# /bin/bash jdk-1 5 @-beta2- 
linux-i586.bin 
# mv jdk1.5.0 /opt/ 
# In -s /opt/jdkl.5.0 /usr/ 
java 


@ Instalasi Java 3D SDK 1.3.2- 
bui 1d4 
# cd /tmp 
# tar -xzxf java3d-1 3 2- 
build4-linux-i586.tar.gz 
# cd /usr/java/jre 
# /usr/java/bin/jar xvf /tmp/ 
java3d-1 3 2-build4-linux- 
1586/j3d-132-build4-linux- 
x86.jar 
# cd /tmp 
# rm -rf java3d-1 3 2-build4- 
linux-i586/ 


@ Install Java Advanced 
Imaging (JAI) API 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





# cd /usr/java/ 
# /bin/bash /tmp/jai-1 1 2- 
lib-linux-i586-jdk.bin 


@ Keluar dari shell root. 
4 exit 
7 


Setting-lah beberapa variable environ- 
ment sehingga menjadi seperti berikut: 
JAVA HOME-«lokasi instalasi java 
mis:/usr/java/> 
PATHS$ JAVA HOME/bin: $PATH 


Instalasi paket utama LG3D 

€ Download file 1g3d dari alamat https:// 
lo3d-core.dev.java.net 

@ Jalankan perintah — perintah dibawah ini 
dengan user root : 
# tar -xzvf 1g3d-x.y.tar.gz 
(x dan y adalah no versi yang 
anda dowload) 
# mv 1g3d/ /opt/ 
# In -s /opt/1g3d/bin/* /usr/ 
local/bin 


Untuk menjalankan desktop ini, pertama 
kali anda harus sudah mengaktifkan fasilitas 
3D pada setting Xserver anda. Kalau anda 
belum mengaktifkan fasilitas itu maka ikuti 
langkah — langkah berikut ini : 

@ Download driver NVIDIA dari alamat 
http://www.nvidia.com/object/linux.html 
@ File yang didownload adalah berikut ini: 

e NVIDIA GLX-1.0-x-1386.rpm 

° NVIDIA kernel-1.0-x-1386.rpm 

e NVIDIA-Linux-x86-1.0-x-pkg2.run 

Catatan: 

Simbol x di sini berupa angka yang 

disesuaikan dengan platform anda. 
€ Jalankan perintah-perintah berikut ini 

sebagai user root: 

# rpm -ivh NVIDIA GLX-1.0-x- 

1386.rpm 

# rpm -ivh NVIDIA kernel-1.9- 

x-i386.rpm 

# /bin/sh NVIDIA-Linux-x86- 

1.0-x-pkg2.run 


Sesuikan setting Xserver anda agar 
dapat menggunakan fasilitas tiga dimensi. 
Kedalaman warna juga harus minimal 24 
bit. 

Setelah sudah dipastikan bahwa setting 


komputer anda sudah memenuhi syarat 
maka kini anda dapat mulai menjalankan 
desktop ini. 


Menjalankan Desktop LG3D 

Setelah anda menginstall paket-paket pen- 
dukungnya, kini anda sudah dapat men- 
jalankan desktop LG3D. Desktop ini dapat 
dijalankan dengan beberapa cara yaitu de- 
ngan menjadikan LG3D sebagai bagian dari 
desktop anda yang sudah ada atau men- 
jalankan LG3D secara full screen. Berikut 
ini diterangkan cara menjalankan LG3D 
dengan 2 cara di atas. Asumsi bahwa anda 
menggunakan Red Hat versi 9. 


Dijalankan bersama dengan desktop yang 
sudah ada. 

Cara yang pertama ini cukup mudah karena 
desktop LG3D dijalankan seperti aplikasi 
biasa pada umumnya. Perintah untuk men- 
jalankannya adalah: 

# 1g3d-dev & 


Setelah anda menjalankan perintah 
di atas pada terminal anda, akan segera 
muncul sebuah window baru di desktop 
anda yang merupakan desktop LG3D. 
Setelah itu anda dapat mulai mencoba 
menjalankan aplikasi-aplikasi yang ada di 
dalamnya. Khusus untuk aplikasi terminal, 
belum dapat berjalan dengan sempurna 
pada mode ini sehingga akan membentuk 
sebuah window terminal baru di luar desk- 
top LG3D. 


Dijalankan dengan mode full screen. 

Cara kedua ini sedikit lebih rumit diban- 

dingkan dengan cara pertama tadi. Karena 

kita harus menjalankan desktop LG3D di 

luar sistem X yang ada pada sistem anda. 

Cara menjalankan desktop LG3D pada mo- 

dus ini dengan mengikuti langkah-langkah 

berikut ini. 

@ Kalau anda sekarang login sebagai user 
biasa, maka langkah pertama anda adalah 
mengganti user login anda dengan root. 

^ su root 
Password: enter root password 
58 


€ Mematikan semua aplikasi yang berjalan 


pada X server anda termasuk juga X ses- 
sion yang sekarang berjalan. 


www.infolinux.web.id 





Looking Glass 3D 





4 /sbin/init 3 
# killall X 


@ Jalankan perintah di bawah ini. 
# 19g3d-session 


@ Kalau anda sudah selesai, agar anda bisa 
kembali ke mode grafik pada session an- 
da yang biasa, maka jalankan perintah di 
bawah ini. 

# /sbin/init 5 


Demikianlah pengenalan mengenai ap- 
likasi desktop terbaru yang ada di dunia 
opensource khususnya di Linux. Semoga 
memberikan lebih banyak lagi pilihan dalam 
menggunakan Linux untuk membantu tu- 
gas kita sehari-hari. A 
Indrio Eko Purnomo 


(indrio e@linuxmail.org) 





l———— - — 


Contoh tampilan desktop 3D. 


INFOLINUX 01/2005 73 





Robot 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


| Tutorial 








Linux, Open Source, da 


Linux telah merambah ke arena rekayasa. Pada paparan ini, Linux disajikan ntul 
robotika dan sistem otomatisasi yang biasa digunakan untuk riset dan industri me 


ata ‘Robot’ berasal dari bahasa 
k: Ceko, ‘Robota’ yang artinya pekerja 
paksa atau budak. Karel Capek (ba- 
ca: Chahpek) memperkenalkan kata ‘robota, 
robot’ dalam sebuah bukunya R.U.R (Ros- 
sum Universal Robots) pada tahun 1921. 
Pada buku tersebut sebuah mesin dicip- 
takan menyerupai wujud fisik manusia, dan 
akhirnya mesin tersebut memberontak pada 
penciptanya serta berusaha menghapuskan 
ras manusia dari muka bumi ini. Kira-kira, 
itulah yang disampaikan oleh Karel Capek 
dalam R.U.R. Jalan cerita seperti itu pulalah 
yang ditayangkan dalam “I Robot (film ter- 
baru yang dibintangi oleh Will Smith, 2004) 
ataupun “Terminator 3: The Rise of The Ma- 
chine (Arnold Schwarzenegger, 2003). 

Robot secara fisik terdiri atas perang- 
kat mekatronika, yaitu, gabungan perang- 
kat mekanika, kontrol-elektronik, dan 
perangkat-lunak (informatika). Perangkat 
ini dikemas sedemikian rupa untuk me- 
ngatur/mengelola semua sinkronisasi kom- 
ponen-komponen tersebut dalam mencapai 
sebuah tujuan dengan cara mengeksekusi 
kumpulan perintah kerja (command) yang 
diberikan. 

Pada era sebelum Linux, robot dilengkapi 
dengan sistem operasi komputer, antara lain, 
UNIX, ONX, ataupun berbagai versi OS 
(Operating System) Microsoft, untuk melak- 
sanakan tugasnya. Pada era 1991 dan selan- 
jutnya, Linux mulai menunjukan perannya 
dalam bidang robotika dan otomatisasi 
sistem. Paparan ini akan memberikan gam- 
baran peran tersebut dan seberapa mampu- 
kah lingkungan kerja yang berbasiskan pada 
F/OSS (Free/Open Source Software). 

Bagi mereka yang mempelajari atau ter- 
tarik pada bidang robotika, teknik elektro- 
nika, teknik-pengaturan, teknik mesin, 
ataupun informatika, tulisan ini dapat di- 
jadikan sebuah petunjuk singkat untuk me- 
ngumpulkan sumber-sumber ilmiah yang 
dapat digunakan lebih lanjut, ataupun seba- 


74  INFOLINUX 01/2005 





~ 


gai wacana populer untuk memulai peker- 
jaan yang lebih besar lagi. 


Arsitektur Robot 
Pada kehidupan sehari-hari, belum saatnya 
kita temui robot berkeliaran dan berbaur 
bersama manusia, sebagaimana ditampil- 
kan pada ‘I Robot’. Robot, dapat dimod- 
elkan dengan berbagai cara, salah satunya 
ialah dengan menggunakan bahasa pemode- 
lan berorientasikan objek atau UML (Uni- 
fied Modeling Language). Gambar-1 adalah 
model yang ditampilkan menggunakan 
GNU/Umbrello-1.2.2 [www.umbrello.org]. 

Gambar-1 menampilkan 3 (tiga) kom- 
ponen utama pada sebuah robot, yaitu pe- 
rangkat kerja (platform) elektro-mekanik, 
pengendali-mikro (micro-controller), dan 
perangkat sumber-terbuka (opensource). 
Perangkat kerja elektro-mekanik terdiri atas 
berbagai komponen seperti, motor listrik, 
mekanisme penggerak, sumber catu-daya 
(power supply), kontrol elektronik, dan sen- 
sor. Komponen F/OSS dapat terdiri atas 
sistem operasi Linux, Real-Time Kernel 
(inti), dan aplikasi robot tersebut. 

Pada beberapa penerapan, robot dapat 
terdiri atas badan utama mekatronika dan 





al robot-model.xmi - Umbrello 
File Edit Diagram Code Settings Help 









E 2 
#-@Logical View 
i-E3Use Case View 
5-89 Component View 
| be +- @ component diagram 
h f ==] Drive Mechanism 
| | : 
Ë &] Electric Motors 
| |"& ] Electro-Mechanics 
E 1 
i -&] Electronic Controllers 
[tr £] Linux Kernel OS 
| f i-&] Micro Controller 
| I & | Open Source Software 
| r&] Power Supply 
[d 4 =] Real Time Linux Kernel 
| H He] Robot ‘Applications i 
| -&] Sensors 
:..@9Deployment View 


QQQ Kim Zoo [ ] EZ) š] ey eS 


H ius 

Electro-Mechanics Micro =| nc =| opar sanee sommare Source Software 
H awas 
LL 

Electronic Controllers 
E 


a= s= 
Earne 







Intelligence). Penggunaan robi 
variasi, yaitu, pada sistem manufakt is- 
alnya, manipulator mekanik u en: 
san, pengecatan), eksplorasi angkasa Tua 
Canadarm  [http://resources.yesican.yorku. 
ca/trek/canadarm2/motion/module2.html], 
penjelajah planet Mars (dikenal dengan 
‘Mars Rover) [http://marsrovers.jpl.nasa. 
gov/home/index.html], dan lain-lain. 
Lokomosi (locomotion) adalah salah satu 
sifat dasar robot untuk berpindah/berger- 
ak. Kemampuan ini dapat dikenali dengan 
penggunaan mekanisme penggerak seperti 
roda, dan penyaluran gaya (force) lainnya 
yang dibangkitkan oleh adanya motor-mo- 
tor listrik, hidrolik ataupun pneumatik. 
Unit pengendali-mikro (MCU — Micro 
Controller Unit) merupakan komponen 
elektronik yang menyerupai fungsi CPU 
(Central Processing Unit) pada komputer. 
MCU lebih lambat dan menggunakan 
memori lebih sedikit dibandingkan CPU, 
serta dirancang bagi penggunaan khusus 
sistem kontrol. Perbedaan utama dari MCU 
dan CPU terletak pada jumlah komponen 
eksternal untuk penggunaanya. MCU dapat 
bekerja tanpa komponen eksternal sama 


NEK 





= 


tmx F nc | os 
Ed Time Linux Kernel 









eady. 





Gambar 1. Komponen Model menggunakan UML: Arsitektur Robot. 


www.infolinux.web.id 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





sekali, ataupun secara minimal memerlu- 
kan hanya sebuah osilator. MCU ROM 
(Read-Only Memory) hanya beberapa KB 
(KiloBytes) saja dan bisanya disertai dengan 
RAM (Random Access Memory) tunggal. 
LCD (Liguid Crystal Display) dan/atau LED 
(Light Emiting Display) disertakan untuk 
menampilkan input/output. Untuk mem- 
pelajarinya lebih lanjut, silahkan merujuk 
pada situs [http://controls.ame.nd.edu/~bill/ 
microcontroller/main/main.html]. 

Sumber terbuka bagi aplikasi robotika 
akan kita bahas lebih lanjut pada alinea- 
alinea berikut ini. 


Sumber-Terbuka bagi Pengendali 
Robot dan Sistem Otomasi 
Sumber-terbuka pada dunia robotika dan 
sistem otomasi cukup banyak ditemui bila 
anda menjelajahi dunia maya. Dua dari situs 
yang akan ditampilkan adalah, OROCOS 
(Open RObot COntrol System) [www.orocos. 
org], OSACA (Open System Architecture for 
Control within Automation Systems) (www. 
osaca.org|, disamping situs-situs pendukung 
lainnya. Berikut ini adalah ulasannya satu 
persatu. 

Robot merupakan salah satu elemen dari 
sebuah sistem otomasi yang lebih besar, 
khususnya dalam industri yang berbasiskan 
sistem manufaktur. Bila ditilik dari kela- 
hirannya (1992), situs OSACA lebih tua 
dibandingkan OROCOS. OSACA adalah 
gabungan konsorsium Eropa yang terdiri 
atas vendor, perguruan tinggi, dan peng- 
guna sistem otomasi. Tujuan konsorsium 
OSACA ialah untuk meningkatkan sifat 
mampu-jual dari pembuat mesin perkakas, 
sistem kontrol dan otomasi. Target penca- 
paian proyek OSACA ini antara lain, mem- 
persingkat waktu jual dari produk-produk 
terbaru dengan serta merta menaikan ke- 
luwesan (flexibility) pengemasan sistem 
kendali (control) dan mengurangi biaya 
pengembangan, perawatan, pelatihan dan 
penyuntingan dokumen. Arsitektur OSACA 
ditampilkan dalam gambar 2. 

Konsorsium ini merupakan salah satu 
pemicu bagi penelitian berterminologi 
“Open Controller, Open Architecture, Open 
System' bagi industri dan khususnya indus- 
tri manufaktur. 

OROCOS merupakan sebuah usaha un- 
tuk memulai proyek perangkat-lunak sum- 


ber-terbuka (Open Source Software) bagi 

robot. Tujuan utama dari proyek ini adalah: 

@ Menggunakan, dibawah naungan sum- 
ber terbuka dan/atau lisensi perangkat 
lunak bebas (free software license). 

@ Dirancang se-modular mungkin. 

@ Mencapai kualitas terbaik ditilik dari 
segi teknik dan rekayasa perangkat lunak 
(software engineering). 

@ Tidak bergantung (independent) dari 
(tetapi kompatibel dengan) kontrol ro- 
bot komersial. 

@ Diperuntukan bagi semua jenis robot 
dan perangkat-kerja (platform) kom- 
puter. 

€ Menampilkan perangkat-lunak yang 
mampu dikonfigurasi bagi komponen 
kinematika, dinamika, perencanaan, 

penginderaan, kendali, dan antar muka 

perangkat keras. 

Secara singkat, OROCOS menyaji- 

kan tatanan yang berbasiskan konfigurasi 

rekayasa dan penelitian. Perancangan API 

(Application Programming Interface) yang 

berbasiskan teknologi berorientasikan 

obyek, dijalankan pada sistem berbasikan 

GNU/Linux Debian [www.debian.org]. Wa- 

lau demikian, beberapa peneliti mencoba- 

nya pada distro Linux lainnya. Para peneliti 
berkomunikasi melalui mailing-list orocos, 
yang dikelola oleh salah satu perguruan 
tinggi terkemuka di Belgia, yaitu Katholieke 

Universiteit Leuven (KUL) [www.mech.ku- 

leuven.ac.be]. 

Dunia robotika dan sistem otomasi me- 
merlukan perangkat yang digunakan untuk 
menganalisa dan mensimulasi sistem terse- 
but sebelum sampai pada tahap penerapan- 
nya. Scilab [http://scilabsoft.inria.fr| dan 
GNU/Octave adalah dua perangkat lunak 
sumber terbuka yang dapat digunakan un- 
tuk tujuan ini. Octave umumnya telah dipa- 
ketkan pada distro Fedora Core. Sedangkan 
Scilab dapat dimuat-turun (download) dari 
situsnya. Kedua perangkat-lunak ini mem- 
punyai fungsi yang sama dengan perangkat 
lunak Matlab [www.mathworks.com]. 

Sistem otomasi dan robotika bekerja 
pada aras (peringkat) waktu ‘Real-Time’. 
Real-time adalah tenggang waktu yang di- 
tentukan pada suatu aplikasi ataupun sistem 
untuk segera beraksi bila mendapatkan 
picuan (trigger). Bila hal ini tidak dipenuhi, 


www.infolinux.web.id 





Robot 





Application 
Software 


System 
Software 


Hardware 





Gambar 2. Arsitektur OSACA (dicuplik dari http://www.osaca.org). 


aplikasi/sistem tersebut dinyatakan gagal. 

Bila kegagalan terjadi, sistem menjadi tidak 

normal dan dapat menimbulkan chaos. Si- 

tus berikut memberi gambaran definisi real- 
time lebih lanjut [www.algonet.se/~staffann/ 
developer/realtimeintro.htm]. 

Inti (kernel) Linux pada dasarnya tidak 
dirancang untuk bekerja pada aras real- 
time, baik itu soft real-time ataupun hard 
real-time. Bagi penggunaan pengendalian 
robot dan sistem otomasi, modul real-time 
perlu ditambahkan. Ada beberapa pilihan 
untuk itu, antara lain, eCos (embedded Con- 
figurable operating system), DIAPM-RTAI 
(Real-Time Application Interface), Adeos, 
RTLinux (Real-Time Linux). 
€ eCos  (http://sources.redhat.com/ecos/| 

adalah sebuah sistem operasi real-time 
berbasiskan sumber-terbuka. Penera- 
pannya. secara umum digunakan pada 
perangkat-kerja (platform) embedded 
controller. 

@ RTLinux (Real-Time Linux) [ftp.rtlinux. 
com) adalah sistem operasi hard real- 
time yang mampu mengelola tugas-tu- 
gas kritis sistem. Penggunaan RTLinux 
menempatkan standar Linux pada aras 
(thread) eksekusi terendah, sehingga tu- 
gas-tugas kritis sistem (real-time) dapat 
dilayani lebih dulu. 

€ Adeos [www.adeos.org] - Adaptive Do- 
main Environment of Operating System 
dirancang sebagai perangkat lunak un- 
tuk berbagi (sharing) sumber-daya (re- 
source) bagi berbagai sistem operasi atau 
berberapa ‘instance’ lainnya pada sistem 
Operasi yang sama. 


Dipartimento di Ingegneria Aerospazia- 
le, Politecnico di Milano, Real Time Appli- 
cation Interface (DIAPM-RTAI) [www.aero. 
polimi.it/-rtai/| adalah pengembang salah 
satu modul Hard Real-Time bagi Linux. 
Modul RT ini umumnya dipasangkan den- 
gan OROCOS API untuk mengendalikan 
robot. Secara prinsip, modul DIAPM-RTAI 


INFOLINUX 01/2005 75 





Robot 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








mempunyai kesamaan fungsi dengan RT- 
Linux. 
robotika, 


peneliti menggabungkan fungsionalitas dari 


Bagi penerapan beberapa 

masing-masing tambahan real-time terse- 

but sebagai berikut. 

€ Linux OS + RTLinux + OROCOS API, 
atau 

€ Linux OS + DIAPM-RTAI + Adeos + 


OROCOS API 


Masing-masing kombinasi/konfigurasi 
sistem operasi real-time tersebut bagi sistem 
kendali robot (dan sistem otomatisasi) ini 
disesuaikan dengan minat, keperluan dan 
tujuan penelitian. Di atas kedua pilihan 
tersebut, barulah pengguna dapat mengem- 
bangkan lebih lanjut fungsionalitas robot 
(sistem otomatisasi) yang diinginkan. 


Program dan Sumber Pustaka 
Perangkat Lunak Lainnya 

Komputer program merupakan salah hal 
yang tidak dapat dikesampingkan dalam 
membangun robot atau sistem otomasi. 
Beberapa pustaka (library) perangkat-lunak 
telah pula tersedia untuk digunakan dalam 
pengembangan robotika dan otomatisasi. 
Hal ini akan dipaparkan pada paragraf- 
paragraf berikut ini. 

ROBOOP (ROBotic Object Oriented 
Package) | [www.cours.polymtl.ca/roboop/| 
dikembangkan oleh Ecole Polytechnique 
Montreal, Canada, adalah kumpulan pusta- 
ka (dalam bentuk paket) sumber terbuka 
menggunakan teknologi berorientasikan 
obyek dengan bahasa C++. Pustaka ini ditu- 
jukan untuk simulasi koordinat lengan dan 
sendi (joint) robot, khususnya yang dike- 
lompokan pada perangkat kinematika. 

Darwin2K | http://darwin2K.sourceforge. 
net/| adalah produk penelitian program dok- 
torat (S3) dari CMU (Carnegie Mellon Uni- 
versity), Amerika. Darwin2K merupakan 
perangkat simulasi grafik untuk mendapat- 
kan konfigurasi mekanika dari sebuah robot 





Gambar 3. 
Konfigurasi Robot, 
(dicuplik dari www. 
darwin2k.com). 





Gambar 4. HOAP-1 dan 
sebuah PC Laptop. 














76  INFOLINUX 01/2005 


yang akan dibangun. Berbagai algoritma di- 
sajikan untuk membangun task pada robot; 
prediksi kemungkinan terjadinya tumbukan 
antar lengan, antar sendi, badan robot; jang- 
kauan gerak sendi-lengan, dan lainnya. Pe- 
rangkat lunak ini memerlukan antara lain, 
X-windows, OpenGL  [www.opengl.org], 
MesaGL [http://mesa3d.sourceforge.net/], 
Perl versi 5 keatas. Gambar 3 menampilkan 
salah satu cuplikan simulasi yang disajikan 
oleh Darwin2K. 


Kecerdikan Buatan (Artificial Intel- 
ligence): logika 'if-then-else' 
Sebagaimana pada pembahasan sebelum- 
nya, yaitu pada ‘I Robot’ ataupun “The Rise 
of The Machine’, wujud robot yang didam- 
bakan manusia penciptanya tidaklah jauh 
berbeda dari wujud manusia itu sendiri. 

HOAP-1: Humaniod for Open Architec- 
ture Platform adalah robot berwujud manu- 
sia dengan tinggi badan 48 cm, berat 6 kg, 
20 derajat kebebasan (Degree Of Freedom), 
RedHat 7.3 (Linux Kernel 2.4.18) + RTLinux 
3.2.prel, perangkat antar muka komunikasi 
USB 1.0., mode komunikasi nirkabel (wire- 
less). Robot ini ditampilkan pada Gambar 
4 [http://pr.fujitsu.com/en/news/2001/09/10. 
html). 

Gambar 5 menampilkan susunan kine- 
matika tubuh robot tersebut. Perhitungan 
titik-berat (center of gravity) bagi HOAP-1 
merupakan hal yang harus diperhitungkan 
dengan cermat dan teliti. Lokomosi yang di- 
lakukan Humanoid akan mengubah pusat 
dan posisi titik-berat saat berjalan, menaiki 
tangga, dan lain sebagainya. Perubahan ti- 
tik-berat ini harus dapat dikompensasi de- 
ngan pembagian/penumpuan berat tubuh 
robot, penempatan kaki, lengan ataupun 
anggota tubuh yang sesuai, sebagaimana 
manusia melakukannya (tanpa disadari, 
kita telah melakukan perhitungan matema- 
tika yang cukup kompleks untuk menjaga 
kesetimbangan tubuh saat berjalan). 

Kecerdikan buatan merupakan suatu al- 
goritma untuk menirukan (mimic) kemam- 
puan manusia berpikir, bereaksi, dan lain- 
lain dalam menghadapi suatu gangguan 
untuk menghasilkan sebuah solusi. Pada 
penerapan mencari kesetimbangan titik-be- 
rat Humanoid (misalnya), terdapat logika- 
logika ‘if-then-else’ yang dikoneksi dengan 
sensor gaya, torsi (torgue), encoder, dan 


www.infolinux.web.id 




















Gambar 5. Kinematika HOAP-1. 


lain-lainnya. Sensor-sensor ini terpasang 
pada persendian ataupun anggota badan ro- 
bot lainnya. Sensor ini dihubungkan lang- 
sung dengan komputer pengendali, baik 
secara terpusat (central) ataupun terpencar 
(distribute). Hasil pengolahan akusisi data 
sensor-sensor tersebut akan menghasilkan 
perintah kepada penggerak (actuator) pada 
persendian untuk menjaga keseimbangan 
tubuh setelah melalui logika ‘if-then-else’ 
dan perhitungan (antara lain) kinematika 
dan matematika. 


Rangkuman 
Robotika dan (pada umumnya) sistem oto- 
masi merupakan bidang yang sangat luas 
bila ditinjau dari segi disiplin keilmuan bagi 
tujuan pengembangan, penerapan, penge- 
lolaan, dan lain-lainnya. Perangkat-lunak 
sumber-terbuka telah mampu mendukung 
penerapan robotika baik dalam industri atau- 
pun dalam menirukan tingkah laku manusia. 
Salah satu yang ditampilkan pada paparan ini 
adalah sumber-sumber terbuka yang dapat 
digunakan untuk pengembangan robotika. 
Berbagai usaha untuk menjadikan Linux 
OS sesuai bagi penerapan tujuan ini pun di- 
lakukan oleh para peneliti ataupun industri 
terkait. Sebagai juru-program (programmer) 
dan pengembang (developer), pengetahuan 
dan keahlian, antara lain Object-Oriented, 
OS, Real-Time System, Kinematika, merupa- 
kan salah satu prasyarat untuk dapat merang- 
kum sistem robotika. Banyak pustaka yang 
tersedia di Internet tidak mungkin untuk 
ditelusuri satu persatu pada tulisan ini. Bagi 
yang ingin “berselancar di Internet, selan- 
jutnya dapat memulai dari “Linux Powered 
Robot Quick References" (www.linuxdevices. 
com/articles/AT2717739661.html] A 
Prianggada Indra Tanaya 
(pitanaya@linuxmail.org) 


Workshop Januari-Februari 2005 di 3 Kota 


Mulai awal 2005, InfoLINUX juga akan mengadakan workshop di luar kota Jakarta - Depok - Bogor - 
Tangerang - Bekasi. Pertama adalah Bandung, yang diharapkan segera diikuti kota-kota lain di Indonesia. 


BANDUNG 


* Waktu, Materi & Target: 

1. Sabtu, 15 Januari 2005, 09.00 - 16.30 WIB: Membangun distro Linux berbasis Red Hat / Fedora 
Core, untuk peserta yang sudah biasa menggunakan Linux dan ingin menguasai cara membangun 
sebuah distro Linux berbasis distro populer Red Hat atau Fedora Core. 

2. Sabtu, 22 Januari 2005, 09.00 - 16.30 WIB: Membangun aplikasi database dengan OpenOffice 
dan MySOL untuk menggantikan MS Access. 

3. Sabtu, 29 Januari 2005, 09.00 - 16.30 WIB: Instalasi dan konfigurasi Linux SUSE, untuk peserta 
yang ingin menguasai distro SUSE sebagai desktop, e-mail server dan firewall. 


* Tempat & Info: Linuxindo, Jl. LL. RE. Martadinata 145 Bandung, Tel. 022-7234192, Fax. 022- 
7206836, e-mail: infobdg@linuxindo.com 


BEKASI 


° Waktu, Materi & Target: 
1. Selasa, 18 Januari 2005, 09.00 - 16.30 WIB: Instalasi dan konfigurasi Linux Debian, untuk 
peserta yang ingin mengenal dan menguasai distro Linux Debian atau Ubuntu atau DebianDepok. 
2. Selasa, 25 Januari 2005, 09.00 - 16.30 WIB: Membangun aplikasi database dengan OpenOffice 
dan MySQL untuk menggantikan MS Access. 
3. Selasa, 1 Februari 2005, 09.00 - 16.30 WIB: Instalasi dan konfigurasi Linux SUSE, untuk 
peserta yang ingin menguasai distro SUSE sebagai desktop, e-mail server dan firewall. 


* Tempat & Info: LPKNF, Sentra Niaga, Blok B1 No. 12, Jl. Jend. A. Yani, samping Hero/McD Bekasi, 
Tel/Fax. 021-8853537, e-mail: bekasi@nurulfikri.com 


DEPOK 


= Waktu, Materi & Target: 
1. Jumat, 14 Januari 2005, 09.00 - 17.00 WIB: Instalasi dan konfigurasi Linux Debian, untuk 
peserta yang ingin mengenal dan menguasai distro Linux Debian atau Ubuntu atau DebianDepok. 
2. Jumat, 28 Januari 2005, 09.00 - 17.00 WIB: Membangun aplikasi database dengan OpenOffice 
dan MySOL untuk menggantikan MS Access. 
3. Jumat, 4 Februari 2005, 09.00 - 17.00 WIB: Instalasi dan konfigurasi Linux SUSE, untuk peserta 
yang ingin menguasai distro SUSE sebagai desktop, e-mail server dan firewall. 


= Tempat & Info: LPKNF, Jl. Margonda Raya 522, Kober, Depok, Tel. 021-7874223, 7874224, 
Fax. 021-7874224, e-mail: info@nurulfikri.com 


Biaya dan Fasilitas 


Biaya per peserta umum = Rp 300.000,- dan pelajar/mahasiswa = Rp 270.000,- (Sudah termasuk makan 
dan snack, modul, sertifikat, dan setiap peserta menggunakan satu komputer). 


Pembayaran dapat dilakukan secara langsung di masing-masing tempat pelatihan atau transfer ke BCA 
Warung Buncit - Jakarta, No. 552-00-99-150 a.n. Anjas Hendra Bukti-transfer harap di-fax ke nomor 
fax atau di-attach ke alamat e-mail masing-masing tempat workshop. 


ELINUXS OA 
— w ELA 
FA RIMBA L.P?IKIN F- - 





Linuxindo.com 


Consultation, Maintenance, and Training 





Info Harga 





ERVER SINGLE CPU 
HP Proliant ML110 Pentium4 2.8 GHz, L2 Cache 512Kb, 256MB DDR ECC, 
Single Channel U160 SCSI, 36GB HDD 10K SCSI, 48x CD, 8MB VGA, 1x NIC, 
Tower Case 300W 
IBM xSeries 206 14X Pentium4 2.8 GHz HT, L2 Cache 1MB, 512MB DDR333 
ECC, Single Channel U320 SCSI, 36GB HDD 10K SCSI, 48x CD, 16MB ATI VGA, 
1x GbE NIC, Server Case 340W 
IBM xSeries 206 21X Pentium4 3.0 GHz HT, L2 Cache 1MB, 512MB DDR333 
ECC, Single Channel U320 SCSI, 36GB HDD 10K SCSI Hot Swap, 48x CD, 16MB 
ATI VGA, 1x GbE NIC, Server Case 340W 
IBM xSeries 206 25X Pentium4 3.0 GHz HT, L2 Cache 1MB, 256MB DDR333 
ECC, 80GB HDD SATA, 48x CD, 16MB ATI VGA, 1x GbE NIC, Server Case 340W, 
15” Monitor 
IBM xSeries 306 83X Pentium4 3.0 GHz, L2 Cache 1MB, 256MB DDR ECC, 
Single Channel U320 SCSI, 36GB HDD 10K SCSI, 24x CD, ATI Radeon 7000 
SDRAM PCI, 2x GbE NIC, 1U Rackmount Case 200W 








US$ 999 


US$ 1399 


US$ 1475 


US$ 1110 


US$ 1949 


ERVER DUAL CPU 


HP Proliant DL360-G4 300 Xeon 3.0 GHz, L2 Cache 1MB, 1GB DDR333 Reg 
ECC, SA6i U320 SCSI, 24x CD, 8MB ATI VGA, 2x GbE NIC, 2x HotSwap Drive 
Cage, Rackmount 1U Case 575W - Free 2nd Processor 

HP Proliant DL380-G3 280 Xeon 2.8 GHz, L2 Cache 512Kb, 512MB DDR ECC 
Reg, 36GB HDD 10K SCSI Hot Swap, Dual Channel U320 SCSI, 24x CD, 8MB ATI 
Rage VGA, 1x GbE NIC, 4/6x HotSwap Drive Cage, Rackmount 2U Case 400W 
HP Proliant DL380-G4 340 Xeon 3.4 GHz, L2 Cache 1MB, 1GB DDR2-400 Reg 
ECC, SAGI U320 SCSI, 24x CD, 8MB ATI VGA, 2x GbE NIC, 6x HotSwap Drive 
Cage, Rackmount 2U Case 575W - Free 2nd Processor + Redundant Kit 

HP Proliant ML150 240 Xeon 2.4 GHz, L2 Cache 512Kb, 256MB DDR ECC, 
Dual Channel U320 SCSI, 36GB HDD 10K SCSI, 48x CD, 8MB ATI VGA, 1x GbE 
NIC, Tower Case 450W 

HP Proliant ML150 280 Xeon 2.8 GHz, L2 Cache 512Kb, 256MB DDR ECC, 
Dual Channel U320 SCSI, 36GB HDD 10K SCSI, 48x CD, 8MB ATI VGA, 1x GbE 
NIC, Tower Case 450W 

HP Proliant ML330 G3 Xeon 3.06 GHz, L2 Cache 512Kb, 256MB DDR ECC, 
Single Channel U320 SCSI, 36GB HDD 10K SCSI, 48x CD, 8MB ATI VGA, 1x GbE 
NIC, Tower Case 500W 

HP Proliant ML350-G3 280 Xeon 2.8 GHz, L2 Cache 512Kb, 256MB DDR Reg 
ECC, Dual Channel U320 SCSI, 48x CD, 8MB ATI VGA, 1x GbE NIC, 5x HotSwap 
Drive Cage, Tower Case 500W 

HP Proliant ML350-G3 306 Xeon 3.06 GHz, L2 Cache 512Kb, 256MB DDR Reg 
ECC, Dual Channel U320 SCSI, 48x CD, 8MB ATI VGA, 1x GbE NIC, 5x HotSwap 
Drive Cage, Tower Case 500W 

HP Proliant ML350-G4 320 Xeon 3.2 GHz, L2 Cache 1MB, 512MB DDR333 Reg 
ECC, Dual Channel U320 SCSI, 48x CD, 8MB ATI VGA, 1x GbE NIC, 5x HotSwap 
Drive Cage, Tower Case 725W - Free 512MB memory (Total 1GB) 

HP Proliant ML370-G3 306 Xeon 3.06 GHz, L2 Cache 512Kb, 1GB DDR Reg 
ECC, Dual Channel U160 SCSI, 48x CD, 8MB ATI VGA, 1x GbE NIC, 6x HotSwap 
Drive Cage, Tower Case 500W 

HP Proliant ML370-G4 340 Xeon 3.4 GHz, L2 Cache 1MB, 1GB DDR2-400 Reg 
ECC, Dual Channel U320 SCSI, 48x CD, 8MB ATI VGA, 1x GbE NIC, 6x HotSwap 
Drive Cage, Tower Case 775W - Free 2nd Processor 

HP Proliant ML530-G2 Xeon 3.0 GHz, L2 Cache 512Kb, 1GB DDR Reg ECC, 
Dual Channel U160 SCSI, 40x CD, 8MB ATI VGA, 1x NIC, 12x HotSwap Drive 
Cage, Tower Case 600W 

IBM xSeries 225 5AX Xeon 2.8 GHz, L2 Cache 512Kb, 512MB DDR Reg ECC, 
Dual Channel U320 SCSI, 36GB HDD 10K SCSI Hot Swap, 48x CD, 8MB ATI VGA, 


US$ 3397 


US$ 2999 


US$ 4997 


US$ 1350 


US$ 1485 


US$ 1425 


US$ 1699 


US$ 1799 


US$ 2347 


US$ 2399 


US$ 4497 


US$ 4150 


US$ 2259 


1x GbE NIC, 6x HotSwap Drive Cage, Tower Case 425W 

IBM xSeries 225 6AX Xeon 3.06 GHz, L2 Cache 512Kb, 512MB DDR Reg ECC, 
Dual Channel U320 SCSI, 36GB HDD 10K SCSI Hot Swap, 48x CD, 8MB ATI 
VGA, 1x GbE NIC, 6x HotSwap Drive Cage, Tower Case 425W 

IBM xSeries 235 8AX Xeon 3.06 GHz, L2 Cache 512Kb, 512MB DDR ECC, 

Dual Channel U320 SCSI, 3x 36GB HDD 10K SCSI Hot Swap, 48x CD, 8MB 

VGA, 1x GbE NIC, 6x HotSwap Drive Cage, Tower Case 560W redundant 1--1 
IBM xSeries 345 61X Xeon 2.8 GHz, L2 Cache 512Kb, 512MB DDR ECC, 36GB 
HDD 10K SCSI Hot Swap, Dual Channel U320 SCSI, 24x CD, 8MB ATI Rage VGA, 
2x GbE NIC, Rackmount 2U Case 350W 

IBM xSeries 345 71X Xeon 3.06 GHz, L2 Cache 512Kb, 512MB DDR ECC, 36GB 
HDD 10K SCSI Hot Swap, Dual Channel U320 SCSI, 24x CD, 8MB ATI Rage VGA, 
2x GbE NIC, Rackmount 2U Case 320W redundant 1--1 


SERVER QUAD CPU 


EXTRON NetCluster 9800RX4 XeonMP 3.0 GHz, L3 Cache 4MB, 1GB DDR Reg US$ 9250 
ECC, Dual Channel U320 SCSI, 36GB HDD 10K SCSI Hot Swap, 52x CD, 4MB 

ATI VGA, 1x Intel NIC, 1x Intel GbE NIC, 5x HotSwap Drive Cage, Rackmount 4U 
Case 450W redundant 2+1 - Free Rackmount Rails Kit 

EXTRON NetCluster 9800RX7 XeonMP 3.0 GHz, L3 Cache 4MB, 1GB DDR Reg 
ECC, Dual Channel U320 SCSI, 36GB HDD 10K SCSI Hot Swap, 52x CD, 4MB 

ATI VGA, 1x Intel NIC, 1x Intel GbE NIC, 10x HotSwap Drive Cage, Rackmount 

TU Case 600W redundant 2--1 - Free Rackmount Rails Kit 

EXTRON NetSystem 9800TX XeonMP 3.0 GHz, L3 Cache 4MB, 1GB DDR Reg 
ECC, Dual Channel U320 SCSI, 36GB HDD 10K SCSI Hot Swap, 52x CD, 4MB 

ATI VGA, 1x Intel NIC, 1x Intel GbE NIC, 10x HotSwap Drive Cage, Tower Case 
600W redundant 2--1 

HP Proliant DL580G2 XeonMP 2.5 GHz, L3 Cache 1MB, 2GB DDR Reg ECC, 

Dual Channel U160 SCSI, 24x CD, 8MB ATI VGA, 1x GbE NIC, Rackmount 4U 
Case 800W 

HP Proliant ML570G2 XeonMP 2.8 GHz, L3 Cache 1MB, 512MB DDR Reg ECC, 
Dual Channel U160 SCSI, 48x CD, 8MB ATI VGA, 1x NIC, 6x HotSwap Drive Cage, 
Tower Case 600W redundant 1--1 


SWITCH 


US$ 2299 


US$ 3950 


US$ 2699 


US$ 3225 


US$ 9500 


US$ 9250 


US$ 20559 


US$ 8700 


3COM 3016470 SuperStack III Baseline 10/100 Switch 16port, Unmanaged US$ 133 
3COM 3016471 SuperStack III Baseline 10/100 Switch 24port, Unmanaged US$ 148 
3COM 3C16475A SuperStack III Baseline 10/100 Switch 24port + Gigabit 2port, US$ 313 
Unmanaged 

3COM 3C16476A SuperStack III Baseline 10/100 Switch 48port + Gigabit 2port, US$ 637 
Unmanaged 

3COM 3016477 SuperStack III Baseline 10/100/1000 Switch 8 port, Unmanaged US$ 377 
3COM 3C1670108 OfficeConnect Switch 8 port with Gigabit Uplink US$ 123 
3COM 3C16790 OfficeConnect Dual Speed Switch 5 port 10/100Base-TX US$ 50 
3COM 3016792 OfficeConnect Dual Speed Switch 16 port 10/100 BaseT US$ 93 
3COM 3016793 OfficeConnect Switch 5port 10/100Base-T, Autosensing US$ 37 
3COM 3016794 OfficeConnect Switch 8port 10/100Base-T, Autosensing US$ 50 
3COM 3C16981A SuperStack III Switch 3300, 12x10/100baseT, Manageable, US$ 795 
Autosensing 

3COM 3C17203 SuperStack III Switch 4400 24 port 10/100, Manageable (8 stack) US$ 915 
3COM 3C17204 SuperStack 3 Switch 4400 48 port US$ 2150 
3COM 3C17206 SuperStack 3 Switch 4400 24 port 10/100, Manageable (8 stack) US$ 610 
3COM 3C17300 SuperStack III Baseline 4226T 10/100 Switch 24port + US$ 433 
2 port 10/100/1000, Manageble, Autosensing 

3COM 3C17304 SuperStack III Switch 4228G 24 Port + 2x 10/100/1000 + US$ 517 


2 GBIC ports, Manageable 





78  INFOLINUX 01/2005 


www.infolinux.web.id 














3COM 3CR17500-91 SuperStack III Switch 3226, 24 port, 10/100Mbps -- US$ 600 LINKSYS EF3124 EtherFast@ 3124, 24-Port 10/100 Ethernet Switch, US$ 140 

2 port Gigabit ( 2 port UTP or 2 port SFP) Autosensing (Module Optional) 

3COM 3CR17501-91 SuperStack III Switch 3250, 48 port, 10/100Mbps -- US$ 1050 LINKSYS EF4116 Etherfast Desktop 16 port, 10/100Mbps Switch US$ 87 

2 port Gigabit ( 2 port UTP or 2 port SFP) LINKSYS EF4124 Etherfast Desktop 24 port, 10/100Mbps Switch US$ 133 

ALLIED TELESYN AT-8024 24 port 10/100, Manageable, Stacking US$ 272 LINKSYS EZXS88W EtherFast, 8-port UTP, 10/100Mbps, Auto-sensing, US$ 60 

ALLIED TELESYN AT-8024GB 24 port 10/100 + 2 x GBIC Slots , Manageable, US$ 580 Unmanageable 

Stacking LINKSYS SD208 EtherFast, 8-port UTP, 10/100Mbps, Auto-sensing, US$ 53 

ALLIED TELESYN AT-8026T 24x 10/100TX, 2x1000BaseTX Enhanced Stacking US$ 480 Rack-Mount, Unmanageable 

Managed Switch SMC EZ1016DT EZSwitch DT 10/100 - 16 port Non Managable US$ 129 

ALLIED TELESYN AT-FS708 8 Ports 10/100TX (RJ-45) Unmanaged Fast Ethernet US$ 48 SMC EZ1024DT EZSwitch DT 10/100 - 24 port Non Managable US$ 210 

Switch SMC EZ1024FDT EZSwitch 10/100 FDT - 24 port (uses SMC-EZ108xxx modules) US$ 275 

ALLIED TELESYN AT-FS708LE 8 Ports 10/100TX (RJ-45) Unmanaged Fast US$ 50 Non Managable 

Ethernet Switch, Compact Size SMC EZ108DT EZ Switch, 8-port UTP, 10/100Mbps, Full Duplex, IEEE 802.3x US$ 70 

ALLIED TELESYN AT-FS709FC 8 Ports 10/100TX (RJ-45) & 1 Port 100FX US$ 210 Flow Control , Power Supply built-in 

Fiber (SC) Uplink Unmanaged Switch SMC EZ6505TX EZSwitch 5 ports 10/100 Mbps UTP, full duplex, Non Managable US$ 40 

ALLIED TELESYN AT-FS716 16 Ports 10/100TX (RJ-45) Unmanaged Fast US$ 97 

Ethernet Switch 

ALLIED TELESYN AT-FS724i 24 Ports 10/100TX (RJ-45) Unmanaged Fast US$ 207 ALLIED TELESYN AT-MC601 / AT-MC602 10 MBPs Extended Ethernet Operation US$ 375 

Ethernet Switch over phone-grade, twisted-pair, wiring (CAT1, 2, 3) at distances up to 1.2Km or 

CISCO WS-C2924M-XL-EN 24-port 10/100 Switch with Two Modules Slots US$ 2125 4,000 feet (Cable Not Included) 

CISCO WS-C2948G-L3 48 10/100TX(RJ-45)+ 2 1000X GBIC Slots, Layer 3 US$ 5050 CISCO 1721 10/100BaseT Modular Router with 2 WAN slots, 16M Flash/32M DRAM US$ 960 

Switch Catalyst CISCO 1751 10/100 Modular Router with 3 slots, IOS IP, 16F/32D US$ 1200 

CISCO WS-C2950-12 12 port, 10/100 Autosensing, Autonegotiating US$ 755 CISCO 1751-Bun Cisco Router package include : Cisco 1751 + WIC-1T module US$ 1385 

Catalyst Switch and get FREE Cab-V35MT # Bundle Valid from 16 Agustus - 30 October 2004 # 

CISCO WS-C2950-24 24 port, 10/100 Autosensing, Autonegotiating US$ 847 CISCO 1751-V 10/100 Modular Router with Voice, IOS IP/VOICE Plus, 32MB US$ 2073 

Catalyst Switch Flash/64MB DRAM 

CISCO WS-C2950C-24 24 10/100 ports with 2 100BASE-FX uplinks, US$ 1825 CISCO 1760 10/100 Modular Router with 2WIC/VIC,2VIC slots,19 inch Chassis US$ 1280 

Catalyst switch CISCO 1760-V 10/100 Modular Router with Voice IP/VOICE Plus, 19 inch Chassis US$ 2075 

CISCO WS-C2950G-24 Special Special Catalyst 2950 - 24-port 10/100, US$ 3613 CISCO 1760-V Bundle A Special Cisco 1760-V include : Cisco 1760 - V, US$ 2535 

2GBIC slots # Special Package Valid from 16 Agustus - 30 October 2004 # WIC - 1T Module, VIC-2FXS/FXO Module, Cab-V35MT 

CISCOWS-C2950G-24-EI Catalyst 2950, 24-port 10/100, 2GBIC slots, US$ 2063 CISCO 1760-V Bundle B Special Cisco 1760-V include : Cisco 1760 - V, US$ 2749 

Enhanced Image WIC - 2T Module, VIC-2FXS/FXO Module, Cab-SS-V35MT 

CISCO WS-C2950SX-24 24 ports 10/100Mbps w/ 2 1000BASE-SX ports, US$ 1510 CISCO 2611XM Dual 10/100 Ethernet Router with Cisco IOS IP, Two FE, US$ 2495 

Standard Image only One NM, Two WIC Slots 

CISCO WS-C2950SX-24 Special Special Catalyst 2950 - 24-port 10/100, US$ 2603 CISCO 2621XM Mid Performance Dual 10/100 Ethernet Router with Cisco IOS IP US$ 2745 

2GBIC slots # Special Package Valid from 16 Agustus - 30 October 2004 # CISCO 2650XM High Performance 10/100 Modular Router with Cisco IOS IP US$ 2750 

CISCO WS-C2950T-24 24 port 10/100 switch w/ 2 fixed 10/100/1000BASE-T ports US$ 1125 CISCO 2651XM-V CISCO2651XM, AIM-VOICE-30, IOS IP Voice, 128D/32F US$ 4990 

COMPEX CGX-3224 24 Port 10/100 Mbps - 2 Port Gigabit/Fibre optic US$ 377 CISCO 3725 Cisco 3700 Series 2-slot Application Service Router US$ 7550 

module (optional) switch with Integrated Routing capabillity, 12 Gbps backplane CISCO 3745 Cisco 3700 Series 4- Slot Application Service Router US$ 10000 

capacity, Rack Mount 19”, Port Trunking, Port Based & Tagged VLAN CISCO 801 ISDN/Ethernet Router, One 10BASE-T (RJ-45), One ISDN BRI1 S/T US$ 645 

COMPEX PS-2208B 8 Port 10 / 100 Mbps Fast Ethernet Pocket Switch, US$ 37 (RJ-45 connector) 

1.6 Gbps backplane capacity, Compact Desktop Casing CISCO 802 ISDN BRI/Ethernet Router, One 10BASE-T (RJ-45), One ISDN BRI U US$ 645 

COMPEX PS-2216 16 Port 10 / 100 Mbps Fast Ethernet Pocket Switch, US$ 68 (RJ-45 connector) 

3.2 Gbps backplane capacity, Port Trunking CISCO 803 ISDN BRI/Ethernet Router , 4-port Hub 10BASE-T (RJ-45) , US$ 720 

COMPEX SAS 2224 24 Port 10 / 100 Mbps Switch with Power Button Interface, US$ 147 One ISDN BRI S/T, Two RJ-11 

VLAN, 4.8Gbps backplane capacity CISCO 804 ISDN BRI/Ethernet Router , NT-1, 4-port Hub 10BASE-T (RJ-45, US$ 720 

COMPEX SGX 3226 24 Port 10 / 100 + 2 Port 1000 Mbps switch with Integrated US$ 585 One ISDN BRI U, Two RJ-11 

Routing capabillity for Broadband Internet Sharing CISCO 805 Ethernet/Serial Router, One 10BASE-T (RJ-45), One Serial port US$ 790 

COMPEX SXP-2224 WM 24 Port 10 / 100 Mbps Web-based Management US$ 273 CISCO 837-K9 Cisco 837 ADSL Router US$ 600 

Switch, VLAN, Port Trungking, 6,4 Gbps backplane capacity, Multi Platform CISCO Promo Special 1721 Promo Special Package - 10/100BaseT Modular US$ 1129 

Management, Optional Fibre Optic Module , Rack Mount 19" Router with 2 WAN slots, 16M Flash/32M DRAM. Special Promo Bundled 

DLINK DES-1008D/E 8-port UTP, 10/100Mbps, Auto-sensing, Stand-alone, US$ 37 (WIC-1T & V35 Cable)- VALID Until 23 October 2004 

Unmanaged DLINK DI-704P Express EtherNetwork 4 port UTP 10/100Mbps Auto-sensing, US$ 75 

DLINK DES-1016D/E 16-port UTP, 10/100Mbps, Auto-sensing, Stand-alone, US$ 83 1-port UTP for ADSL and Cable Modem Connection, Broadband Router Plus 

Unmanaged Print Server 

DLINK DES-1024 R+ 24-port UTP, 10/100Mbps, Auto-sensing, Stand-alone, US$ 167 DLINK DI-804HV Express EtherNetwork 4 port UTP 10/100Mbps Auto-sensing, US$ 115 

Unmanaged 1-port UTP for ADSL and Cable Modem Connection, Broadband VPN Router 

DLINK DES-1218R+ 16-port UTP, 10/100 Mbps, Auto-sensing, Stand-alone, US$ 405 LINKSYS BEFSR41W 10/100Mbps 4-Port Switch -1 10Mbps WAN Port US$ 70 

Unmanageable, support Gigabit module DSL/Cable Router + Wireless Acces Point (Optional) 

LANTECH FE-1600 16 ports, 10/100Mbps, Auto MDI/MDI-X unmanageable switch US$ 87 LINKSYS BEFSR81 BroadBand Router, 8-port UTP, 10/100Mbps Switch LAN, US$ 114 

LANTECH FE-2400 24 Ports, 10/100Mbps, Auto MDI/MDI-X unmanageable switch US$ 187 1-port WAN,10Mbps, DSL/Cable 

LANTECH Mini Switch 800 Mini Switch 10/100Mbps, 8 ports auto MDI/MDI-X US$ 29 LINKSYS BEFVP41 EtherFast Cable/DSL , 4-port UTP, 10/100Mbps Switch, VPN US$ 140 

non Manageable switch LINKSYS RV082 VPN Router 2 port WAN 8 port RJ45, load balancing US$ 350 
www.infolinux.web.id INFOLINUX 01/2005 79 








Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





Teka-Teki Linux 








J. Q P J P> >< 2 ZJ G @> U ZU IT 
Or @ TL > Z X [TI U > rT x Z 
BC IT] p - Ü] — Boor DJ =< > 
POOO»xumrazaoc-mz 

PDmÀmÓooo-zmzozoopz-—o 
O BB Z Z O C > — @ @ @ C 0Q@ TI > 
> — @ — X O O IT — £I&TR J — C > r- 
A 

— BO G) x< @ @ >x II P O > >> O 
= Bl >x @ @ > Z < < Z O <= — r- > 
AOUU-—»xX—xX»5ZzZ»Pz-—o 
DoO»xxoxzrrzo»zr 


S7 —-muoo»coumm 
E U -—ITi > r > = @ Z < > Ü 
E^ OUOUQu-—-zoOoonuzo) 





A 
oun 
A 
> 
< 


Netac 


www.netac.com 


Berniat mendapatkan USB Pen Profix atau USB Flash dari 
Netac? Kami menyediakan 1 buah USB Pen Profix 128MB 
bagi pemenang pertama serta 1 buah USB Flash 128MB bagi 
pemenang kedua. | 

Baca keterangannya pada kotak di samping. ^ ^ 5/555; 





80 INFOLINUX 01/2005 www.infolinux.web.id 


Inux 








Caranya: 


Di antara susunan huruf-huruf disamping 
tersembunyi beberapa nama distro yang ter- 
dapat di dunia Linux. Pada contoh disamping 
diperlihatkan nama distro ‘Mandrakelinux’. 
Arah tulisan bisa berupa horizontal, vertikal, 
maupun diagonal, dengan arah membaca bisa 
dari kiri-ke-kanan, kanan-ke-kiri, atas-ke- 
bawah, atau bawah-ke-atas. 


Anda tidak perlu mengungkap semua nama 
distro yang tersedia disamping, Anda hanya 
perlu mengungkap 5 (lima) nama distro saja. 
Kemudian kirimkan jawaban Anda melalui 
kartu pos ke Redaksi InfoLINUX, Jl. Kramat IV 
No.11, Jakarta 10430. Jangan lupa sertakan 
kupon Kuis InfoLINUX yang tercantum di 
halaman ini. Kartu pos Anda kami terima paling 
lambat tanggal 1 Februari 2005 (cap pos). 
Kartu pos akan diundi dan nama pemenang 
kami umumkan di InfoLINUX No. 03/2005. 


Bagi para pemenang, harap mengonfirmasikan 
ke Sekretariat Redaksi /nfoL/NUX melalui tele- 
pon (021) 315-3731 ext. 40. Pemenang yang 
tinggal di Jabotabek, harap mengambil lang- 
sung hadiahnya di Kantor Redaksi /nfoLINUX, 
pada jam kerja (Senin s/d Jumat pukul 9.30 
s/d 16.30) dengan menyerahkan identitas diri. 
Bagi pemenang di luar Jabotabek, hadiah akan 
dikirim (ongkos pengiriman hadiah ditanggung 
pemenang). Hadiah yang tidak diklaim hingga 
dua bulan semenjak terbitnya edisi pengumu- 
man ini dinyatakan hangus. 





Pemenang Teka Teki Linux Edisi 11/2004: 
Hadiah Netac USB Drive 
1. Demy 


(Netac USB Drive 128MB) 
Jl. S. Saddang, Makassar—SulSel 90141 


2. Nanda Wiandynar 
(Netac USB Drive 64MB) 
Jl. Kasatrian, Grobogan-Jawa Tengah 


3. Ong Hokki Pranata 
(Netac USB Drive 32MB) 
Jl. Pumpungan, Surabaya 60118 





EDISI MENDATANG 





InfoLINUX Bulan Depan 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








Pemimpin Umum: Mario Alisjahbana 
Pemimpin Redaksi: Rusmanto Maryanto 
Redaktur Senior: Anton R. Pardede, 
Effendy Kho 

Redaktur Ahli: Budi Rahardjo, 

| Made Wiryana, Michael S. Sunggiardi 
Staf Redaksi: E. Wiryadi Salim 
Sidang Redaksi: Ahmad Suwandi, 
Arif Yuliardi, Bonifacius S. Ryanto, 
Khairuddin, Wisnu A. Prastyanto 
Kontributor: Noprianto 

Produksi: Renny Fitriastuti 
Sekretariat: Evawani Utami Putri 
Alamat: 

Jl. Kramat IV No. 11 Jakarta 10430 
Telepon: (021) 315-3731, 230-5318, 
316-2108 

Faksimili: (021) 315-3732 


TATA LETAK & DESAIN 
Abdul Gofur, Lely Yulaena, Ria Canseria 


IKLAN, PROMOSI & KERJA SAMA 
Manajer: Thomas Hendra Waskita 
Staf: Imam Ariyanto, Indran B. Sapto, 
Meladi Krisbiono 


SIRKULASI: Purwaluyo 

Alamat: 

Jl. Pulo Buaran III, F5-6 BPSP 

Kawasan Industri Pulogadung 

Jakarta 13930 

Telepon: (021) 4682-6816, 461-6779 
Faksimili: (021) 4682-6817 

Untuk berlangganan atau pemesanan edisi- 
edisi sebelumnya lihat halaman 81 


KEUANGAN: Deetje Monoarfa (Manajer) 
PENERBIT: PT InfoLinux Media Utama 


PENCETAK: PT Dian Rakyat, Jakarta 
Isi di luar tanggung jawab percetakan 


Semua tip yang ada di dalam majalah ini 
gunakan atas risiko Anda sendiri. Kami tidak 
bertanggung jawab atas kehilangan data 
atau kerusakan pada komputer, alat-alat, 
atau software yang Anda miliki ketika meng- 
gunakan tip atau saran. 

Linux merupakan trademark dari Linus 
Torvalds. Linux di sini adalah pemendekan 
dari GNU/Linux. 

Semua trademark lainnya merupakan hak 
masing-masing pemiliknya. 


82  INFOLINUX 01/2005 





Dapatkan Edisi 02/2005 


FA 
Li 





















e 
sowet möglich — neu hinzugefüge 
| Installation an. So wird die Administration des Systems. 


Mungkin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ingin 
Anda lontarkan mengenai Linux. Pada edisi mendatang, Info- 
LINUX akan menghidangkan berbagai FAQ yang ada di sekitar 
Linux. 


Gentoo 

Berdasarkan arsitek dan pengembang Gentoo, Gentoo Linux adalah 
sebuah “rasa Linux spesial yang dapat dioptimisasi dan dikustomis- 
asi secara otomatis untuk hampir setiap aplikasi”. Seperti apa rasa 
yang ditawarkan tersebut? 











LJ 
nag reee OD LAID ETE DED naw E amann Actors @@ RELEE O tormen emm omm bwon. Far Manager and men EEEE) 024 


Browser 

FireFox boleh jadi merupakan browser yang paling diminati saat ini, 
tapi bagaimana dengan browser-browser lainnya di Linux? Apa saja 
yang sesuai dengan selera Anda? 





Topik-topik pada edisi mendatang masih mungkin berubah. 


www.infolinux.web.id 


